Abu Nu'am Al Ashfahani 


9 





Tahgig: | 
Abdullah Al Minsyawi, 
Muhammad Ahmad Isa & 
Muhammad Abdullah Al Hindi 


Pembahasan: 
Tingkatan Ulama Madinah 





Daftar Isi 


DAFTAR ISI 
(195). ABU RAJA' AL UTHARIDI ...............o..oooooo 1 
(196). ABU IMRAN AL JAUNI .........oo..oo»ocoooW 25 
(197). TSABIT AL BUNANI............ oo»... 71 
(198). ATADAH BIN DPAMAH nee... non. anon nan an co. 145 
(199). MUHAMMAD BIN WASI' oo...» —.... 205 
(200). MALIK BIN DINAR .........o..oooooWooW on. 272 
(201). AYYUB AS-SAKHTIYANI ......oo..ooooooooW 372 
(202). YUNUS BIN UBAID......... | PEN aa PN PN PA AA Ta 510 
(203). SULAIMAN BIN THARKHAN ..................oo..oo. 581 
(204). ABDULLAH BIN AUN.................oo..oocooco.Wo 631 
(205). FARKHAD AS-SABAKHI ................oo»»oooo”#W oo. 672 
(205-M). YAZID BIN ABAN AR-RAOASYI .................... 700 
(206). HARUN BIN RAB AL ASADI .......................i... 726 
(207). MANSHUR BIN ZADZAN ......oo...ooo.ooo—&.. 738 


Hilyatul Auliya' 


(208). BUDAIL BIN MAISARAH......................oooo 766 
(209). THALO BIN HABIB ............... co» oominnnnnnnananann 772 
(210). YAHYA BIN ABI KATSIR ............. oo 787 








Daftar Isi 


Pendahuluan 


Al Hamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah &, proses 
penerjemahan, pengeditan dan penerbitan buku yang merupakan 
karya seorang ulama dan ahli sejarah Islam terkemuka, Abu Nu'aim 
Al Ashbahani dapat kami selesaikan. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada suri teladan dan panutan umat dalam 
setiap derap, langkah dan tindakan, Muhammad Shallallahu Alaihi 
wa Sallam beserta keluarga dan para sahabatnya. 


Buku Hilyah Al Auliya ini merupakan ensiklopodia Islam yang 
memaparkan sejarah dan biografi para ulama salaf terdahulu secara 
detil. Dengan membawakan hadits dan atsar beserta sanadnya, Abu 
Nu'aim Al Ashbahani menceritakan sejarah hidup generasi Islam, 
mulai dari generasi sahabat, tabiin, tabi' at-tabi'in dan seterusnya 
secara otentik. 


Sistematika penyajian buku ini terbilang klasik karena semua 
kisah dan biografi ulama salaf di sini diceritakan menggunakan hadits 
dan atsar secara lengkap, sehingga validitas dan keotentikan ceritanya 
pun bisa dipertanggungjawabkan dan sangat orisinil. Oleh karena 
itu, buku ini merupakan referensi utama dalam disiplin ilmu sejarah, 
disamping buku-buku sejarah Islam lainnya. 


HilyatulAlyart 


Semoga kehadiran buku ini semakin menambah khazanah 
keislaman dan meningkatkan wawasan umat untuk tampil sebagai 
komunitas masyarakat terbaik. Akhirnya manusia adalah makhluk 
yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, karena hanya Allah- 
lah yang Maha Sempurna, maka saran dan kritik sangat kami 
harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. 


Pustaka Azzam 


Hilyatul Auliya' 


(195). ABU RAJA' AL UTHARIDI 


Di antaranya juga adalah sang pemilik umur panjang nan 
memiliki ilmu luas lagi mendalam, yang sangat baik lagi pemberi 
kabar gembira, Abu Raja" Al Utharidi. Ia mengenal pertama kali 
dakwah Rasul, lalu ia membenarkan dan menerima, dan ia tetap 
pada minat dan pencapaian. 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah menerima 
Rasul dan bertawasul untuk pencapaian. 


TX 


se Daa 


CI JB KH op Olah GIS Yo. Y 


(ana 03 Ha 5 Kara JB en XS u de 
P £ 


£ 2 AKN aa o PI “GG. £ 
B3 UP Ke JG AAN 3S AL JG 


Po eta Ae Gn aga, OR “1G NY 
pasa Io Lu dh «(S2 jUeall 


N » 


3 
- 


R 


2503. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 





Hilyatul Auliya' 


Umarah bin Al Ma'wali menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku mendengar Abu Raja" Al Utharidi berkata, “Nabi & diutus, 


, ” 


saat itu aku masih lima jengkal, beliau mengajak ke surga'. 


an PT age Ot ge “gi G5 -Yo.4 

Ju Gu | ee 38. Dn JB Ae (3 | 
» Oo. Lo A4 s5 8 Pd “ & Pd 3 0 aa Pa 
al Opor Cid JG Cdanan Gy Asad Cole 


aan sn Sa # Oa Pd E 8 o£ 
PA SI oya Iis US 2JG cela pl ae 
ag ? ag Tn. AG ba BA 2 

o - IA Aa Pa A 2... 2 
Is DATE ASI IA US ala II 
— As 

Pee ot NG “3 y £ - PN 2 , 1 
Ah AS MN So AI Jon Ianie cad ml 
£ 85 - Cagha Pong ta 2 rm E 0 20 2 nangka 
LS Eh HA LB YA aa JB 
# 3 Tap o “ ga o- Io PE aa $ 811 
ab SE AI Ha US Alus Mel Ol Gb 
2504. Ibrahim bin Abdullah bin Ishag menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada 
kami, ia berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia 


Hilyatul Auliya" 


berkata: Katsir bin Abdullah Al Aili Abu Hasyim menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Kami sedang di tempat Al Hasan, dan 
saat itu ada juga Ibnu Sirin, lalu dua lelaki masuk, lalu keduanya 
berkata, “Kami datang kepadamu untuk menanyakan sesuatu 
kepadamu.' Ia berkata, “Tanyakanlah kepadaku apa yang hendak 
kalian tanyakan.” Mereka berkata, "Apakah engkau punya 
pengetahuan tentang jin-jin yang berbai'at kepada Rasulullah &, 
apakah masih ada yang tersisa dari mereka?" Maka Al Hasan pun 
tersenyum lalu berkata, “Sungguh aku tidak mengira ada seseorang 
yang menanyakan hal ini kepadaku. Namun, hendaklah kalian 
tanyakan itu kepada Abu Raja" Al Utharidi'.” 


JB 21 Far Jual sal As —-Yo.o 


CI AB SAS saban PPA AI Pi ara 
senja AN Ka ar Pa 
“JB opa N Pe TAN Ka JG LA 
-JU GAN A5 AS TP na -JU 2 LS 

Sh La de ea Gb en Ui 


ba Gt Ja Ta aa ala ale An lo "A 


“ 


0 £ Ta alan Dena tenan da DAN sat R3 era - $ 
3 Ie IG NS US Sala 1JE SAH 


Hilyatul Auliya' 





“ 


BE Kbs LA OP ES Goa 
B3 ai YG IE Ja 3S sat Gj 


EA Ka Aa GA Ka kain 5 sa 


ID Gina SA 
2 2) Apa uh, :skr) 2 Je ala aa 


2505. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: @utaibah menceritakan kepada kami. Dan Abu Hamid 
bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 
bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Katsir bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami 
mendatangi Abu Raja" Al Utharidi, lalu kami katakan kepadanya, 
“Apakah engkau punya pengetahuan tentang jin-jin yang berbai'at .. 
kepada Nabi &, apakah masih ada yang tersisa dari mereka?" Ia 
berkata, "Aku akan memberitahu kalian tentang itu. Kami singgah 
di suatu istana, lalu kami dirikan tenda-tenda kami. Tiba-tiba 
seekor ular menggelepar lalu mati, maka aku pun 








Hilyatul Auliya' 


menguburkannya. Tiba-tiba aku mendengar suara yang banyak, 
“Assalamu 'alaikum.' Namun aku tidak melihat apa pun, lalu aku 
berkata, “Siapa kalian? Mereka berkata, “Kami bangsa jin, semoga 
Allah memberimu balasan kebaikan karena telah berbuat baik 
kepada kami. Engkau telah membantu kami.' Aku berkata, “Apa 
itu?' Mereka berkata, “Ular yang engkau kuburkan itu, adalah yang 
terakhir dari mereka yang berbai'at kepada Nabi #&.” Abu Raja' 
berkata, “Dan kini usiaku seratus tiga puluh lima tahun.” 


ra NN EN ja AI AN EAI JB ABI 


o - A0 A4 oo. AG - 4, PAE, a 
Sa Sak Maa 1JB Cola 13 Jai 
20 er 9 A1 2. £ 0... ane 
Jang AN URG 1 teler, UI ea JB tag 


“ 


TI Ban da3) Ah ae Jo 


i 


Pata “ 


oma NAKA pi KltG 1 
Pt aa ICA Get ut LES UG: 
aa Pep GAN 


.I 


o Pa GE. 


(03) 


Hilyatul Auliya' 


ea yA : 2. - 4 
320 2 4 008 DB» - Y 320- 0. 
Kd ABI) Hp oya SU) dika pa dl ee 
Ga -, 0 3 - Eror IA “ 


2 3S 4» Kana 


Pena A Kau (SI HS IS Da 


“ 2. os 
-. 


CA ab HS slr) Uje Ja US 
Ab J6 


2506. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Ghassan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahb bin Jarir 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, “Aku 
mendengar Abu Raja" berkata, “Sampai kepada kami perkara 
Rasulullah &, saat itu kami berada di suatu sumber air milik kami 
yang bernama Sind, lalu kami bertolak menuju pohon melarikan 
diri -atau ia mengatakan: untuk melarikan- keluarga kami. Ketika 
aku tengah mengiringkan orang-orang itu, tiba-tiba aku 
mendapatkan lengan kijang yang masih segar, maka aku pun 
mengambilnya, lalu aku mendatangi isteriku, lalu aku berkata, "Apa 
engkau punya gandum?" Ia berkata, “Ada sedikit gandum di dalam 
wadah kami pada tahun kemarin, aku tidak tahu apa masih ada 


Hilyatul Auliya" 


sisa atau tidak.” Maka aku pun mengambilnya, lalu aku membuka 
talinya, lalu aku mengeluarkan darinya segenggam gandum. Lalu 
aku wmenumbuknya dengan dua batu, kemudian aku 
menaungkannya bersama lengan tadi ke dalam periuk. Kemudian 
aku berdiri menghampiri unta, lalu aku mengambil darahnya satu 
bejana, kemudian aku nyalakan api di bawahnya, kemudian aku 
mengambil sebatang ranting, lalu aku mengaduk-aduknya dengan 
keras hingga mematangkannya, kemudian kami makan.” Lalu 
seorang lelaki berkata, “Wahai Abu Raja', bagaimana rasanya 
darah?' Ia berkata, “Manis.” 


L.90o 310 3G 23 ..o .. 
IA ep £ PE NG VE 2 Cl —Yo.Y 
SIB Cr KS 3 KA 3 A3 EA JG 


2 
Oo. L&£o L£ Oo LA 


AP 5 alay EMS OB op DIA GS 
Sa 153 SE JE3 :ju cal 
Ko ag :— Ju skr) 2 ds 
Id, d aa Ja It da ala 
BA B5 Ia EN 3 de Sal IU 
SSB JS Eh OB 


Hilyatul Auliya' 





B3 PI K3 B7 Ab ad 3 
ph yg MEP) GA Ga a 
Bana Ol Fear th Jai 23 OS 


£ 
“ 


Ha IN Or £ ya AI d3 ai AG 
BI NP Pe Ii 5 V Uaba 
Tag ale di Io Mp GP 


2507. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhriz bin Aun 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin Athiyyah 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, “Ayahku 
masuk ke tempat Abu Raja” Al Utharidi, lalu ia berkata, “Dan Abu 
Raja" menceritakan kepadaku, ia berkata, “Nabi & diutus ketika 
kami berada di sumber air kami. Saat itu kami memiliki berhala 
yang dikelilingkan. Lalu kami membawanya dengan pelana, dan 
kami pindah dari sumber air itu ke tempat lainnya. Lalu kami 
melewati pasir hisap, lalu batu (berhala) itu jatuh ke pasir tersebut 
lalu menghilang di dalamnya. Lalu ketika kami kembali ke sumber 
air itu, kami telah kehilangan batu itu, maka kami pun kembali 
mencarinya, ternyata batu itu ada di dalam pasir itu telah terbenam: 
ke dalamnya. Lalu kami pun mengeluarkannya, dan itulah awal 
keistamanku. Lalu aku berkata, “Sesungguhnya Tuhan tidak 


£ GE 











T 


Hilyatul Auliya 


mencegah tanah yang membenamkan tuhan buruk. Dan 
sesungguhnya kambing akan mencegah kawanannya dengan 
ekornya.” Maka itulah awal keislamanku. Lalu aku kembali ke 
Madinah, namun Rasulullah & telah wafat.” 


NI sala 23 Jaten SONG Nenak 
Me Mena b Aa AI NN Gas 
GA Oi pel BAL JB Ap o JI 
Na nee II Tue Gal :JE 
Hvg und AN 5 FI (Pen & 213 
yu au SB IL aa 3 
MI PPA, 


2508. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Al Hasan bin Khirasy menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Umarah Al Ma'wali menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Abu Raja" berkata, “Dulu kami biasa 
pergi ke tumpukan pasir, lalu kami mengumpulkannya dan 





Hilyatul Auliya' 


memerah susu di atasnya, lalu kami menyembahnya. Dulu kami 
juga biasa menuju ke bebatuan putih lalu kami menyembahnya 
selama beberapa waktu lalu kami membuangnya. Dulu kami juga 
mengagungkan tanah suci di masa jahiliyah dengan cara yang 
tidak dilakukan di masa Islam dalam mengagungkannya'.” 


Keeta Kg ag car Ca sa 


Pn Man 3 0-4 


SIB ea n an Tana 
1 » 


“ 


4 
- 3 9 Ka 


Jai “er UI Sah 1JU on Be 
Han Ka AS 
Ia Sa Iin wp pa ata 
Ob Kp KU 


2509. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Ahmad bin Ugbah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Abdul Malik menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Ali Al Hanafi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Salm bin Zarir menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Abu Raja' berkata, “Dulu kami pada 
masa jahiliyah biasa mengumpulkan tanah, lalu kami buat lobang 
di tengahnya, lalu kami memerah susu di dalamnya. Kemudian 


10 





Hilyatul Auliya 





kami berkeliling mengitarinya dan kami mengucapkan, “Kami 
penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu 
yang Engkau memilikinya namun dia tidak memiliki.” 


4 PA 


BN Et b tolak. aa Wa 
OI Tana HI Ma S3 AA USG 
S3 gia EN BJ ob 


A3 5m BAN 


2510. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bukair bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Gurrah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Abu Raja" berkata, “Aku pernah memanah Ali dengan 
anak panah, hingga diriku menyesal, dan berharap bahwa anak 
panah itu tidak mencapainya.” 


“ . 
0 o 0. A0 A-— oo 
. 


PE nba PL 3 aset Baen —YoO1A 


11 





Hilyatul Auliya' 
JB 03 LN UAS 1G dai Gi 
Ne ee ane dua el Wenny 


2. -. . 
AT Fi Sa AS AN an 


- 8. 


Mr Tah NA Ya 


2511. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Azhar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu 
Raja" berkata, “Tidak ada sesuatu yang lebih berharga atas sesuatu 
dari apa yang aku tinggalkan setelahku, kecuali bahwa aku 
membuat wajahku berdebu setiap hari dan malam sebanyak lima 
kali untuk Rabbku &”.” 


8 ckaba 3 Koe GAS —YO1Y 
F: £ 
£ 50 3G. A4 4. 


12 





Hilyatul Auliya 


Ne 2 2. Ea 0 aan - £ 0. o- 
ala "dh calo) LI Op aa JB Sau bu 


“ 


ag 0, 8 an 25 NT 
Ian oa te SS Lapall 

2512. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin "Ubaid bin 
Hisab menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata, “Aku 
mendengar Abu Raja" berkata, “Demi Allah, sungguh seorang 


—.. mukmin itu lebih merendahkan dirinya daripada duduknya unta'.” 





Bab JS su SA Ui ro 
NT PAT BAE YA AO MG NW 


2513. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, 'ia berkata, 
Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al 
Asyhab menceritakan kepada kami, ia berkata, “Abu Raja" Biasa 
mengkhatamkan bersama kami dalam giyam (shalat) Ramadhan 
setiap sepuluh hari.” 


13 


Hilyatul Auliya' 





oz Tt Eu - o- o 40 Y an 
d89 0tES pl JB ES NA ea MN Ia 


a .. 3 o g 1. 
AKU ( "Jis - es as - Sl os 


Ore 


Na 


2514. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Sahl 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid bin Mas'adah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ja'd Abu Utsman Al 
Yasykuri menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku bertanya 
kepada Abu Raja" Al Utharidi, aku berkata, “Wahai Abu Raja ', 
pada diri para sahabat Rasulullah & yang engkau pernah hidup 


14 


Hilyatul Auliya' 


bersama mereka, apakah engkau pernah melihat adanya 
kemunafikan pada diri mereka?” Ia berkata, “Adapun aku, 
sesungguhnya, alhamdulillah, aku pernah hidup bersama mereka 
dengan kondisi yang baik'.” Abu Utsman berkata, “Ia pemah 
hidup bersama Umar bin Khaththab, lalu ia berkata, “Ya, sangat 


, y 


keras. Ya, sangat keras'. 


Kara “JG SNu 3 SI Gas —Yolo 
| 


1 


"ap 


Ta. ea 2 0-20 10 1 2 o- 
3I— JB ulu oh Il 00 il hg 
Ea : Cc S : 


o oh, 0 RA OI (3 NG : A0 0. 
Or Har 3S toyasina Lola LYE Cenata ep Pu 
” “ 


ba AA TIA IS JB ce AP ba 
Ta JI IA Eits £ AAN Sma ia ae jl 


au 
— 2515. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku dan Yahya bin Ma'in menceritakan 
kepadaku, keduanya berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami 
dari Syu'aib bin Dirham, dari Abu Raja", ia berkata, “Bagian ini — 
yakni bagian yang biasa dialiri air mata- pada Ibnu Abbas, seakan- 
akan itu adalah tali sandal yang basah karena air mata.” 


15 


Hilyatul Auliya" 
& 2 Ni 3 0 0 & o- pa” - 


AG - Tan In Laga 3 o -9 Pap 
CI IE WA TI 3 mata GA 


4 


a79. 


G. Le s 2 55 5 2 . 
na OS aya 5 Na "JB Bg aa pe Oa 
CA sr) - Or na JB 3g 

aon" sa ig og 2 Pr 3 KP 
PN la lag mel 3 oa dl 1 JB 
0 Ao. - Ka Ea ka Ie £.. - 2 La: 4, 
AS LA AN ESA as 


PX - “ aa 


2516. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, 
ia berkata, “Seorang tetangga Abu Raja” Al Utharidi menceritakan 
kepadaku, ia berkata, "Aku mendatanginya dengan anak-anakku 
yang telah aku kenakan pakaian dan telah aku persiapkan, lalu aku 
berkata, “Berdoalah kepada Allah untukku agar memberkahi 
mereka.' la berkata, “Ya Allah, Engkau telah membaikkan 


, »” 


pertumbuhan mereka, maka baguskanlah pemetikan mereka”. 


16 


. Hilyatul Auliya" 


Ps - 
TA 0 IG. 3 KD 


US j2 (ah Op Ko-ua Ka —YO1V 


.. 
Lo AA. & LD 


a" - Pe o 8 Pap 5 & 
OP Kaban Kb A— "JB (aa ee Am Ko J— "JG 


TU "JG @j- ae Pns Da JG € JesCaal 


9 Tap € - "3 Of Tt Y 4 “3 £ -A 
Sa Very Ol Ca AG 1 ek) UI 


IA Aa la AI IE aa 
2 Gl ni» BN NG ap “Da 318- Man nak 


Mada SI el Uh is 

2517. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami 

-di dalam kitabnya-, ia berkata, Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu 
Raja" berkata, “Demi Allah, aku diberitahu, bahwa beberapa orang 
dari kalian menuturkan cerita kepada orang-orang dan 
mendiktekan kepada mereka dari Kitabullah #&. Maka janganlah 
kalian melakukan itu, tapi ikutilah Kitabullah semampu kalian, 
kemudian biarkanlah mereka, karena sesungguhnya manusia itu 


, »” 


mempunyai beragam kebutuhan dan memiliki keluarga”. 


17 


Hilyatul Auliya' 





Ao 


2 ka AN TNI NS 
: BF . 


Y tu 


N 


30 oo. o 0 Ao 3g. 3 


PS BI IE SI Op AI ep Kaban Gab 


- 
AP 


BA JB sae at LN SIS JB AP 3 


E, 2 22 : £ RN .90 
U C3 Jb DD 


. 
# 


£ 


A II 3 2 KA Pd 
3 yA pal Isl) 
ii £.. 


A35 P, 2 er 2 m0 ee 8 
abad 13 AS AS 1 2 po aa 
SAN 23 SL 3 ML Gb :JU 


2518. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibnu Abu “Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Auf menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku katakan kepada 
Abu Raja', "Aku muncul, sementara seorang pencopet 
merogohku, saat itu aku membawa batu." Ia berkata, “Jatuhkan 
kepadanya.” Maka aku berkata, Ia seorang muslim.' Ia berkata, 
“Dimana Islamnya? Ia meninggalkan Islam di balik dinding.” 


Abu Raja" meriwayatkan secara musnad dari Umar bin 
Khaththab dan Abdullah bin Abbas. 


Di antara riwayat-riwayat musnadnya dari Ibnu Abbas & 
adalah: 


18 


Hilyatul Auliya' 
JG a As 5 al ul 5I— —YO14 
- & - 
“JG Th 3 as “JB (Gaal E Sma Vid 


“ 


- or. 0 Ao pap 


Le al TA na ra u haoe Calo 
BAP KN eh 

4 P ae . To Ka 
IP Beri nh ab 
In paha IU 
Ljg AS ai ing Bani 8 asi 
Ulas ob tar - Path Ata Dan 
Aa anne Aa 
Pel NI 
2519. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Gutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Al Ja'di Abu 


Utsman, dari Abu Raja' Al Utharidi, dari Ibnu Abbas, dari 
Nabi &, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya &, 


TR 


19 


Hilyatul Auliya" 





beliau bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian Ta'ala Maha 
Penyayang. Barangsiapa yang hendak melakukan suatu kebaikan 
lalu tidak melakukannya, maka dituliskan satu kebaikan baginya, 
dan jika ia melakukannya maka dituliskan sepuluh kali lipatnya 
hingga tujuh ratus kali lipat dalam pelipat gandaan yang sangat 
banyak. Dan barangsiapa hendak melakukan suatu keburukan lalu 
tidak jadi melakukannya, maka dituliskan satu kebaikan baginya. 
Dan bila ia melakukannya maka dituliskan baginya satu 
(keburukan) atau dihapuskan. Dan tidaklah binasa terhadap 
Allah & kecuali ia pasti binasa"! 


Hadits shahih, diceritakan juga seperti itu oleh Muslim di 
dalam kitab Shahih-nya dari @utaibah. Dan diceritakan juga seperti 
itu oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Sa'id, dari Al 
Hasan bin Dzakwan, dari Abu Raja'. Diceritakan juga kepada 
kami oleh Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan, ia berkata, 
“Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
“Ayahku menceritakannya kepadaku.” 


"ia 


Gas JB SMU KI ii Gas - yoy. 
Juan 3 ja el Ju gaga Fa 
(yaa » Os ce) P pr Dg Kara 


1 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang kelembutan hati 
(6491): Muslim pada pembahasan tentang keimanan (131): Ahmad (1/279) 
dan Ath-Thabarani di dalam A/ Kabir (12760). 


20 








Hilyatul Auliya" 

Pa Pe 2 NA, 2 s3 3 ". Pn 2 2 
JW Lag dala PN) cle P3) ul al "JG 
NAS gal AT ip ad 3 al 


2520. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf 
menceritakan kepada kami dari Abu Raja", dari Imran bin 
Hushain, ia berkata, “Telah sampai kepadaku, bahwa 
Nabi & bersabda, 'Aku melongok ke surga, lalu aku melihat 
kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir”? 


Demikian yang diriwayatkan juga oleh Auf dari Abu Raja' 
dari Imran, dan ini di-mutaba'ah oleh @atadah dari Abu Raja”. 
Diriwayatkan juga oleh sejumlah orang lalu menyelisihi keduanya, 
yang mana mereka mengatakan, “Dari Abu Raja”, dari Ibnu Abbas 
dan Imran.” 


“ 


Ba An ea Maa MEI 


Konon 2 Ia Sa al SAS TU Kutang 23 Sang 
- 4 6 NI tan - 380 A4 Pd 3 : Lo, £ TI 
GRI Lag il HIP KAN! gl 


2 Diriwayatkan oleh pada pembahasan tentang kelembutan hati (6546): Muslim 
pada pembahasan tentang kelembutan hati (2737) dan Ahmad (4/437). 


21 





Hilyatul Aliya — 


NP Co 008 4 0 30. - L 30 3D - 
CNN LA KO TR MT 2g 


JB NE Gabe Oh tokab gi las LP la 
SLB 3 SI arad Uaaf PT G3 
ska Kekal 


2521. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyhab, Jarir 
bin Hazim, Salm bin Zarir, Hammad bin Najih dan Shakhr bin 
Juwairiyah menceritakan kepada kami, dari Abu Raja", dari Imran 
bin Hushain dan Ibnu Abbas, keduanya berkata, 
“Rasulullah & bersabda, 'Aku melihat di surga, ternyata 
kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan aku 
melihat ke neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum 


1» 


wanita. 
Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ayyub As-Sakhtiyani dan 
Mathar Al Warrag dari Abu Raja", dari Ibnu Abbas, tanpa 


menyebutkan Imran. Ini hadits shahih yang disepakati 
keshahihannya berdasarkan syarat jama'ah. 





Hilyatul Auliya' 


“A2 


Wa— “JB Pe Ik Kara —YOYY 


& 
Lo AG. L— 8 001 Le 3 o - “0S. SO AD. 3 


Lan bata “NG Munas 


2522. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ya'gub bin Surah Al Baghdadi dan 
Muhammad bin Ibrahim bin Bukair Ath-Thayalisi Al Bashri 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Al Walid Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Salm bin Zarir 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu 
Raja” berkata, “Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 
Sesungguhnya Rasulullah &@ bersabda kepada Ibnu Shaid, 
Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu darimu, apa itu?'. la 
berkata, “Dukhkh.' (potongan kata dari dukhan (asap). Beliau 
bersabda, 'Hus'.”3 


1 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang jihad (3055), 


pembahasan tentang adab (6172, 6173) dan pembahasan tentang takdir 


23 


Hilyatul Au'iya 








Shahih 'aziz dari hadits Abu Raja”. Salm bin Zaid 
meriwayatkannya sendirian darinya, dan ia termasuk orang yang 
paling valid dari kalangan penduduk Bashrah, yang sedikit 
menceritakan hadits, dan haditsnya dihimpunkan. Diriwayatkan 
juga oleh Al Bukhari di dalam kitab Shahihrnya dari Abu Al Walid, 
dari Salm, darinya. 


0 - 2 


pu d Gata 9 “2 —YoTr 


“ 


1 2 5 P3 Ba 3 ega 
Me 3 aa : 5 SG 63 
die Si Ha 2 af A3 Ap ea 
3 - Tata Y Je Ang 
OA Ip Ap LS, 

PN 


en 3G 
— F 
“ 
Cs 
CX (NS 
—m 3 
NX 
ai 
VE 
A 
En 





(6618), dan oleh Muslim pada pembahasan tentang fitnah-fitnah dan tanda- 
tanda kiamat (2930). 


24 








Hilyatul Auliya' 


2523. Ahmad abin As-Sindi bin Bahr menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Husain bin Muhammad bin Hatim Ibnu “Ubaid 
Al “Ijli Al Hafiih menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin 
Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakariya bin 
Hakim Al Habathi menceritakan kepada kami dari Abu Raja" Al 
Utharidi, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi & bersabda, “Janganlah 
kalian mengatakan: 'Busur @uzah,” karena @uzah adalah syetan, 
akan tetapi katakanlah: 'Busur Allah £&.' Karena itu adalah 
pengaman bagi penghuni bumi," 


Gharib dari hadits Abu Raja”. Sejauh yang saya ketahui, 
tidak ada yang me-marfu'kannya selain Zakariya bin Hakim. 


(196). ABU IMRAN AL JAUNI 


Di antaranya juga adalah sang pemberi nasihat nan 
waspada, yang membangkitkan mereka yang mengantuk dan 
membuat lari syetan, Al Jauni Abu Imran. 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah 
kewaspadaan, keterjagaan dan merenungkan untuk menghalau 
kesangsian dan kesamaran. 


4 Maudhu' (palsu). Diriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam ,A/ Maudhu'at 


(1/144). 





Hilyatul Auliya' - 
0 OA 0 & ko AD 3 AG 
CAN KAS JB EA H3 Al K3 KAL :JU 


a a sa 2 OA Ao ao- Pa KA 390 - Lo 
"JG (Lenka Feb LI senarai JI— JG CD RA 
y, 4 & 4 aa - £ 


Ia SY Iii UP Oles UI akal 


2524. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ash-Shagr menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ash-Shalt bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni berkata, 
“Janganlah kalian terpedaya oleh panjangnya penangguhan dari 
Allah Ta'ala, dan jangan pula terpedaya oleh baiknya 
permohonan, karena sesungguhnya balasannya sangat 


menyakitkan'. 


PA 


KAL JB elu 3 KA AS -yoyo 


y LoL .- a s 9. 0 -—-90 £ 3 6 Ng 4 o— 
Il IS BAL IE EL up KA ep MN KS 


26 





Haa apa MA mt 





Hilyatul Auliya" 


03 


Maba Ten Gas 2ib kan ak Te 
LAN A3 Ja (oa oltas Ul hah IU 


yuk IP ea ON alas 


2g 


Na PAN AA pi ol J3 ade S Par 
JA 3 5 33 Ai 


2525. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Imran Al @awariri menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni banyak 
mengatakan, “Tunggulah kesempatan lengahnya orang-orang 
bodoh, dan bergeraklah kalian sebagaimana yang telah 
diberitahukan kepada kalian, dan serahkanlah apa yang tidak 
kalian ketahui kepada yang mengetahuinya, sebelum datangnya 
kehadiran kematian dan perkara-perkara besar yang tidak dapat 
kalian tolak.” 


“ 
(4 38 AA “8 


ea Cah : JG ap na as :JU 
Me Mg Ah Pe 0 An Asa ai 


27 


Hilyatul Alya —w — 


AD ai Si Uu ena 


- — ni as Cc S San ana 


“ 


3 5 HI Pan Na 


APE IE 


2526. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ash-Shagr menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ash-Shalt bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran mengatakan di 
dalam kisah-kisahnya, “Sampai kapan menetapkan wajah-wajah 
para wali Allah di bawah lempengan-lempengan tanah. 
Sesungguhnya mereka tertahan oleh sisa ajal-ajal kalian, wahai 
umat, hingga Allah Ta'ala membangkitkan mereka ke surga-Nya 
dan ganjaran-Nya .” 


£ 
- Lo A- 0 


Naa Kai Aka DD Kue bapa —YOYVY 


“ma 


ape at dpt rda “JU 


AG 


ne YON ON Wa JB 


& 


TA pan NO “JG dai an 


28 








Hilyatul Auliya" 
& an V1 UG &. :JB (re masal Ko) 


A4. 0 4 3, £ Ne: 
AI SAI ya SAE La ena K9 
2527. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Ibnu Al Hubab dan Yasar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran mengatakan tentang 
firman Allah &: Sambil mengucapkan): Salamun 'alaikum bima 
shabartum.' Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." (Os. 
Ar-Ra'd (13: 24), ia berkata, “Semoga kesejahteraan dilimpahkan 
kepada kalian atas kesabaran kalian di atas agama kalian. Maka 
alangkah baiknya tempat kesudahan kalian dari dunia, yaitu 
surga.” 


o sean An gn aa jkt 


Fara JG Pan Aa 4 Bab JB AS 
BI 2JB je SAS 2JE AI Ka 3 OA 


2 


A “ 0. # s2. o “ 
PU CN Ap Oa UI ca "JB (yha 


£ Pe - 
P3 “ 


29 


Hilyatul Auliyu 
va IA A Teng Ja Lo 
ap 3 KE 9 SP AI Sajby Wb 

£ er, 2 - Ato Ser 3 
Se, ale SPN SI P3 VE S3 


g 2 


1 ol AA ae San OS arak 








sean Yg Alai Y 163 Ya aa 1 Pr: 


05. £. 


(SI S3 IA P3 | 3) Ai 
PEN SG uap dag GEA CS 
3 wa y 4 - S3 Png Ea 
Da ae Tah, KPS Sp SRI 


“9 Pi 


2 do 9 


2528. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Jabalah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Abu Imran berkata, “Allah menanamkan 
ke dalam hati kami dan hati kalian kecintaan untuk berdzikir 
kepada-Nya, dan menjadi hati kami dan hati kalian sebagai 
tempat-tempat yang merindukan-Nya, serta memberlakukan 
ampunan kepada kami dan kepada kalian, sebagaimana juga 


30 








Hilyatul Auliya' 


memberlakukan dosa-dosa kepada kami dan kepada kalian. 
sesungguhnya Allah 7a a/a tidak dititipi sesuatu pun kecuali Allah 
menjaganya, dan aku menitipkan kepada Allah agama kami dan 
agama kalian, dan penutup amal-amal kami dan penutup amal- 
amal kalian, sebagaimana ibunda Musa menitipkan Musa, dan 
sebagaimana Ya'gub menitipkan Yusuf. Titipan-titipan Allah yang 
tidak pernah hilang baik di langit maupun di bumi. Dan aku 
ucapkan @laikumus salaam warahmatullah .” 


JB aim ep KI KH —YoYA 
0d - Tag PN Ii at 0 346. - 
Aa WAS JB CP Galah Ap Kaban GIS 


N 


Lana 5 “os AG - & ? £. ey 
"JB Ola Op Tiar WAS IE ps 3 MI 


X 


IKI ES BBI ada MW Colin UI Lah 


SJ Y Ip 63 1JB Dr al US$ 


2529. Ahmad bin As-Sindi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Abbas Al Muaddib menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran membaca ayat ini: 
Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang 
berat dan neraka yang bernyala-nyala' (Os. Al Muzzammil (731: 
12), ia berkata, (Yakni) ikatan-ikatan, yang demi Allah, tidak dapat 


, ” 


dilepaskan selamanya'. 


31 


Hilyatul Auliya'" 


Kab 1JB 0 piaSe 3 KA Cab — Yo. 
JB ah LA de 3 KA 3 Mn 


AG - 


ea ban One ee Ga 


Ini AO aro Nda ola 


“nian, il Pata Ie AI Ay 
SE da Ipa Sa IP 
II Ab IE aa 2 - 


S0 


TAN An Vk Oya 


2530. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni 
berkata, “Demi Allah, bila kita menyia-nyiakan, maka 
sesungguhnya Allah mempunyai para hamba yang lebih 
mengutamakan ketaatan kepada Allah 7a 'a/a daripada syahwat diri 
mereka sendiri. Mereka berlalu dari dunia dengan perhalan, hingga 
mereka berjalan di atas mata panah-mata panah sehingga anak 
lidah mereka keluar ke atas mata panah-mata panah itu, yang 
dengan begitu mereka menginginkan pahala akhirat.” 


32 








Hilyatul Auliya” 





Te. 40 As o 


Ka JG CAN ae Kena —Yori 


Ii in UG ya jan jan 


G- 


j Care JG clan Wa— “JB Lolia rara 


"SAT VI GEA en Bana CSI Tipe 


“ 


AS Up Ie EA tg 


” 


NX 


2531. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Affan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni 
berkata, “Tidak ada satu malam pun yang datang kecuali ia 
berseru, “Beramallah kalian semampu kalian dari kebaikan, karena 
aku tidak akan kembali kepada kalian hingga hari kiamat'.” 


"JG 21 Pena “Iu u d (ea Near Si IE 


MB 


Pre db Sa Et 2 Ten beda era 


Hilyatul Auliya" 

Prana aa 0 £ 00 or 38 : T tri Ne C9 
o£r 0 £ 0. An Ea P3 Laga OA Er . Fe EN aa 
as Uasel uya Ju Mts Da Yy Al Yg Gb 


JB 


“NX 


2532. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni 
berkata, “Sesungguhnya di antara surga dan neraka tidak ada jalan, 
tidak ada padang luas, dan tidak ada persinggahan di sana bagi 


seorang. Barangsiapa yang meleset dari surga maka ia akan ke 


neraka.” 


GIS 1JE ML 3 SA Gis —yory 
8. 3 G“- ai TA 0 0 -...9 0 Y o- 
kai Gn Aa Pp - - 


- - - 
LO Ao. Pa 2 


OP d— JG Cl Gas YG (eluaa 
Ja oa S5 Me 


3G. 2 28 


La Nee 3 GT MY II BG ol ina 


34 


Hm 


Hilyatul Auliya” 





Sispy A Pe! Di Lap Lanal SEA SM Ia 


ad KI G3 & CAB at JI 
AA PN PEN YA KUBA MEA 


Bong 


Sl 


2533. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku dan Ali bin Muslim menceritakan 
kepadaku, keduanya berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni berkata, 
Diceritakan kepadaku, bahwa apabila para binatang telah melihat 
manusia terbagi di hadapan Allah Ta'a/a menjadi dua kelompok, 
satu kelompok ke surga dan satu kelompok ke neraka, para 
binatang berseru kepada mereka, “Wahai manusia, segala puji bagi 
Allah yang tidak menjadikan kami seperti kalian sekarang. Tidak 
ada surga yang kami harapkan, dan tidak pula neraka yang kami 
khawatirkan.” 


Bi £A 3 Oo £ o- 


jan gi MASA 4 Aa BP La PAR —Yors 





Hilyatul Auliya' 


X A0 8,0 


SI Ne du Pola 3 aa 


PL pa 


GE Ka GEN Sy Kan Ae 3 3: AP 


Pn la 


Fe up Y LE 3 Naa JG ha: as) v 
NA 

2534. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad bin Manshur 
menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni 
mengatakan tentang firman Altah Ta'ala: ' Pada hari itu kamu 
dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu 


yang tersembunyi (bagi Allah)" (@s. Al Haaggah (691: 18), ia 
berkata, “Seperti air pada kaca, kecuali yang Allah & tutupi.” 


AL Ju sae | Kab —Yoroe 


patah Al aa ta “JB Ma 
Ken Ob ai SN Ca EN 


1 


MY 2 TE ME: an AI oa Fs AI un e 


Hilyatul Auliya' 


-1 ar Oz yaa ai As Wadi CAN 


1 ea #" 

IA st te Pp bea D Aa bia "Jd 

ORI SY Ig d3 33 ema JB 

Pa eg NP Pa AU an AA Tah o - 

mada 55 ia ai Ga “JG Ike Up 
2 

SAI 

2535. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 

berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni membaca ayat ini: 


Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan 
atas (nama) Kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada 


3x 
— 
-A 


tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali 
jantungnya. (Os. Al Haaggah 169: 44-46). Abu Imran Al Jauni 
berkata, “pi adalah — I— (tali jantungnya)” Kemudian 


mengenai firman-Nya: dan Kami Jadikan neraka Jahanam penjara 
bagi orang-orang yang tidak beriman.' (@s. Al Israa" (171: 8), ia 
berkata, “(Yakni) penjara.” Kemudian mengenai firman Allah 
Taala: yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan 
ilmu-ilmu yang tinggi" (Os. Shaad (38): 45), ia berkata, “Kekuatan 
di dalam ibadah, dan ilmu dalam petunjuk.” 


37 


Hilyatul Auliya' 


0 3G. $ AG - 


pa d St DD daan Ud —YOYT 
Oa Kava "JB Pa YNA DE Ca “JG 


ca GP DUNIA GI ARA Gi Sae Jb Olah 
el V3 yr Ie TN, Jk IS 3 WAS Pi) 


Ie DN oat 3 :JU (ra 


2536. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Imran 
mengenai firman Allah Ta'ala: dan supaya kamu diasuh di bawah 
pengawasan-Ku' (Os. Thaahaa (20): 39), ia berkata, “Dididik di 
bawah pengawasan Allah Ta ala.” 


. 


JB op Sal Pj Bab —YoOYY 


3 OA Kara R0 AG. 4 


“JG (Ill Kaea Cara 


“JG (ak Kara “JG TA an rara “JG SL 


z 


PN Ig 


“ 
. - ra 
PP . .. $ 4 


Go UAN, an Ol as UI naa 





Hilyatul Auliya" 
9 - ata $ Li Bu 

Il Io Lb Ora ia 3 Jah 
MG GI 


2537. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu 
Imran berkata, “Demi Allah, sungguh Rabb kita 4 telah 
mengarahkan kepada kita di dalam Al @ur "an ini apa yang apabila 
diarahkan kepada gunung-gunung niscaya akan mengikisnya dan 
meluluhkannya'.” 


3 0 


Je Ae 2 Ketan Be! Tera —YOYA 


X0 XYo- P4 


Bi gr cola & har hara JG JA Gi 
SE ad J3 NA Jb ara 1p3 
IR Bag AL 3 KA Y SE 
2538. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Hilal 


- 


Hilyatul Auliya”" 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Imran Al Jauni, ia berkata, “Telah 
sampai kepadaku, bahwa dikatakan kepada Musa #2, "Aku tidak 


akan memperbudak bumi kepada seorang pun setelahmu 


, ” 


selamanya. 
han kudu SU ep ai CIL -yora 


PA 
- 3 0- 


“20. (ad 


JB :JU TA ep EP 
o£ - P sa? ot Delia TG co € 
SB Ogah SI JA NI las 
408. 

kari! 

2539. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Orang yang mendengar Wahb bin Jarir 
menceritakan kepadaku, ia menyebutkan dari Hammad bin Zaid, 


ia berkata, “Abu Imran Al Jauni berkata, “Dan apakah apa yang 
membuat ilmu menangis juga membuat mata menangis?!” 


£ o 8 0 £ Ga - . 
Te ta BA Ul "JG wS 


40 





Hilyatul Auliya" 
“en ee AL. Kara - JG (Ss TA Pi 


aa Pn SA Ol pas ora “JG 
edi LE Y 1 TA 


2540. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami -di dalam kitabnya-, ia berkata, Muhammad bin 
Ayyub mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salamah At- 
Tabaudzaki menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin 
Miskin menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Abu Imran Al Jauni berkata, "Dan tidaklah membuat mata 
menangis, kecuali karena ketentuan yang telah ditetapkan.” 





- P4 - 
0. 0. Z0 Ao £ 8. 


AAS "up Kami Code —YOLA 


? 


Tera NG P3 or 25 AI - As JG 


1 


- JG hara CAS 2JB ee GL :JE Ga 
O Ab A23 3 JA As Ohh 
AS ya - f P3, er YK Lu Ini ay Es -, AP 


Hilyatul Auliya' 


- a 3, 8 Pe aa UAN AA 
LIL UV) HR II YES G3 Ula 


Ea 9 


2541. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran “Al Jauni 
mengatakan di dalam doanya: Ya Allah, ampunilah kami, Engkau 
Maha Mengetahui kami, Engkau mengetahui pada kami apa yang 
tidak diketahui oleh seorang pun. Cukuplah pengetahuan-Mu 
tentang kami sebagai pelengkap bagi segala hukuman kecuali yang 
Engkau sejahterakan dan Engkau rahmati.” 


3 3a Zoo 


Ola oi Kana 3 2 GIS -yoty 
Si Te Anu Ja yag j1 Gis :JG 
Bab :YG ca XS ep 2.8 26 A5 
CON Pee UN Sanata SIG ana MAS SS oa 


5 


SE Haa ig og 3 al sa 
Ia TAS BG G3 IS) ola JS PA 


42 


Hilyatul Auliya 


Ie AM Boi UM 3 ja 
ant Sea AA Ka Uh eror aa Du 2 
Jian YA) YG Uas SI mede Lantai 5 JL 


£ E ox 
| 


AS ah Opah YG YG Ip 
En 2 Ja GA J0 Mire hg ai 
ngga Yp ibis ass 3 Urai Aa 


o 


2 AL Ps Saku Wa Mesh Ipa TPA 
SAB SA ME pal U AN, Ca rolAas yh 


2542. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ziyad dan Harun bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran berkata, 
“Telah sampai kepada kami, bahwa pada hari kiamat nanti, Allah 
memerintahkan setiap yang sombong, setiap syetan dan setiap 


CC 
Gx 


yang takut manusia karena kejahatannya di dunia, lalu mereka 
dibelenggu dengan besi, kemudian Allah memerintahkan agar 


43 





Hilyatul Auliya' 


mereka dibawa ke neraka. Kemudian menutupkan neraka atas 
mereka, maka demi Allah, kaki mereka tidak akan pernah kuat 
bertahan selamanya, demi Allah, mereka tidak akan pernah 
melihat permulaan langit selamanya, demi Allah, bulu mata 
mereka tidak pernah dapat menutup untuk tidur selamanya, dan 
demi Allah mereka tidak pernah merasakan dinginnya minuman 
selamanya. Kemudian dikatakan kepada para ahli surga, “Wahai 
para penghuni surga, sekarang bukalah pintu-pintu, maka 
janganlah kalian takut syetan dan jangan pula yang lalim, dan 
minumlah dan makanlah dengan penuh selera karena apa yang 
telah kalian kerjakan di hari-hari yang telah berlalu.” Abu Imran 
berkata, “Demi Ailah, itu adalah hari-hari kalian ini, wahai saudara- 
saudaraku.” 


Ear peua peraga 


AS Al Tea 


- 0 Na 


Na “JG ya EF" 0 eta Ga “JG 


Ia. cs SA —3 “Ia SI Oke GI 
OI ara Arga JGN Jai Eng 


2543. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Amr Al “Asgalani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu “Umair menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syadzab, 


Aa 


44 


Hilyatul Auliya 


ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni berkata, “Duhai 
kiranya aku tahu apa yang diketahui Rabb kita dari para penurut 
hawa nafsu ketika dipastikan neraka bagi mereka'.” 


Hg 


On ga SA ae Pa fenra “JB Lg 
SN PE ai La DAN SG Ad 


2544. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami di dalam kitabnya, ia berkata, Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abu Bakar 
Al Mugaddami menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin 
Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Imran Al Jauni 
menceritakan kepada kami dari yang lainnya, ia berkata, 
“Barangsiapa yang mendekati kematian dari hatinya, maka ia akan 
menganggap banyak apa yang di tangannya.” 


- £ - 
» 0 o o- Lo et Pa 


Dika: D pan OI WJd— —Yos0 


- 


“ “ 


en 3 Ka 3 o— Pa 


BN X3 AS JB 


Ca 

Sg 

— N 
N 
N 


45 





“ 


Hilyatul Auliya' 


“ - 


Ie Ea Gu ae ul 
Pa Mana Mil OlAs yi Fara 
Pati IE Sp SA ag 
SSP MAA AN AG wal 
SE Ld NI Sp ir Ja Gp 5 


“ “ 
0 


Ie Opo aka IA Ol JG 0 
SIS SG Ia ia Dit, IE GUI 
2 daan, 


2545. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Imran Al Jauni menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Bahwa Musa #2 ketika didatangi kematian, ia 
cemas, kemudian berkata, “Sesungguhnya aku tidak cemas karena 
kematian, akan tetapi aku cemas lisanku akan tertahan dari 
berdzikir kepada Allah #& ketika kematian.” Musa memiliki tiga 
anak perempuan, lalu ia berkata, “Wahai anak-anakku, 
sesungguhnya Bani Israil akan menawarkan dunia kepada kalian, 
maka janganlah kalian menerimanya, sedangkan kapas ini adalah 


46 


Hilyatul Auliya" 


bulir, maka rontokkanlah dan timbanglah, serta jadikanlah itu bisa 
mengantarkan kalian ke surga'.” 


4 0 A4 AG 


4 dahan » pam BAL -Yo41 

Sa SU Gala yA YA as 
JG Han BIS JG AN 395 5 Se 
- JG SA ea One Ga IS 
KB aa US AL NI ale 33 Jb 


- 
Ya 


2 os su aa JA LAN Be 
Gb LING Ia 


2546. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Daud Al 
@azzaz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Imran Al Jauni menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Daud #2 berkata, Wahai Tuhanku, bagaimana 
keadaanku hari ini? Musuhmu, syetan mencelaku, ia berkata, 
Wahai Daud, dimana pandanganmu ketika engkau melakukan 
kesalahan?” 


47 





Hilyatul Auliya" 
Pa 4 2 - 8 9 : - 36 KG - 
Wa JB SL ep S3 pl BIS —Yoty 


Sa SN SIN ne Pen og pat 


2 
NG LA o 3 


“JG (hn Era "JB Gyls J— JU (mk 


S5 ap Oles Ya :JU Ce Ol je al GAS 
PI ynBly AE ab AS SO dala 


. GA o Pd ag. 2 Oo. . 0 
AS og dala ad Ulah 02) diah US 
“ 0. “ 


PAN, Papa H0 PN ee - 0 £. No ana 3 an) 
Ina Al BET Aa SAS LNG AN, JB 

2 MN 2 
SD Wana 2 NS OL pam Uas 
40 2.0 Lho X0 # s3 GEA BA 2 
IS 6 Ol IS opal Sal Lan Jiail Akoeo 


. Pd - P3 5, an API 3 & 
US JB AW donnami 9 ah 51 


Inn giemai Kala SI Ala 593 1 Otak 
- - 90. 0... 0 T- - ag Ogan P3 6. 2 
Dls ex (Ha 33 Na) Ist P3 PA Ag 

Kara V3 Gp 


Hilyatul Auliya" 


2547. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Imran Al Jauni 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Sulaiman bin 
Daud # lewat bersama pasukannya yang berkonvoi, sementara 
burung-burung menaunginya, sedangkan manusia dan jin di 
sebelah kanan dan kirinya. Lalu beliau melewati seorang ahli 
ibadah di antara para ahli ibadah Bani Israil, maka ia berkata, 
Wahai Ibnu Daud, sungguh Allah telah menganugerahimu 
kerajaan yang besar.' Lalu Sulaiman mendengar perkataannya, 
maka ia berkata, “Sungguh, tasbih di suatu lembaran catatan amal 
adalah lebih utama daripada apa yang dianugerahkan kepada Ibnu 
Daud. Sesungguhnya apa yang dianugerahkan kepada Ibnu Daud 
akan sirna, sedangkan tasbih itu tidak akan sima.” Nabiyyullah 
Sulaiman bin Daud ga biasa memberi makan kepada para 
penderita lepra, anak-anak yatim yang bertakwa, dan beliau sendiri 
makan gandum. Sementara ketika beliau meninggal, tidak 
meninggalkan dinar maupun dirham.” 


or - L&0 3-0 £ 


PS ora e. ja CP Kal Tag —YOSA 


2 PS SB cab Ap a K3 KAL :JB 


aga Tega YG ea G3 an ca XS 


49 





Hilyatul Auliya' 


PA 
PG AG 


SA Ol ae aa td “JG ag Pan Haa “JG 
slama A3 JS, KAI Aki :JE 


“ 


Ole Si Gimana! On S # So CI 
ee ea KI Jyi3 Tama 
Bb 3 Ta AA IA JB le 


0G 


SA arit dapa Oni 
3 1 AA PENA NE ANA 


2548. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Harun bin Abdullah dan Ali bin Muslim menceritakan 
kepadaku, keduanya berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Imran Al Jauni menceritakan kepada kami, ia berkata, “Para 
malaikat naik dengan membawakan amal-amal, lalu dibariskan di 
langit dunia, kemudian seorang malaikat berseru, “Lemparkan 
lembaran itu, lemparkan lembaran ini. Maka para malaikat itu 
berkata, “Wahai Tuhan kami, mereka mengucapkan yang baik, 
dan kami menjaganya atas mereka.' Allah berfirman, “Mereka 
tidak menginginkan keridhaan-Ku dengan itu.' Lalu seorang 
malaikat berkata, “Tuliskan untuk si fulan demikian dan demikian 
dua kali.” Ia berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya ia tidak 


Hilyatul Auliya" 





melakukannya." Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya ia telah 
meniatkannya, sesungguhnya ia telah meniatkannya'.” 


Pap Karna Aur” 0 Bo 1-0 Ea. 
Kd— Je Gbu ep Il Usa —Y044 
A0 Lo Ad 2 aan oo. o D0. NO AG. 4 


JG Pera (CI 


Pd 
m0 


£ 0. “ PNG 4 0 10 IG - TA 

ca 2-3 (Oak PI Ko JG (0 karsa 

2 5 . (3 rd . - . - “ NP (-) - La 
IS BER AN ag OS II 2JB il OAs 
" rp s . # o g 2 0g o 
Ir PI B0) Oa deg 
2549. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami 


dari Abu Imran Al Jauni, ia berkata, “Apabila tiba Hari Kiamat, 


maka terputuslah segala hubungan yang tidak terhubung karena 
Allah &.” 


“ £ 
3G. 3 8 


Kau 4 Ol— u Karen pi) db -Yoo. 
CA JG (4 fa Be Ae y SA YG (Kam | 23 


Lo ora A4 9 31,0. Pa 7. 5 ea Rp 350 Loc 
(OLauku Pa IN senar Wa— JB (Ohauma "0 Io 


Hilyatul Auliya' 





ai cai Ju SA Oa Be Ta “JB 


3 "3 Abah Gi Ya aka Gem ga 
Nee Ta ata Ona Un 


Cak aan C2 ANTA ba Jaa naa 
Se Ya an Ta Te WN & 
pura mi Ja 3 
2550. Abu Muhammad bin Hayyan dan Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, 
Muhammad bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Imran Al Jauni menceritakan kepada kami, ia berkata, “Abu Musa 
Al Asy'ari #8, menghadiahkan kepada Umar bin Khaththab 4 
suatu hadiah yang di dalamnya terdapat keranjang, lalu Umar 
minta dibukakan salah satu keranjang darinya, lalu ia mencicipinya, 
dan berkata, “Kembalikan ini, kembalikan ini. Jangan sampai 
dilihat —atau: jangan sampai dirasakan- oleh orang-orang @uraisy, 
karena mereka bisa saling menyembelih karenanya.” 


3 3 AG Aas ESA KA Ea - —Yool 


AN Pa ea DR JAN LA 


# 


$$ 


Hilyatul Auliya" 


Er A5 “JU PA -3 Ken Eta “JG Ke 
aa olas das :JU Ea 2 
TAI Soal BK sa Was 22 Sasa JG 


ac by - SA ea N-z ae na 
Ie SENI K3 d3 JK si bar 


# 


an 
N 
Tn 
Ka 

2 
£ 
1 
XS 
: 
6 


2551. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad 
Al Maftuli Al Mugri menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajib 
bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 
bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Marhum 
Al “Aththar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Imran Al 
Jauni menceritakan kepadaku, ia berkata, “Bumi akan menjadi api 
dalam waktu yang lama, lalu apa yang telah kalian persiapkan 
untuk itu? Itulah firman Allah Ta'ala: 'Dan tidak ada seorang pun 
dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi 
Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 
Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa 


dan membiarkan orang-orang yang lalim di dalam neraka dalam 
keadaan berlutut' (@s. Maryam (19): 71-72).” 


53 





Hilyatul Auliya" 


3 0 £ o-— 


o BA 0 AG 


? 
oo 4 o o- Lo 3G. & Pan 


Amy Up AI IS ep Sabun Cod 1 JB 6 jknon 
PN # 


u pa (JB ba ep “jas (AL Ju 


DB SE CA DA al ha Ou 
- - - di s 3 -— sa - - 

Jah IE 33 an VI OI SI 
MAN EN as 3 II 


2552. Abdurrahman bin Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah 
bin Rustah menceritakan kepada kami, ia berkata: Gathan bin 
Nusair menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Abu Imran Al Jauni, ia berkata, 
“Tidaklah Allah Ta'ala melihat kepada seseorang kecuali Allah 
mengasihinya. Seandainya Allah melihat kepada para ahli neraka, 
niscaya mengasihi mereka, akan tetapi Allah telah menetapkan, 
bahwa Dia tidak akan melihat mereka.” 


Lo. o Lo. A0 Ao E 8 - 
Olha— U Pa OK J— —YoorY 


N 


(ala Td deni AT AN ae GAS Jb 


# 


54 


Hilyatul Auliya" 
Re Hu Ea Uu Ae ee sn 
JB Cia one ad Hb BCA 
SPAN PI EA MN ET Ba tag aa 


1.5 RAT INN 2 05. ..»? AS og 
ag US 0), JEI Ga Uas 2 NA Ol 


- bh 4 2 NA La AN — - Te. 0 o 
op A6 pemiai LOja 1S) Ugle ya Lgi 
Bp Ng 2 ko 1 

AS ea ML d R9 Gl 


2553. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Imran 
Al Jaunni menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku pernah 
hidup bersama empat orang yang mana mereka itu sebaik-baik 
orang yang pemah aku hidup bersamanya. Mereka itu tidak suka 
mengatakan, “Ya Allah, bebaskanlah kami dari neraka.” Dan 
mereka berkata, “Yang dibebaskan darinya hanyalah yang 
memasukinya.' Mereka biasa mengatakan, 'Kami berlindung 
kepada Allah dari neraka, dan kami memohon perlindungan 
kepada Allah dari neraka'.” 


55 








Hilyatul Auliya" 





Kura Ca WIL PRA Ar Naa —Yoo4 


NG 


Pee Hana Pa kara ng ea rear 


H3 Pa Ik GA as 


2554. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni 
mengatakan tentang firman Allah &: Sesungguhnya pohon 
zaggum itu, (Os. Ad-Dukhaan (44): 43), ia berkata, “Telah sampai 
kepada kami, bahwa tidaklah anak Adam menggigit darinya 
segigit, kecuali ia menggigit darinya seperti itu.” 


0 1G. $ 


Aan Gi Ra Juna —Yooo 


0, . ? 


CL GAS JG ji GA AE GA JG 


56 





Hilyatul Auliya 


o 3”o- IG 


“JG na 3 an Ga “JG CD gak ji 


£ 
S3 


Pap b23 Ape SI TP PA 
3s Up Jalal £ 2513 MI ale Ol ae 
BELA SI EA SB demand ea P3 
SEP RI Kami GAN yaa ala) 
Yaa kang MELAN Gp LI Ulas Ai 


Sh MG AN Ja Sa meng AN PA 


La tgh 


LE IS AI P3 TI Pa 


2555. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ash-Shagr menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ash-Shalt bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu Imran Al Jauni berkata, 
Pada suatu hari, Musa bin Imran memberi wejangan kepada 
kaumnya, Bani Israil, lalu seorang lelaki dari mereka merobek 
gamisnya, maka Allah Ta ala mewahyukan kepada Musa: “Katakan 
kepada si pemilik gamis itu untuk tidak merobek gamisnya agar 


, n» 


melapangkan dadanya untuk-Ku'. 


57 


Hilyatul Auliya” 





Abu Imran pernah berjumpa dengan sejumlah sahabat dan 


mendengar dari mereka, di antaranya: Anas bin Malik, Jundab bin 
Abdullah, “Aidz bin Arnr dan Abu Barzah «8. 


Di antaranya hadits-hadits musnadnya: 
ee sa K3 0 30 -— E AG - 
"JB (Oa Gal #1 kd— —Yoo1 


0.3 3 0-3 LP Pp LB 


GE Op AN ES EN cek IA HA 
de Ga, SA 3 NG Wis :ju 
op AI X2 GAS JB AE op AA Ap NA 
siaran IE PE aj 
sa Pi PAN ra AA 


4 


ps SL 


AS 


17 PA 

-JU uan » 
G3 al Cena : JG aa 
SA AU Ja in Ke ia 
KI Ol JG Anh ab Jo Ane Pi y 
Pi AI MANA KKS ET 2 pal Ih Is 


J & 1JE Ta at LI tni B3 AN 





Hilyatul Auliya" 


P4 
cO08£ 3 


() £ - A og Pan 
Hp SEN IA ya Oa XL UI La 
0. L “ e 
BS NY Tb G4 BS ol g3I 
2556. Abu Ishag bin Hamzah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Hamid bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami. Dan Abu 
Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Imran Al 
Jauni, ia berkata, “Aku mendengar Anas bin Malik menceritakan 
dari Nabi & -Khalid mengatakan di dalam haditsnya: ia me- 
marfu'kannya-, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala 
berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan adzabnya, 
Seandainya engkau memiliki semua yang ada di dunia, apakah 
engkau akan menebus dengannya?" Ia menjawab, “Ya.” Allah 
berfirman, 'Aku telah memintamu apa yang lebih ringan dari itu, 
yang mana saat itu engkau masih di tulang punggung Adam, yaitu 
agar engkau tidak mempersekutukan-Ku, namun engkau menolak, 
kecuali mempersekutukan 5 


Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya. 
Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dari Gais bin Hafsh Ad-Darimi 


Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang hadits-hadits para 
nabi (3334) dan pada pembahasan tentang kelembutan hati (6538), dan oleh 
Muslim pada pembahasan tentang sifat-sifat kaum munafik (2805/51). 


59 





Hilyatul Auliya'" 


dari Khalid bin Al Harits. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari 
Bundar, dari Ghundar dan Ubaidullah bin Mu'adz, dari ayahnya. 


40 3G. & 


Cemal ep KA ep Kemta Mak —YooYy 

ea -. 2. Ag PN 
OS SAS JB Ckaga ep Fu GAS JG 
X0 AG 3. PE o Bo LX 3 9 TAN ai AG  - 
ae Kong Ola up Iaea 0g ey bo 


4 0 PERAN KARPET Le Nana One anda BG. 
PP luka AJB Ogjla ep asa (hua 


Al Oh BAR Ate BAK LG ana 


KB ba ea o - Pap  anag - : 
BS 2JB (aala Gp SUS EA JB el 


P3 
2 9 


8 angga ae Rena ea Sa an ae 
Bg MN ana Oa LA ia an “5 na an Yap 
AN CP 2JE peng Ade Gal AI Sya) 
55) Ia Eh akn sole jl JUE— 


- 


AS OI ia AS ah Ie 


“ 


si Aa Bana 


Jl 


z# 0 £ 3 0 8. - 


. 2 BI, ad 75 ? “2. 
Win HE AH 3 Hai Y Ol Gia 


60 








Hilyatul Auliya” 


2557. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami. Dan Al Hasan 
bin Muhammad bin Kaisan, Muhammad bin Muhammad dan Ali 
bin Harun menceritakan kepada kami, mereka berkata, Musa bin 
Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin 
Sallam Al Jumahi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit dan 
Abu Imran Al Jauni menceritakan kepada kami dari Anas bin 
Malik, bahwa Rasulullah & bersabda, "Akan keluar dari neraka -— 
Abu Imran berkata: empat orang. Sementara Tsabit berkata: dua 
orang-, lalu dihadapkan kepada Rabb mereka, lalu diperintahkan 
agar dibawa ke neraka, maka salah seorang dari mereka menoleh 
lalu berkata, Wahai Rabbku, sungguh aku telah berharap, apabila 
Engkau telah mengeluarkanku darinya, agar Engkau tidak 
mengembalikanku ke dalamnya.' Maka Allah Ta'ala pun 
menyelamatkan mereka darinya." 


Ini hadits shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim di dalam 
kitabnya dari Hudbah, dari Hammad. Diriwayatkan juga oleh 
Imam Ahmad bin Hambal di dalam Musnadnya, dari Affan, dari 
Hammad. 


S Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang keimanan (192/321). 


61 


Hilyatul Auliya' 


3 5 AN GAS JB GIS AI X2 
15 - s 8 2 


, SAI 
& 1 JB JB Mu 3 d3 CA 
ina A5 Ie KG ati ae Ke 
WAS NN 53 FP SU de 
3 Sa Cat g UB II 635 db 
Up SI PA 2 ah 


4 0. - 6 or Tor 4 ? 
CL AL Cast ad as F3 ab 


2.3 


Pa BEN la AS Ju AS 
Ap Ja IA sal 
EA G3 dg ASI 5 nah LL 

CA At ab og AU Ga, 


0 


62 





Hilyatul Auliya" 





2558. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Khalaf bin Amr Al “Ukbari menceritakan kepada kami. 
Dan Sahl bin Abdullah At-Tustari menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Harits bin “Ubaid Abu @udamah menceritakan 
kepada kami dari Abu Imran Al Jauni, dari Anas bin Malik, ia 
berkata, “Rasulullah & bersabda, 'Ketika aku sedang duduk, tiba- 
tiba Jibril #8 datang, lalu ia menepuk di antara kedua bahuku, 
maka aku pun berdiri ke sebuah pohon yang di sana terdapat 
sesuatu yang seperti sarang burung. Lalu Jibril duduk pada salah 
satunya, dan aku duduk pada yang lainnya. Lalu naik dan 
meninggi hingga membelah kepakan, sementara aku memutar 
pandanganku. Jika aku mau untuk menyentuh langit. niscaya aku 
dapat menyentuhnya. Lalu Jibril menoleh kepadaku, ternyata ia 
hanya menetap di tempat, maka aku pun tahu keutamaan ilmunya 
tentang Allah Ta'ala atasku. Lalu dibukakan untukku sebuah pintu 
di antara pintu-pintu langit, dan aku melihat cahaya besar, lalu di 
belakangku ditutupkan hijab yang lambaiannya mutiara dan 
permata. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku apa yang Allah 
kehendaki untuk diwahyukan' 7 


Gharib, kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Abu 
Imran dari Anas. Al Harits bin “Ubaid Abu @udamah 
meriwayatkannya sendirian darinya. 


7. Shahih. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani di dalam A/ Ausath 
sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1/75). Dan Al Haitsami 
mengatakan, “Para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih.” 


63 





























Hilyatul Auliya" 

-JE Ag oi BL 5 Ma ONE —Y004 
Pan Ba “Ju na USG Ii Iisa Gas 
na Par au 25 Kn PJ 23 aa “JL ge f » 
Ne one Te aa Ss pe ba 
: BD .. ” ot S, 3" Y - 3 
SO A— Lag dala PN) de an) Ana at La 
, sa - 2 2 2 25 3 9. | y - ag 3 5 # 
Pn z OMJ WI ku Y Al -JE Nag al 
de IE TAN aa SIB IE Kila 
o £ - . P3 
: Aas Nag o £ Dab ir S3 oU 

Je sg 

2559. Fahd bin Ibrahim bin Fahd menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Muhammad bin Zakariya Al Ghalani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Aslam 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman At- 


Taimi menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Imran Al 
Jauni, dari Jundub bin Abdullah Al Bajali, bahwa 


Rasulullah & menceritakan: "Bahwa seorang lelaki berkata, Demi 


Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. ' Dan sesungguhnya 
Allah Es berfirman, “Siapa yang bersumpah kepada-Ku bahwa Aku 
tidak akan mengampuni si fulan, maka sesungguhnya Aku telah 


Hilyatul Auliya" 





mengampuni si fulan, dan aku hapuskan amalmu'" atau 
sebagaimana yang beliau sabdakan. 


Ini hadits valid, diceritakan oleh tabi'in dari tabi'in, yaitu 
Sulaiman dari Abu Imran. Diriwayatkan juga oleh Hammad bin 
Salamah dari Abu Imran secara mauguf dan Sulaiman 
meriwayatkannya sendirian dengan me-marfu'kannya. 


2 - 
4 0 2G 


(5 — "JG ga Oo da L— —Yot. 


MN 


2 OoL E A6 Bg 3 na o. 240 4. 
JG Ta ga bw JB RAI AS ep & 


“ 


£ ig. - Aa £ or Tag In Men aa 
ayah d3 «alas Pe ng Cm Ko d— 


N 


“JL aa ee pad —l Kar “JG EN Naa ee 
OI KAI KE EA JB gen 2 BL GS 
| o P4 Pa 


HW 0. Lo 19 Ten “At - BG o- 
Dn dp ia Mat KN 
Bl gay JB JB GRAN Laga al 3 


2. - Le A3, 0 5 - 2 ana or A “5 
Lag Ungiit A3 Oh OS ilang le Ml ae 


# 


AL Io - 


gb 3 La C3 Oa DA ih Oa Ud 


65 





Hilyatul Auliya' 
“3 SI AA Ii Cena S3 “ B3 Iya 
DAS S3 SI 3, Y! Jae 


. 


SE Tea HJ J8, pen 
Be 05 Laga “g KA, Kel 33 


0 IA Ie 


Uh Cp CAN, Kila Las 


2560. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits bin 
“Ubaid Abu @udamah menceritakan kepada kami. Dan Abu Amr 
bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin 
Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin 
Abdushshamad Al Ammi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Imran Al Jauni menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin 
Abdullah bin Mais, dari ayahnya, Abdullah bin Mais Abu Musa Al 
Asy'ari, ia berkata, “Rasulullah #& bersabda, 'Dua surga dari perak 
yang perkakas-perkakasnya dan semua yang ada di dalamnya dari 
perak, dan dua surga dari emas yang perkakas-perkakasnya dan 
semua yang ada di dalamnya dari emas. Tidak ada antara kaum itu 
dengan mereka melihat kepada Rabb mereka & kecuali selendang 
kesombongan pada wajah-Nya di surga 'Adn).” -lafazh Al Ammi-. 
Dan Al Harits mengatakan: 'Surga-surga Firdaus ada empat, dua 
dari emas, perhiasannya, perkakas-perkakasnya dan semua yang 


66 


Hilyatul Auliya" 





di dalamnya, dan dua dari perak, perhiasannya, perkakas- 
perkakasnya dan semua yang di dalamnya. 


Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya. 
Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dan Muslim, semuanya dari 
hadits Abdul Aziz Ibnu Abdushshamad Al Ammi. Muslim 
menceritakannya dari Ishag, dari Abdul Aziz, sementara Al Bukhari 
menceritakannya dari sejumlah sahabat Abdul Aziz.8 

Bas :JG Pe Koes - —YOT 
On OLE Pt: Sa :J6 Ta A3 Oa 
e Go 30 3,0. ea tag Pn PN 
Or Sabun jp jkaon Cod 9 GA Jet Gi 
CAP mam | Tera JG 5 Pa or 
us 3 “ ' bi o- KS 
J8 Tea Seal AS s ae Kb J— “JG 
Esa Ups Aap nh Ni AS Wis 

£ 0. 2.0, 2.3 £ 2? # 
al Giaa Ja Haa (SAN Ne 
8 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang tafsir (4878, 4880) 


dan Muslim pada pembahasan tentang keimanan (180/296). 


67 


Hilyatul Auliya" 


Sapa MeN Maan os San 


CA an DA aya IE CI 
Ia ne ea 7 
“Gs bela alah SN Mba Sah 
5 Sau Sa if JUS SEP ai 
A3 Hala Dad Ja eta ia GS 


2561. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Ghassan Malik bin Isma'il An-Nahdi menceritakan 
kepada kami. Dan Ja'far bin Muhammad bin Amr Al Ahmasi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hushain Al Wa'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abdul Hamid Al 
Himmani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu Imran Al Jauni, dari 
Abu Bakar bin Abu Musa Al Asy'ari, dari Abu Musa Al Asy'ari, 
“Aku mendengarnya dengan kehadiran musuh, “Aku mendengar 
Nabi & bersabda, Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di 





bawah bayangan pedang:.' Lalu seorang lelaki dari antara mereka 
yang berpenampilan dekil berdiri kepadanya lalu berkata, “Wahai 
Abu Musa, engkau mendengar hadits ini dari Rasulullah &?' Ia 


68 


Hilyatul Auliya' 


menjawab, “Ya.' Maka lelaki itu pun kembali kepada para 
sahabatnya lalu berkata, "Aku ucapkan salam kepada kalian. 
Kemudian ia memecahkan sarung pedangnya, kemudian berlalu, 
lalu bertempur dengan pedangnya hingga dibunuh oleh musuh.” 


Ini hadits shahih lagi valid. Diriwayatkan juga oleh Muslim 
di dalam kitab Shahih-nya dari Yahya bin Yahya dan @utaibah dari 
Ja'far.? 


Aa aa Ha ea ba MIA ai sem Ni SALA 
1JB 6065 C3 DUS BIS JB CI 
1g SA Un te Si Ka Hat) 
£ sa Ing 1g As Pa ka 5 “ 


Aa pdab saban 
Ga BAN AE nlla Gp 3 GA 


Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang pemerintahan (1902). 


69 


Hilyatul an 





Sp An PIA A3 Ind Sa JS 


CD AL A6 JB ng ab Jo 


VI Y ot ag Aa pk ot B3 au 


SS 


Ao. SL or 28. 


iba 4 AI) aa Tg Naa obS Naba 1 Pn) 
I rai dig CA Mb AAA 3) d5, JG 
BSI USA Je YSS Inak 
Oa F3 GA Kala Ga Gp Ji 


# 


3.  a LA rada o- A aa y “ ina 
dal Yan #elug dee AW lan Al TP J3 


” 


2562. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Husain bin Mukram menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Attab bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin 
Ubaidullah mengabarkan kepadaku dari Abu Imran Al Jauni, dari 
Abu Bakar Ibnu Abu Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, “Bahwa 
Nabi & sedang berada di suatu peperangan, lalu seorang lelaki 
dari golongan musyrikin berduel dengan seorang lelaki dari kaum 


70 





Hilyatul Auliya" 


muslimin, lalu ia dibunuh oleh orang musyrik itu. Kemudian 
seorang lelaki dari kaum muslimin maju menghadapinya, lalu ia 
pun dibunuh oleh orang musyrik itu. Kemudian ia datang kepada 
Nabi & lalu berkata, “Dengan alasan apa kalian berperang? 
Beliau bersabda, Agama kami, yaitu kami memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, 
dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, dan 
agar kalian berdiri untuk Allah dengan haknya'. Ia berkata, “Demi 
Allah, ini sungguh baik, aku beriman dengan ini.' Kemudian ia 
beralih ke barisan kaum muslimin, lalu ia menghadapi kaum 
musyrikin dan bertempur hingga terbunuh. Lalu ia dibawa dan 
ditempatkan di tepat kedua temannya yang telah dibunuhnya 
sebelum itu, maka Rasulullah & bersabda, 'Mereka itu para ahli 
surga yang sangat saling mencintal.” 


Ini hadits gharib, para perawinya orang-orang terpandang 
lagi tsigah. Kami tidak mencatatnya dari hadits Imran kecuali dari 
hadits Imam Abdullah bin Al Mubarak. 


(197). TSABIT AL BUNANI 


Di antaranya juga adalah sang ahli ibadah nan kurus, yang 
sungguh-sungguh lagi layu, Abu Muhammad Tsabit bin Aslam Al 
Bunani. 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah memelihara 
kehormatan dan mendawamkan pelayanan. 


71 





Hilyatul Auliya' 


F3 


v pinta - PakA 0 Gk5 —Yotr 
JS KA A Te saka 


NN 


: 1 N OA 


: JB bar SM ag Pan :JB 


A40 AB 


s. $YG Ai AN ar 


50 


Ly Haa Lu , Haa pb O - SL 


2563. Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Hambal 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar Al 
'@awariri menceritakan kepadaku, ia berkata, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku mengabarkan 
kepadaku, “Pada suatu hari Anas bin Malik berkata, 
'Sesungguhnya kebaikan itu memiliki kunci-kunci, dan 
sesungguhnya Tsabit adalah salah satu di antara kunci-kunci 
kebaikan'.” 


72 


Hilyatul Auliya" 


-a 
Tata je an Ban IG - TG Gn GM 0 
“ C3 P Ulah Uda 1JE ABU op el 
2 o B9 - - P3 “In 
IS 3 3 ap MURI IE LP IYA yi WAS 
KA SA JB IA AI KS GA 


do. Pap NEUEN An MN 0 PN Mr o 
MS JG Jet Ma ea 
JG “Si XS Ka Sg CE Ba JG ca 


. 


“ 


BB ats gatel Ii jas ot an ta 


“ 
Oa Bak 0 


3 o - w » c 

SI Aa KE SIN SN Ud UAN eat 
) 3 td . ad G i 
o- £ 0... 39 baek ia £ - 0 ss - A 
(ld Jab Ul insan 3 Jetleal 01 gaya 
2 00 0 3 S3 £ - or. “0. # Seo 
M0) AP 

2564. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Ibrahim bin Nailah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 


3 





Hilyatul Auliya" 





Hilal menceritakan kepada kami dari Ghalib Al @aththan, dari 
Bakr, dari Abdullah. Dan Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain bin Nashr Al 
Hadzdza' menceritakan kepada kami, ia berkata. Keduanya 
berkata, Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa 
bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghalib menceritakan 
kepada kami dari Bakr bin Abdullah, ia berkata, “Barangsiapa 
yang ingin melihat orang yang paling ahli ibadah di zamannya, 
maka hendaklah melihat kepada Tsabit Al Bunani.” Maka kami 
pun tidak pernah menjumpai orang yang lebih ahli ibadah 
daripadanya. Musa bin Isma'il menambahkan di dalam haditsnya, 
“Sungguh ia terus bertahan pada hari Ma'mani nan panjang di 
antara dua tepinya dalam keadaan berpuasa, sementara terus 
bercucuran di antara dahinya dan kakinya.” 


2 30 Ao E£ aa - 


Oa v aah Pe Sal Usa —Yoto 


MI ES JG LAS AA Es ju 


"4 
Ba 


Pe ena AG ta, 8 


P4 


Ja LA BE hah IE da yi 
Topsai 3 ad OS Of3 Me as Tepak “ 


. 


- 


si 


74 


Hilyatul Auliya” 
206 LA AO Lain $ 3 2 Z a o- 
2 al JOllesil uLLa 4d OS PP 
Pd e To PP E 3. g" - 
2565. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Abbas bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami dari Sulaiman bin Al Mughirah, ia berkata, “Aku mendengar 
Tsabit Al Bunani berkata, “Tidaklah seorang ahli ibadah disebut 


ahli ibadah selamanya walaupun ia memiliki semua kriteria 
kebaikan, hingga terdapat padanya dua kriteria: puasa dan shalat, 


, ” 


karena keduanya dari dagingnya dan darahnya'. 


AG ” 


g mai Ka :JG Pi (AL —Yo" 

" ta - 

HN Ir LA GE Lk 1 nia di 

2 ai di 1 oa ala 3 
DI dee 9,3 


75 





Hilyatul Auliya" 





2566. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ahmad Ibnu Fudhail Al “Akki menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Dhamrah bin Rabi'ah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibnu Syaudzab menceritakan kepadaku, ia 
berkata, “Aku mendengar Tsabit Al Bunani mengatakan, “Ya 
Allah, jika Engkau memberikan kepada salah seorang dari 
makhluk-Mu untuk dapat shalat kepada-Mu di dalam kuburnya, 
maka berikanlah itu kepadaku juga'.” 


Era kena raba og dal Pi) BAL —Yo1V 


ps SI Ju PP Bl « 3 A Peng 
Taman IG ba dlas A1 Uang Hara “JB aa 


TT a 


Ieuuuk ya Hua JRSI Iis 6 
46 JB CV :Ju LI y 23 Pa 
4 36 23 3 Ka af 2 oi ol pen) 
K6 Ja OSG B3 Gd Ia O 
AA Ai daa ab GP 


LAN 


LAN 





Hilyatul Auliya'" 


PS Ken ea Tb matah eat Ra 3 Fa 
3 adl GA Kala Oi $ SO AS Kang oo 
“2 


2567. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Imran bin Syabbah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yusuf bin Athiyyah menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Tsabit mengatakan kepada Humaid 
Ath-Thawil, “Apakah telah sampai kepadamu, wahai Abu Ubaid, 
bahwa ada seseorang yang shalat di dalam kuburnya selain para 
nabi? Ia berkata, “Tidak.' Tsabit berkata, “Ya Allah, jika Engkau 
mengizinkan seseorang untuk shalat di dalam kuburnya, maka 
izinkanlah Tsabit untuk shalat di dalam kuburnya.' Tsabit biasa 
shalat sambil berdiri hingga lemas, bila telah lemas ia duduk, lalu ia 
shalat sambil duduk, dan ia ber-ihtiba" (memadukan kedua kaki 
pada perut) di dalam duduknya sambil membaca. Lalu ketika 
hendak sujud saat ia duduk, maka ia membuka ihtiba -nya.” 


Z4 


CJ ISA Ij OKE AL YON 
“JG La pr » Je (AL :JB 


- - 30 AG. 4 


M5 SAS JB SA Ulu ep hana le 
&Y 


- 


- 


“ # "4 


Y J3, cf «JB dal 2 or 


. 


N 
CS 


$ 


| 


77 











Hilyatul Auliya" 
II dan KEL ih sa SE at elif 


Sah ea ja NN 
Hg 


SAN SB 3 3 Ita Up ba 
TA an An SIB Se VI ia 
Kat Ul Jab AC ad dl Ka 


2. 


Aa OS iB ar PEN AN YNA 
NE3 3 JB LAN GS Kg ia Gas JI 
dah ai Gp ME ea 25 Oya 

AAN OTP Sa 3 OS KW c AA 23 


2568. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ali Al Karabisi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Sinan Al Mazzaz 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Syaiban bin Jisr menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata, “Demi Allah yang tidak ada 
sesembahan selain Dia, aku memasukkan Tsabit Al Bunani ke 
dalam liang lahadnya, dan saat itu aku bersama Humaid Ath- 
Thawil -atau lelaki lainnya, Muhammad ragu- Lalu ketika kami 
meratakan bata padanya, jatuhlah sebuah bata, tiba-tiba aku 
mendapatinya tengah shalat di dalam kuburnya. Maka aku katakan 


78 





Hilyatul Auliya" 





kepada yang bersamanya, “Tidakkah engkau lihat?” Ia berkata, 
'Diamlah.' Setelah kami meratakannya dan selesai darinya, kami 
menemui anak perempuannya, lalu kami katakan kepadanya, “Apa 
yang biasa dilakukan ayahmu, Tsabit?' Ja berkata, “Apa yang 
“biasa kalian lihat?” Lalu ia pun memberitahu kami, ia berkata, "Ia 
biasa shalat malam selama lima puluh tahun. Bila menjelang pagi 
ia mengucapkan di dalam doanya: Ya Allah, jika Engkau 
memberikan seseorang di antara para makhlukmu shalat di dalam 
kuburnya, maka berikanlah itu kepadaku.' Ternyata Allah tidak 
menolak doa tersebut.” 


0. o BB. £ 3 9 4 o- 


Agri Ne Tb —Yo14 
Ne en Pe al naa 


Puas On Ai Kura 2g ea 58 AA 
Pe Ska na ii ana 1 jak 
Lag Ju SI Les 18 a 2 ing 1 


Lo AG. A. 


Iya Tang al Ci boa 9 3 Nana 
PA HIUo mena) 2JE KA 296 IA 4 


31 . .& 


IA LB Na Ea LP BE 


79 





Hilyatul Auliya" 
Na aa ea Jae Mela ala 
sa ai gu SE et gu tan 
Mi as ai mana 5 at pe aa Jal A23 

DG Fa SA Sh adit of 





2569. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza" 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Isa 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Sebagian guru kami 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Ada seorang lelaki buta yang 
lumpuh, menderita lepra -dan banyak lagi petaka yang 
disebutkannya-, lalu pada suatu hari, Habib, Tsabit, Muhammad 
bin Wasi' dan Malik berkata, “Mari berangkat bersama kami 
kepada si fulan yang mendapat cobaan itu." Shalih Al Murri 
meminta agar ikut bersama mereka, saat itu ia masih belia, lalu 
mereka menyeberangi sungai, hingga akhirnya mereka sampai 
kepada orang tersebut, lalu mereka memberi salam kepadanya 
kemudian duduk di sisinya. Kemudian Tsabit berbicara, orang itu 
pun berkata, “Siapa engkau?" Ia menjawab, “Aku Tsabit Al 
Bunani.' Ia berkata, “Engkaukah orang yang disebut-sebut orang 
zaman sekarang sebagai orang yang paling ahli ibadah di antara 
mereka? Sungguh aku ingin sekali berjumpa denganmu, dan aku 
berdoa kepada Allah agar mempertemukanku denganmu'.” 





Hilyatul Auliya" 


” 


ta :I Ae bani 2 Ea Aa 


N 
—M 


& 


. 
. 
- " 
“ 

PJ 


& Ea #Y AN na ud sg anata JB 


N 


:f 


— Hal A3 Ia PAN PAN 
3 IA KAN LGA JS UI Ma 


“ rd La s 


(ra solac dil pia 


2570. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Ja'far Al @attat menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Tsabit Al 
Bunani berkata, “Shalat adalah pengabdian kepada Allah di bumi. 
Seandainya Allah f5 mengetahui sesuatu yang lebih utama 
daripada shalat, tentu tidak akan mengatakan: 'Kemudian Malaikat 
(Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan 
shalat di mihrab. (@s. Aali Imraan (31: 39) 


81 





Hilyatul Auliya en ana 
s - 2 9 3 0 8. E 6 - 
"JB col— ag Sabun s1 KL —Y OYA 


# 


CA EA IU coli Lag 21 dat ata 
ag tea na dil Jane Tol ta JG 
3 AU Ie 3 IE as Aa 
GA SE IG SA IE 3 Mel 
“Ki Ia SEN JB ae 3 UG 
US got of Jaa 3S, Ja es us 
KET SA SI Ar: Ora ani ta 
Hi dngan loka jeli 
ebuti uut dal Men Pn 
os AI Buda 


AI ve 43, Ya 


Hilyatul Auliya' 


2571. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Nashr Al Hadzdza" menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Mubarak -yakni Ibnu Fadhalah- menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku masuk ke tempat Tsabit Al Bunani di kala 
ia sakit, saat itu ia sedang berada di lotengnya. Ia masih memberi 
wejangan kepada para sahabatnya. Setelah kami masuk ke 
tempatnya ia berkata, “Wahai saudara-saudaraku, tadi malam aku 
tidak dapat shalat sebagaimana biasanya, aku juga tidak dapat 
berpuasa sebagaimana biasanya, dan aku tidak dapat turun kepada 
para sahabatku. Maka aku berdzikir kepada Allah sebagaimana 
biasanya aku mengingat-Nya bersama mereka." Kemudian ia 
berkata, Ya Allah, jika engkau menahanku dari ketiga hal itu, 
maka janganlah Engkau membiarkanku di dunia walau sesaat. 
Atau ia mengatakan, “Bila engkau menahanku dari shalat 
sebagaimana yang aku inginkan, dari puasa yang sebagaimana aku 
inginkan, dan berdzikir kepada-Mu dan sebagaimana yang aku 
inginkan, maka janganlah Engkau membiarkanku di dunia.' Lalu ia 
meninggal saat itu juga, semoga Allah merahmatinya.” 


83 


Hilyatul Auliya" 
mada Ta du ana LG Kera J8 Naa 


Ira Ha bata 5 ni | uas 
S3 & Asa IE ab af 3 ( IS 
Ci KW 


2572. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit Al Bunani 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Seorang lelaki dari 
kalangan para ahli ibadah berkata, “Apabila aku tidur kemudian 
terbangun, kemudian aku kembali tidur, maka Allah tidak 
menidurkan mataku'.” Ja'far berkata, “Kami memandang, bahwa 
Tsabit memaksudkan dirinya.” 


AN 
N 


- “3 8. 9 


sat fa Ga Sa SA 
Kara “JW He , 1 0 ae Ga: “JG TA 





Hilyatul Auliya" 

Ye 55 Ta EA e Pa 3. Lara 
a89 "Ja kb Mann JG 9 pro! Oi O Loka 
PG : Ts o 3. 4 Te - "G 

AGS JB oa ASN sala 


2573. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Tsabit pernah mengatakan, “Demi Allah, sungguh ibadah itu lebih 
berat daripada memindahkan pekerjaan.” 


4 o- 


“JG LA 2 & 2 AL -Yov£ 


Aa in ga Lap sal aa 


. 


JG -JU prana Gs gg 


- 


na” C 


aa baja Nah AS aa - 


Pen . o, ” 


2574. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim bin Katsir menceritakan 


Hilyatul Auliya" 


kepada kami, ia berkata: Ibnu Malik Al Magburi menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Amr bin Muhammad bin Abu Razin 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Tsabit Al Bunani berkata, 
'Aku menangguh shalat selama dua puluh tahun, dan aku 
. merasakan kenikmatan dengannya selama dua puluh tahun'.” 


ep” 


Blu Id Gis -yovo 


3 0 


Ba: 
Ja il IE Jp KA 5 AN hn 


4 - bi T se 8 2. Pa 7 ak 0. Pap 
ab OS 1JB A3 KAS :JB C9) Kas 
“0 “JI 3 3 ak, 0 bag or an 3 Tea 

“AA (HR) PR AS 
2575. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Rauh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Tsabit Al Bunani biasa membaca Al 

@ur'an dalam sehari semalam, dan ia berpuasa selamanya.” 


L 0. 


BIS dB eyakan 29 AA ES 5 yi 


3 # L) 2 . .- al “0 £ o y Oo 
AA Gl ut Ola Gada JB Ki Al x 
Aad op Jala 1 MG 3 Im Gi JB 


86 








Hilyatul Auliya' 


SE, as Kau Na os “JG na He 3 


2576. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Minhal 
bin Khalifah, tentang Tsabit Al Bunani, ia berkata, “Pernah 
dikatakan: Fikihnya orang kufah dan ibadahnya orang Bashrah.” 


G3 1JG elu Au AE 515 —YoVY 


ON ye ya HA GA Ie 
Ga— JG db ena oa Can “JB san 
"Isis EN 6 Tabah ia KO Sa Tama 
LA IG YUL Aa bemiah $ SC 


Kas KG ate OT 


2577. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar bin Hatim menceritakan kepada kami, ia berkata: 


87 


Hilyatul Auliya” 





Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Tsabit Al Bunani berkata, “Aku tidak melewatkan satu 
pun tiang di masjid agung kecuali aku telah mengkhatamkan Al 
@ur'an di dekatnya dan menangis di dekatnya.” 


@: 


2 
at Gas 
1 
y 


dala Th da Af CI —YOYA 


30 AG. 4 


SG Tea ia | BA AAA Tea 
@ u 


CC: 


Sy. 3 0 NE era JG “pa Lah 
0 pa 


na PA AN pai OT 


| 
2 # 
d3 | kuas J3 
2578. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Hammam menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, 
ia berkata, “Kerap kali aku berjalan bersama Tsabit Al Bunani, 
maka tidaklah ia melewati masjid kecuali ia shalat di dalamnya.” 


88 





Hilyatul Auliya" 

» GR Z 2 Koi o - Ni IS 7 sa 

Lu) "JG DI ga B1 Tas sa (0 ya — JB 
3 2 . 

28 e - : £ . . Pa) - : 4 -. rar, ” 

SI Korean TAG Uray ja Ula IS coaU aa Uraka 


an ne SAna Me ban Ata (en Se ai 

2 PB AA - 

2579. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abu Hammam menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, ia 

berkata, “Seringkali aku berjalan bersama Tsabit, lalu apabila kami 

menjenguk seorang yang sakit, ia memulai dengan masjid di dekat 

rumah orang yang sakit itu, lalu ia shalat di dalamnya kemudian 
mendatangi orang yang sakit itu.” 


BIS JB MU KG al BS —YoA, 
JB LI IE Jp KM Ap AI XS 
Ao. 4 : aa ane PA " 9 £.. Pa Na 
Ia Y. JB Ol Ud JB OS Waw 
a- PE PA Tau naa 0. £ 2. Tn 
ASI TU Una CL Gp Cal SU US : JG 
- 0£ 1 GA £ 8. at “5 o - 
Tenat pl Jia Cash SE USS ah Sio demam 
: -3 ag Pa bana NP 
Up 2993 Lab Ol UG Ll 


Hilyatul Auliya —w 

2580. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Affan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Humaid mengabarkan kepadaku, ia 
berkata, “Kami pernah mendatangi Anas bin Malik, saat itu kami 
bersama Tsabit. Setiap kali melewati masjid, ia shalat di dalamnya. 
Lalu kami mendatangi anas, lalu ia berkata, "Mana Tsabit? Mana 
Tsabit? Sesungguhnya Tsabit adalah serangga (makhluk kecil 
melata) yang aku cintai'.” | 


To. o BA 3 9 y & o- rap 
z - - 
8025. A 


Na MI PA Doa ara ec JG 
aa Uas u ae Ear JG TA 2 bg 
# 5 - 
— iku Ta P3 
SI Ga AN Jas j 


SI UI eh 1G PI 
SIB JSI IE at IG GAS ES 


90 





Hilyatul Auliya' 


BB. 


Lo CB oki 6 TE Gale G3 Ad 
DLL 3 KA ILY 


2581. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Walid menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid Al Mustamli 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami dari Harmi, ia berkata, “Seorang lelaki 
meminta tolong kepada Tsabit Al Bunani mengenai suatu 
keperluan terhadap seorang gadhi. Maka tidaklah ia melewati 
masjid kecuali ia singgah lalu shalat di dalamnya, hingga sampai 
kepada gadhi tersebut, sementara kitab-kitab catatan telah ditutup. 
Lalu ia berbicara kepadanya mengenai keperluan lelaki tersebut, 
maka gadhi itu pun menyelesaikannya. Kemudian Tsabit menoleh 
kepada lelaki tersebut lalu berkata, “Mungkin terasa berat bagimu 
apa yang engkau lihat?" Ia berkata, “Ya.' Ia berkata, “Tidaklah aku 
melakukan shalat kecuali aku memohon kepada Allah Ta ala 
mengenai keperluanmu'.” 


..o. - 12 3.0 8 9 


Baja 3 ya ja psi La TG 

& AG TA Dan. PAN TAI GS 
# 

4 4 3 na 2. 

PES 3 Jas BU Taman 1G Cake 


91 








Hilyatul Auliya" 


ja : Lo 05 s0 0. : - 
# 2 2. 22 2 4 aa .. -- aan 
Ipad AI 3 Unadar 289 UJI Ag Cah OS 


Domba Ot) Spa Fl MA Sal G 


aa” or, 0 SA 0 - 
SNI Al Ta J3 US 


2582. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, 
ia berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Tsabit 
mengatakan di dalam doanya: “Wahai Dzat yang membangkitkan, 
wahai Dzat yang mewariskan, janganlah Engkau membiarkan aku 
hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.' Tsabit 
keluar kepada kami, sementara kami telah duduk menghadap ke 
arah kiblat, lalu ia berkata, “Wahai sekalian pemuda, kalian telah 
menghalalkan antara aku dan Rabbku untuk aku bersujud kepada- 
Nya.' Ia memang telah dibuat mencintai shalat.” 


” 


- 


ad 


- o $- &- 7 Ha 8... -0 
LIL Op Kaban Bae 1S Ca mall 





Hilyatul Auliya” 

Katy AD X2 Kh Setan OS saka Tepa 
6 dia mal 53 Ba AL JG 
AJB rana AL Dg NAS cah iga 
IA Bal Wala sea 3 Illita WA II & 


Ta 
Ea 


2583. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan 
“kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Malik Al “Abri 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad Ibnu Abdullah Al 
Anshari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ash- 
Shimmah Al Muhallabi menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Orang-orang yang pernah melewati pekuburan menjelang pagi 
menceritakan kepadaku, mereka berkata, “Apabila kami melewati 
sisi kuburan Tsabit, kami mendengar bacaan Al @ur'an'.” 


£ 
40 AZ. 9 6 


(Oa v Kabah ba | Kan —YOA£ 


di aga JB cl adl AA NI Bab 
Oia Tara YG AI XS ep Oa cab Pas , 


SN 


. 
AG 


sae “3 Sep Kara “JG (ana Wa— JG 


Hilyatul Auliya" 





AI! “ 


Aan 2 aa ND Oa 2 on Te nak 


ke atu Sea " Jlas KT 9 


MA p— 


aka 2 


2584. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Abbas bin As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ziyad dan Harun bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Tsabit Al Bunani 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku berusaha men-fain- 
kan: Laa ilaaha illallaah, kepada ayahku yang hampir meninggal, 
lalu ia berkata, “Wahai anakku, biarkanlah aku, karena 
sesungguhnya aku di dalam wiridku yang ke enam atau ke tujuh'.” 


£ 
2G 


Ja 0 Jala Pa! Sab -YoAo 


ar 


A3 Jaka il JB Bh Oa Kanan Wika 
Ni HS 1 A -. £ 3 o-- 
Cyluw ka YG 265 El Pee Si K9 yjaa 
TN KAT TI LA SUN 
aa CS EN TA Le aa IP KG 
(C jaan 
Pagi Th #5 ara e 








Hilyatul Auliya" 


2585. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Harits dan Abdullah bin Abu Ziyad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Kami pernah mengantarkan jenazah, maka kami tidak 
melihat kecuali orang yang tengah menutup muka sambil 
menangis atau yang tengah menutup muka sambil berfikir.” 


JG (haha ee MW XS AL -YOA" 
ee ae 


- - td 9 Td “ni - di & 3 “0 ad .. 
JL Aha GI ME KAS 2 CI HI 
K3 AE GG 5 JB oh Ii ES Gis 
HIS NA SI 


2586. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Khalid bin Khidasy menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku melihat Tsabit Al Bunani menangis hingga aku 
melihat tulang rusuknya terkilir.” 


95 


Hilyatul Auliya”" 





Cas :JE SU Wib —YOAV 
BPA Aa G5 NT Tn nee Sa 


an sara KA ra Ae JG AN 


2 20. 1 


of de el 1g (ls an, Tara OS 


: “ 


JB SE Ie JB be Si :J6 Se 
Aa Ka o| gaun 


2587. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Umar bin Aban menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan 
kepada kami dari Ja'far bin Sulaiman, ia berkata, “Tsabit menangis 
hingga matanya hampir menghilang, lalu mereka datang 
membawakan seorang lelaki untuk mengobatinya, lalu ia berkata, 
'Aku akan mengobatinya dengan syarat engkau mematuhiku.” 
Tsabit berkata, “Apa itu?" Ia berkata, “Engkau jangan menangis.' 
Tsabit berkata, “Apa baiknya kedua mata bila tidak menangis? Ia 
pun enggan diobati.” 


96 





Hilyatul Auliya' 


3 2. FP Ave Keta — YOAN 


: 


nb SSI Age ep LN EA: “JG 


EA Es PEN BG. 3 4 9 


Ng Ya "JG ABE oya Kata Gi AI 


Jo 2 Da toga Ie 2 Ja 
Ea AN: ATA CO NG 


2588. Ahmad bin Ja'far bin Sallam menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Muhammad bin Aisyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar ayahku 
berkata, “Dikatakan kepada Tsabit Al Bunani, “Mereka 
mengatakan, “Matamu tidak akan apa-apa bila engkau tidak 
banyak menangis.' Ia berkata, “Lalu apa yang bisa aku harapkan 
dengan kedua mataku bila aku tidak menangis'.” 


. E 
Gr Pai “ 


JB ot "3 Kaban 1 Wa —YOAA 


SEE ASAS adhi oli Jai op AS is 


“ 
2G 


Ta ana WAS 6 is AE IE ea 
Jas Aa AE S6 SEM 2 ha 


dat 


97 








Hilyatul Auliya" 


- Pan Tan US AO bi ar - 0. 4 2 
JB SE os BE bg dB MY :JU 


Bg . - 





 . 8 Pe B3 EA Ian Hae Pai FA 
Ta UNS JB jas UB SA ce Bb 
Gg. s 5 gi TAU en 
MAS NAD Oa J3 SJ Cb AG 5 
2589. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Nashr Al Hadzdza'" menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Zhufur menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Tsabit Al Bunani menderita sakit pada matanya, lalu 
tabib mengatakan kepadanya, “Berikan satu jaminan kepadaku, 
maka matamu akan sembuh.' Tsabit berkata, “Apa itu? Ia berkata, 
"Jangan menangis.' Tsabit berkata, "Apa baiknya mata yang tidak 
menangis?” 
Ahmad berkata, dan Muhammad bin Malik menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Telah sampai kepadaku, bahwa Tsabit 
pergi Ke Mekkah, lalu setelah sampai, As-Sukari berkata, "Aku 


tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mencintai 
Rabbnya & daripada orang yang muram ini'.” 


—X 


98 





Hilyatul Auliya" 


ta IE ma 3 KA Et oa, 
se 
Sk Ua5 Cl sea JB UR ot aa 
AS ang be Ke NI 


2590. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Telah sampai kepadaku, bahwa Anas mengatakan kepada Tsabit, 
“Betapa miripnya matamu dengan mata Rasulullah #&.' Maka ia 
pun masih terus menangis hingga matanya muram.” 


Bas :JG BU Ot BL —yoa 


TA ae GA 38 ya ARE St LS 


2 aka Up CA sa Af aa JG AS 


z 
SG, £, 


NK OA IN Bb: 


Hilyatul Auliya" 
A3 BL Ah Ap DE uu 
PAN aa asa et S5 CA 


2591. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari 
Ja'far, dari Tsabit Al Bunani, bahwa ia membaca ayat, “ Yang 
(membakar) sampai ke hati” (@s. Al Humazah (104: 7), ia 
berkata, “(Yakni) memakannya hingga kepada hatinya sementara 
ia dalam keadaan hidup. Sungguh sangatlah mendalam adzab 
pada mereka.” Kemudian ia menangis dan membuat menangis 
orang-orang yang di sekitarnya. 





JG - BRI AS BIL —Yoay 
SI El mb ea aa de Maia 
JB JB Ht 3 JAS CL 1J6 BA 


z 
- 2. - - 


A3 
da MG Taha "JG C0 5 ina Was 


# 


2 LA pp Is Ask af aa Sa, 
Any 


100 


Hilyatul Auliya" 


2592. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Tsabit berkata, “Apa yang memberatkan seseorang 
dari kalian untuk berdzikir kepada Allah sesaat setiap hari, lalu ia 
mendapat keberuntungan pada harinya itu?” 


hn 


SIB 3 Im Pi Wb —YoAr 


30 A9 ono iG- 


BA PS Cas “JG Pe Menang 


EX Lo Ao ..- 


Tae An JB ja Gp Pa PA JB 3 ui 


Pd os Ta 


AS Ju sa na Ta eri ea Sa 
Cg: 01319 Je 21 Tana O gandeng 


os Oo 


2 ye (3 AG Bb MAS Vai TES 


£ 3 0 


KA Nih ale M3 R3 


2593. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim bin Katsir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Bisyr bin Mubasysyir menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Hammad -yakni Ibnu Salamah- menceritakan kepada 


101 


Pa 





Hilyatul Auliya" 


kami dari Tsabit, ia berkata, “Mereka biasa duduk berdzikir kepada 
Allah Ta'ala. Lalu mereka berkata, “Kalian lihat duduknya kami 
selama seper sepuluh dari hari kami ini?' Bila mereka mengatakan, 
“Ya, Maka mereka berkata, “Maka bagi Allah-lah segala puji. Kami 
berharap bahwa Allah telah memberikan kepada kami seluruh hari 


.. n 





kami ini'. 


8 02 — A0 3G. A4 


& busa ujian OP Sabun Bara —1044 


2 
2. 2 9 


ar ll ee Gt) rata YG yan 


Kuta “JG Tas 3 Kara Ju 3 aa 3 3 Je Cia 

A1 of uh J6 3 Le Ba2 IE Aha 

Ja € ") Be ae pn Sd 3 dk 
CA GG JUS 6 in 26 5 Genital 

CA Ne Ud Up UK 


TN GAN AE B3 Aa Hap 


BIL Huta Bs 


2594. Ahmad bin Ja'far dan Ubaidullah bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ishag bin Ibrahim 


102 


Hilyatul Auliya' 














menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Muslim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Telah sampai kepada kami, bahwa Allah Ta'ala mewahyukan 
kepada Jibril #2: “Wahai Jibril, hapuskanlah kemanisan si fulan bin 
fulan.” Maka Jibril pun menghapuskannya, maka jadilah orang itu 
kacau, kesulitan dan bersedih. Lalu Allah berfirman, Wahai Jibril, 
sesungguhnya Aku telah mengujinya, lalu Aku mendapatinya 
bersabar, maka kembalikanlah kemanisannya. Sesungguhnya Aku 
telah mengujinya lalu Aku mendapatinya benar-benar tulus, dan 
Aku akan memberikan tambahan kepadanya dari-Ku'.” 


jin d naa, abi A AS Gk -Yo4o 
AA Ha “JB « 2 We ve2 2-0 Kara JG 
Oa Pn aah Ta tp A bana Pr na 


are AS AB N au saka 


103 


Hilyatul Auliya" 
: Apee JB SH MP Oia va 
Er sda JG MN Kae PIA Ig 
opa S3 L dish 1S dya 16 ni 
353 NAN PS Y, “Aa OKE V 33 : 


Ea) Fe Pa | 


SA jas ol Ur SAI DAN 
AR Eh BA GI BB ot Ay AI 


2595. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Zhufur menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
Tsabit, ia berkata, “Telah sampai kepada kami, bahwa seorang 
hamba mukmin diberdirikan pada hari kiamat di hadapan Allah &, 
lalu Allah berfirman kepadanya, “Wahai hamba-Ku, apakah dulu 
engkau menyembah-Ku di antara mereka yang menyembah-Ku? 
la menjawab, 'ya, wahai Tuhanku." Allah berkata lagi kepadanya, 


104 


Hilyatul Auliya 


“Apakah dulu engkau berdoa kepada-Ku di antara mereka yang 
berdoa kepada-Ku? Ia menjawab, “Ya, wahai Tuhanku.' Allah 
berkata lagi kepadanya, “Apakah dulu engkau berdzikir kepada-Ku 
di antara mereka yang berdzikir kepada-Ku?' Ia menjawab, Ya, 
wahai Tuhanku.' Allah berfirman, "Demi kemuliaan-Ku, tidaklah 
engkau berdzikir kepada-Ku di suatu tempat kecuali Aku 
menyebutmu di situ, dan tidaklah engkau memanjatkan suatu doa 


kepada-Ku kecuali Aku mengabulkannya untukmu'. 


Kemudian Tsabit berkata, “Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya seorang hamba yang muslim tidak ditolak doanya. 
Pengabulannya itu bisa di dunia, bisa juga ditangguhkan di akhirat, 
dan bisa juga berupa penghapusan kesalahan-kesalahan 
dengannya .”10 


a 8. o Y o- an - 
JB Chaban u al Ku Kab —Yo41 


. 


X 
x 


10 A0 e E 


Ma GS an Bae 

Pa AA AB. 3 e p Pap Pa - -0 

sa JG (hobea ge Pe Jd JG “la 

. “ 0 8 8 z Pa ae £ Ot ipa 

3 Nu (EI wu Ki :Jb Aga 
p” bada - 

Sa He GBU G3 JB JB 


10 Shahih. 
Diriwayatkan oleh Ahmad (3/18) menyerupai itu. 


105 





Hilyatul Auliya' 





P 


- NB D5 Lp ajaa JB gn Aa 
SJ 6 AJE ( HJ TN, BG 
maba la -JE TI Pe 


- 


- 


OP Ia AG d3 ya puter :JU TP) 
ng ng Ju 53 : - sa tana 


Pt Ta 


Ie (3 aa & parah SEP 2) Galon 
| NK -JG Hd mia 33 Ol 


2596. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Bakar bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit Al 
Bunani menceritakan kepada kami dari seorang lelaki kalangan 
ahli ibadah, ia berkata, “Sungguh aku tahu ketika Tuhanku 
mengingatku.' Maka mereka pun terkejut akan hal itu, maka 
mereka berkata, “Engkau tahu ketika Tuhanmu mengingatmu?' Ia 
menjawab, “Ya.' Mereka berkata, “Kapan? Ia berkata, “Apabila 
aku mengingat-Nya maka Dia mengingatku.' Mereka pun kaget 
dengan perkataan itu, lalu mereka berkata, “Engkau tahu ketika 


106 





Hilyatul Auliya" 


Tuhanmu #& memperkenankanmu?' Ia menjawab, “Ya.” Mereka 
berkata, “Bagaimana engkau tahu itu?' la menjawab, “Apabila 
hatiku bergetar, kulitku merinding, mataku meneteskan air mata 
dan doaku terbuka, maka saat itulah aku tahu bahwa doaku 
dikabulkan.” Maka mereka pun diam.” 


ia uya SKA YA Ke 
Fu nona TA Ng LAN ata Hang ne tata 


ola « Sd Oa Al S3 Ja 0 Da 
K3 Dana 13 Ii Jus  . Ue -as 
HP ae Ls 353 

2597. Abu Bakar bin Malik menceritakan TE kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Tsabit berkata, 
“Sesungguhnya para ahli dzikir duduk untuk berdzikir kepada 
Allah, dan sesungguhnya mereka menanggung dosa-dosa yang 
bagaikan gunung-gunung, kemudian mereka berdiri (usai) dari 


berdzikir kepada Allah dalam keadaan tidak lagi menanggung 
sedikit pun dari dosa-dosa itu'.” 


107 


Hilyatul Auliya' 


“ 
- 


“JG Pa u Sal 2 Ka NN Kla 


AAN AS EA IE Bh 3 AA Cia 


- Pd 
N 0. Pap R9 IG J 
. 


aa W— Je Bai Wa 


KG Ta Ia aa BA 


NASI Naa LAS 


2598. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Tsabit Al 
Bunani berkata, “Ada seorang lelaki yang bekerja untuk 
mendapatkan upah, lalu ia mengumpulkan hartanya, lalu 
menyimpannya di dalam sebuah tabung (celengan), lalu ketika ia 
hampir meninggal, ia memerintahkan agar simpanannya itu 
disebarkan di hadapannya, lalu ia berkata, “Duhai kiranya itu 
adalah debu, duhai kiranya itu adalah debu.” 


108 


Hilyatul Auliya" 


Oil AS SAS dB Bln 13 KAA Ga 
ig £ - LG “ Ta IG - £ - £ 
Ju Char Lal JG lu Ca 1G —3 2 
o- 0 3 o £ 3 £ : ap Oa 0 
AS oa Yes as Ela Jai lab Lana 












-... 


- Ha 90. La 2 Oo 0. e-' Ia 2, 
S3 yg 23 23 Ng 23 D ya Sh asu 


0 Ie Oo Ng . 0. 


. - PJ - 

Ga Ag TS H3 UI Gg SANA CSI Im 

“ . N 
TA 
2599. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Tsabit 
berkata, "Hamba manakah yang lebih berat perihalnya daripada 
seorang hamba yang didatangi malaikat maut sendirian, masuk ke 
kuburnya sendirian, dan berdiri di hadapan Allah sendirian, 


sementara itu disertai oleh dosa yang banyak dan nikmat yang 
banyak dari Allah'.” 


109 


Hilyatul Auliya ' 


KIS 2JB ML A3 S3 ABIS YUL 
JB ai Al 3 SE ai KA Li MN IS 
« 5G Tana JE « ha ea J8 ea Ka 


” 


2600. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Tsabit berkata, “Apabila 
seorang mukmin dimasukkan ke dalam kuburnya, maka amal-amal 
shalihnya meliputinya .” 


ee Ban 
Tia AA En Tn3 Go 30 30. 3 
Ju can) 3 Ibu Ju Con Cr ndk | 


110 





Hilyatul Auliya 


Pi Ian 2 2,0 4 ze 3, 2A Ge 
Te maa Tenan 5 Al 33 YG SI 
- Te 20k Ga 0 K4 A4 Pad 
2 4 LA aer Y, Ia Yi AA AI 
23 uya ta OP “ayal sa af Cal “Jas 


HI NAS TNI GUS oil KS us 


RP 3 BL ah oa, UN 


5 ae 


SN EN AA JG 


00. 


UI EP 3 SA IL 3 AU Abi 


ENI 3 SE OS BAN Aan 


2601. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdussalam bin Muthahhar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Tsabit membaca: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 
'Tuhan kami ialah Allah,” kemudian mereka meneguhkan 
pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka 
(dengan mengatakan). “Janganlah kamu merasa takut dan 
janganlah kamu merasa sedih” (@s. Fushshilat (41): 30), lalu ia 
berhenti, lalu berkata, “Telah sampai kepada kami, bahwa seorang 
hamba mukmin ketika dibangkitkan dari kuburnya, ia ditemui oleh 


111 





Hilyatul Auliya' 


dua malaikat yang selalu bersamanya sewaktu ia di dunia. Lalu 
keduanya berkata kepadanya, “Janganlah engkau takut dan 
janganlah engkau bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang 
telah dijanjikan kepadamu.' Lalu Allah menenteramkan rasa 
takutnya, dan Allah juga menggembirakannya. Maka tidak ada 
suatu perkara besar pun yang menakutkan manusia pada hari 
kiamat, kecuali orang mukmin itu dalam kegembiraan karena apa 
yang telah Allah tunjukkan kepadanya, dan karena amal yang telah 
dilakukannya sewaktu di dunia'.” 


“ . 


JB ML Te "JW TEA el ee AE 


2. & ep 
CN IOI DL LD 


Uda OSN ab Y3 al 3 AS Bin 


Pad (1 0 o F4 ne 

AS SS DV S5 IA 

2602. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Muhammad bin Al Abbas Al Muaddib menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari 

Tsabit, bahwa ia pernah mengatakan, “Tidaklah seseorang banyak 
mengingat mati kecuali hal itu tampak pada amalnya.” 


112 


Hilyatul Auliya' 


“ 
4 o- ap 


JB Wala 5 PA BS YUL 


0 o- An GA Is 0 ag 
yA AS BS 1S GI ma Kab 
BA HIU BUS GA AS ARE 2 aa 


KAN NA LA EKA eta 
A3 PU PN 


2603. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim Al Harbi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Aisyah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Keberuntunganlah bagi 
orang yang mengingat saat kematian. Dan tidaklah seorang hamba 
banyak mengingat mati kecuali hal itu akan tampak pada 
amalnya.” 


to e GL 10 NN, 10 9. 
Ia Denik au 
Sa Se be aa ISI td 
Ne at an Ea 


. 


113 





Hilyatul Auliya”" 





A 


Ta 2 23 a Pr SL 3 0 £ £ Pi 3. 
“ £ “ 


3. Maa BN ee BG. Tata pi 30 -— NM 0E 3. 
S6 elu Lea ad Rel Og jkt Wal OI, 
Pn 2 or Gta Inap” 4d PJ Aa Tg 
Ob (SU Ugale 0 gadi Alay Y) DD 

- a kei - Pa 

R3 Ul Lena Leola 

2604. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Ali Ibnu 
Bahr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Al Hubab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Bujair bin 
Hamdan Al @aisi menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Tsabit Al Bunani mengatakan, “Siang dan malam 
adalah dua puluh empat saat. Tidak ada satu saat pun di dalamnya 
yang datang kepada makhluk bernyawa kecuali ada malaikat maut 


di atasnya yang berdiri dan diperintahkan untuk mencabut 
nyawanya, lalu ia mencabutnya, atau kalau tidak, maka ia pergi.” 


- 
4 Pa, 


sb ot u Hanan al GAS —Y 0 
BA JS Oak Ia daa Aa em AA 


ad 


Ta. Tia 3 Pa na GA Y o- o : - 
Wa 1JE Gl KAS 1JE Cl SH OB 


ea? 1 2 ee a 2 saga z : 3 0 - 2 . mo. 
- - ka - 


114 





Hilyatul Auliya" 





2 Ro. 


2 aa - 2 2 £ Ga da PAR 9 Nor 
Komang Jall pi Ol Sya nj Ol alas oa &l 
- A Te 8. “3 20 PT AU YA 0 K0... D 

l ... 9 2 "OS XIG 5 

2605. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Al Hasan bin Harun bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Tsabit Al Bunani berkata, "Niatnya seorang mukmin lebih dominan 
daripada amalnya. Sesungguhnya seorang mukmin itu berniat 
untuk shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari serta 
mengeluarkan (shadagah) dari hartanya, lalu nafsunya tidak 
mengikuti itu, namun niatnya itu lebih dominan daripada 


, »” 


amalnya'. 


4 0 : 3 8 Tt 3 3 30 AA. Pa 
up Dgn Ul 1JB WB ep ed Code 
CL mlo- Papa aa Aa Papa an Y o- 
JB jane GI 18 Ula WAS 1JB dil aa 
38 0 Pe No 3 -, si s Ga . rt AB 
dal SSS gay SA OS (JB ab Via 


3 PN NAN De Ga TA NN Ta B3 De 
Aa JP Es DA S6 bg Wol 4 ialar 


115 


Hilyatul Auliya' 


A Tg o £ si 25 o PO &? er o KE Y 0 £ 
CS BB abs and ade LSI MI “al 


-. 


#0 


Ha 0 Ta der B PL ge BAB LO Pa aa F3 

bg DO IPB RU Nih Tera Uda 
: - & C 0BE Lo PN her 
Badi KS LS Ol aah Gr dlh Bag S6 


- 


“ 


40- "RN 0 FP ". LA 0 Er 2 
abs By sis pa Edu Y Ol PU lh 


Bs 3 JIE Bh al 


2. 


i 


2606. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Harun menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Ada seorang pemuda yang sombong, 
sementara ibunya menasihatinya, Wahai anakku, sesungguhnya 
akan ada suatu hari atasmu (yakni kematian), maka ingatlah 
harimu itu.' Ketika perintah Allah datang menimpanya, ibunya 
memeluknya, lalu berkata, “Aku telah memperingatkanmu tentang 
kematianmu ini, wahai anakku. Aku telah mengatakan kepadamu, 
bahwa akan ada suatu hari atasmu, maka ingatlah akan harimu 
itu. Si anak berkata, “Wahai ibu, sesungguhnya aku mempunyai 
Tuhan yang banyak kebaikan-Nya, dan sesungguhnya aku 
berharap Dia tidak mengadzabku hari ini dengan fadhilah 
kebaikan-Nya. Celakalah aku bila Dia tidak mengampuniku'.” 


116 





Hilyatul Auliya" 


Tsabit berkata, “Allah wmengasihaninya karena kebaikan 
sangkaannya terhadap Allah & dalam kondisinya itu.” 


En 96 na KA ESA 
Si Oa Ig ay an 


Lo. 


ea Am Na aO naa JB Bg pa 
IE Ie) Akta JB AP — Ng: SIB ni 


Ro. 


sa SI alAala sis 


2607. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami, ia berkata: As-Sari 
bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, “Tsabit 
menikahi seorang wanita. Lalu seorang lelaki membawanya 
(membawa Tsabit) di atas pundaknya, lalu menyerahkannya 
kepada isterinya.” 


- 
10 1-0 £ ... TS o- 4 10 3-0 £ 9. 
Io Cod u) bu | (ap VP d— 


117 





Hilyatul Auliya" 


co 


Lo 43 


CA Bean 33 mal) (CI "Ju BI 


- 
1. Go AD 


2 en Gang Ah Se Hi 
Ka JS ITA Sr Se ya Ui ia 
IA BINA EF OA Tab Jati 

saban SU UG Lal 33 cab 


2608. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ja berkata: Ibrahim bin Ishag Ath-Thalagani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari As- 
Sari, ia berkata, “Tsabit menikahi seorang wanita, lalu seorang 
lelaki membawanya di atas pundaknya kepada isterinya pada 
malam ia bermalam dengannya. Lalu orang-orang berkata, 
Seandainya perkara orang-orang ada pada daging Tsabit dan 
darahnya, niscaya akan hilang, akan tetapi itu berada pada 
tulangnya.” 


“JB YAI 0 KAL —y1.A 


o- o 8- Hn - Nai o £ X9. 
AS 3 Kaban SAS SB CAS lama gal WAS 
ad “ oa 9 2 £ 3. “ - P La o£ Y 
ala end 18 gl ol JP (SY! al 


118 


Hilyatul Auliya 





(bb 3 n -. 25 Fa HA 


ar & Si " 

2609. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Jamilah maula (mantan budak) Anas menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Adalah Tsabit, apabila ia datang, maka 
Anas berkata, “Wahai Jamilah, bawakan minyak wangi untuk aku 
sapukan ke tanganku, karena Ibnu Ummi Tsabit tidak rela hingga 


mencium tanganku. Dan ia mengatakan, (Tangan) ini telah 
menyentuh tangan Rasulullah &.” 










ph 
Pa PN an “na Pa 


Ka sap saka YG U 


or y Pe Z 
“ 


- 


Sal OS «Ju Fe Hara “JG 


“ “ 





a. 


Hilyatul Auliya" 





PN ai Sa Sa jk Ba 
Ara JS AAN GA Ga S3 aa 


Alah 2S 2 Ga 


2610. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku dan Ali bin Muslim menceritakan 
kepadaku, keduanya berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Daud 
Nabiyyullah s8 biasa memanjang shalat, kemudian ruku, kemudian 
mengangkat kepalanya, kemudian berkata, “Sesungguhnya 
kepada-Mu aku mengangkat kepala-Ku, wahai penyemarak langit. 
Sang hamba melihat kepada pemiliknya, wahai penghuni langit.” 


Kas :JG JL « 5 4 BAL YAN 
BA 2S 
Sl BT ab Jk - JG Lai Tea van IG Clan 2 
aa Ah, JB» AL GG SAN ala 


56 SS JT La OLS, Jis daa 3 


120 





Hilyatul Auliya' 


A aa Te 3 
SIS IG PE HI ola BA HR 1 Las 
LD. ey 2 

2 Oo) KET AK 

2611. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Tsabit berkata, “Daud & telah membagi 
saat-saat malam dan siang pada keluarganya. Maka tidak ada satu 
saat pun dari malam hari kecuali ada seseorang dari keluarga Daud 
yang telah berdiri melaksanakan shalat. Maka Allah mencakupkan 
mereka di dalam ayat ini: Bekerjalah hai keluarga Daud untuk 


bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba Ku 
yang berterima kasih. (@s. Saba" (34): 13).” 


LD Tua Lo. X0 Ao E£ AG 
bo a— 3) CART Pd — —YTUNY 


s- 5 L... o » 4 o- 


3 dau Kanan JB (ia Ka JB 3 Lan 


BO 200 


SAN Ta TAS Aa La MAS an 33 IA 


121 


Hilyatul Auliya'" 


nge S3 3 2g Le yaa ri & AS " 
SGP p yahh (gan v 


2612. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Tsabit berkata, “Daud 
membuat tujuh bantal dari bulu dan mengisinya dengan abu, 
kemudian ia menangis hingga menghabiskan air matanya. Dan 
tidaklah Daud meminum suatu minuman kecuali tercampuri oleh 
air matanya .” 


o- o B8. AA £& o & 0 6 - 


am an AN Je Ga —YNNY 
abi sambal Op IA GS -JE 
Jet OI Gaga CAS JB GEA wal 


“ 


Mein - (3 Sean - - JB € AO hi Ne Kena - “JG 


bu » Yu aed G3 Uu Ju 
AS Sah JI 13 DES le Juta 


122 





Hilyatul Auliya" 


3 PS & S0 aa 3 “3 
Cd lu Jar Ia Ml SN AI 
NN Sa 3 MN SR CNN Sep na ne UP 

PB Gas ye 


2613. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin Miskin 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Tidaklah seorang mukmin berdoa 
kepada Allah dengan suatu doa, kecuali Jibril #& ditugaskan pada 
hajatnya “itu, lalu berfirman, “Janganlah engkau segera 
memperkenankannya, karena sesungguhnya Aku suka mendengar 
suara hamba-Ku yang beriman.' Adapun orang lalim yang berdoa 
kepada Allah, maka Jibril ditugaskan pada hajatnya, lalu berfirman, 
Wahai Jibril, segerakanlah pemenuhan doanya karena 
sesungguhnya aku tidak suka mendengar suara hamba-Ku yang 
lalim'.” 


2 
Pa £ 


JB ank A3 AI X3 BAN YUL 


123 


Hilyatul Auliya" 





AB 


“JG si Ka aa Da Ha IU Ken 
3 UN AA 26 Aa La Gis 
Fe Na | Iis of 33 Daan Cata Mera 


5 na ENI IE JSI Ga A4 | Tg 


aa | kasi 


2614. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sayyar menceritakan kepadaku, ia berkata, Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Telah sampai kepadaku, bahwa tidaklah 
suatu kaum duduk di suatu majlis lalu mereka berdiri sebelum 
memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungan kepada 
Allah dari neraka, kecuali para malaikat berkata, “Orang-orang 
miskin adalah yang melalaikan dua hal besar itu.” 


tt 


2 


# 


yA as 5 S MA Gak —Yytho 


: JG : o- S " 38. 4 Kara Ju apa 


124 








Hilyatul Auliya 





Bo Ao 


IE SS OS JB cal 3 aka 3 kaan £ 
2 MA na PN - - nga 2 “9 
Jep Kadas Ja 3 Al Has S5 IP SNI 


“B8 


Ka 2 Pi en g # - 
SMG AN K5) SIG PAN VI akta Y 
2615. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abu Sahl 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu 
Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sulaim, dari 
Tsabit, ia berkata, “Adalah Daud gx, apabila ia ingat akan siksa 
Allah #&, lepaslah persendiannya, tidak ada yang dapat 
memadukannya selain kekuatan fikiran, dan bila ia mengingat 
rahmat Allah, baru itu kembali.” 


Pap Is al To. X0 A0 £ AG - 
Ws a— "JG (AAN Ioi Kode —Y TI, 
Pap dl as 


4 - “- - Pj Mp3 PA 5. Par 
KA 3 Ala op Se BA 1JB Gaal 


125 


Hilyatul Auliya' 


SAT BED HA adi Al aa SN BA J 





“ 


IE J3 BE and Ia nh AG 
sea aa 3 JB Ir sae SI pe Fr 
A3 Ba Lin BEE HE ja 
SA ke L "5 SIG Pras SALE 6 2 


Pan 


:JG Dat sa Sal Ma (J3 Calo Pra Jas 
Pe PM Ta PO La RB PA dn M3 ea Na 
IG 1JE alas ps ASI Ola has L : Ja 

MA VC Ui 


2616. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Amir Al Adawi menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari 
Tsabit Al Bunani, ia berkata, “Aku ke samping dinding tempat 
tinggal Musha'b bin Az-Zubair di tempat yang tidak biasa dilalui 
oleh binatang, dan aku telah memulai: 'Haa miim. Diturunkan 
Kitab ini (Al @ur'an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Mengetahui, Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi 
keras hukuman-Nya” (Os. Ghaafir (40): 1-3). Lalu ketika aku 
mengucapkan: Ha 38 (Yang Mengampuni dosa), seorang lelaki 


126 





Hilyatul Auliya" 





berkata, “Ucapkanlah: Wahai Yang Mengampuni dosa, ampunilah 
dosaku.” Maka aku pun mengucapkan: Wahai Yang Mengampuni 
dosa, ampunilah dosaku.' Lalu ketika aku mengucapkan: OA d3 
(Yang Menerima taubal), ia berkata, “Ucapkanlah: Wahai Yang 
Menerima taubat, terimalah taubatku.' Lalu ketika aku 
mengucapkan: call sea (Yang keras hukuman-Nya), ia berkata, 


'Ucapkanlah: Wahai Yang keras hukuman-Nya, maafkanlah 
penghukumanku.' Lalu aku menoleh ke kanan dan ke kiri, namun 
aku tidak melihat seorang pun.” 


10 83, Kn Ju 0 Ae BA Si 2 o- 
Na 

Ma asal Oa 

aa Ba Hg - : 04 


- 


aa Giaa Es GB ni 
ola La Aoi) GEN ae AB (3 


- 


ANA aih JB KUE Ai! 3 KA PAI 


LL Lab JP UB at Cs 


ab Tail ol AI JB sa an Sera 
U 


127 





Hilyatul Auliya 

SU P3 KAN op BUS AA UP) JB 

Yof Id :JE VIBE KU P2 Ja JG 

dat Ab Pain 
Aa Cha HN 


2617. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit Al Bunani 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Telah sampai kepadaku, 
bahwa iblis menampakkan diri kepada Yahya bin Zakariya #&, lalu 
Yahya melihatnya membawa gantungan segala sesuatu, maka 
Yahya #2 berkata, Wahai iblis, gantungan-gantungan apa ini yang 
engkau bawa?" Iblis berkata, “Ini syahwat yang telah aku peroleh 
dari anak Adam.' Yahya berkata, “Adakah milikku di situ?” Iblis 
berkata, “Engkau pernah kenyang lalu kami memberatimu dari 
melaksanakan shalat dan dari berdzikir. Yahya berkata, 'Adakah 
selain itu? Iblis berkata, “Tidak.' Yahya berkata, “Aku bersumpah 
kepada Allah, bahwa aku tidak akan memenuhi perutku dengan 
makanan selamanya (kenyang). Iblis berkata, “Dan aku bersumpah 
kepada Allah, untuk tidak lagi menasihati seorang muslim pun 


, ” 


selamanya'. 


Tsabit telah meriwayatkan secara musnad dari sejumlah 
sahabat, di antaranya: Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Syaddad dan 


128 





Hilyatul Auliya" 





Anas #5. Kebanyakan riwayatnya dari Anas. Dan sejumlah tabi'in 
meriwayatkan darinya, di antaranya: Atha' bin Abu Rabah, Ali bin 
Zaid bin Jud'an, Al A'masy dan lainnya. Di antara haditsnya dari 


KAS 1JB OB 33 SG AI GAS YAA 
Exo Y, a00 Pap Ta "22 £ 2. - 
AA X2 Gb JB MI de Lb 


Hp gai Ip dina Uta UG 23 5 
up Ie Wp ar ale Ge AN 2 DN dai 

bei pepe Pe dsn 
obi ga ge tj WES aga 
IE 3 IE IAN Je Ik 


HI SN 3 Y MABES Y Al Otak 
- .. An : Pera - Tag - 3 Pakar 
au V3 9 Aira 3 2! (DI Ki 5 3 


2618. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 


129 





Hilyatul Auliya” 





ia berkata: Abdullah bin Abu Bakar As-Sahmi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari 
Tsabit, dari Anas, “Bahwa Nabi 8 menjenguk seorang lelaki dari 
kaum muslimin yang kondisinya sudah seperti anak burung, lalu 
beliau bersabda, “Apakah engkau pemah berdoa memohon 
Sesuatu kepada Allah -atau memintanya kepada-Nya? —. Ia 
berkata, “Aku pernah mengucapkan: Ya Allah, apa yang akan 
Engkau hukumkan kepadaku di akhirat, maka segerakanlah itu 
kepadaku di dunia.” Beliau pun bersabda, "Maha Suci Allah. 
Engkau tidak akan kuat akan hal itu -atau: tidak akan mampu 
terhadapnya-. Mengapa tidak engkau ucapkan: Ya Allah, berilah 
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah 
kami dari adzab neraka "11 


Ini hadits shahih lagi valid, diceritakan juga oleh Imam 
Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abu Adi, dari Ashim bin An-Nadhr 
dan dari Khalid bin Al Harits, semuanya dari Humaid. Dan di 
antaranya yang meriwayatkannya dari Humaid adalah Bisyr bin Al 
Mufadhdhal, Mu'adz bin Mu'adz dan Sahl bin Yusuf. Diriwayatkan 
juga oleh Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas. Doa ini 
diriwayatkan juga oleh @atadah dari Anas tanpa menyebutkan 
kisahnya. 





Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang dzikir dan doa 
(2688/23) dan Ahmad (3/107). 


130 








Hilyatul Auliya' 


z 
0 co Z0 35 Pa aa 


Kaban 3 KA Up Katun Uda —Y114 
NN ata JB toa Pa aa - JG 


” 
£ . £ 


# Io X0 
1 


£ 0 


GP sal ah Aha U- 
S3 al da da IA 


# 


AA 25 Lai Fi son as aa 


5 


aa 


2619. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid mengabarkan 
kepada kami dari Tsabit, dari Anas, “Bahwa Rasulullah & melihat 
seorang lelaki dipapah di antara dua anaknya, lalu beliau bersabda, 
“Ada apa ini? . Mereka berkata, “Ia telah bernadzar untuk berjalan 
kaki ke Baitullah.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak 
membutuhkan ia menyiksa dirinya. Kemudian beliau 
memerintahkan, maka orang itu pun menunggang kendaraan.”12 


2 Diriwayatkan oleh Bukhari pada pembahasan tentang balasan berburu (1865) 
dan Muslim pada pembahasan tentang nadzar (1642). 


131 


Hilyatul Auliya" 


Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya oleh kedua 
imam: Al Bukhari dan Muslim. Diceritakan juga oleh Imam Ahmad 
bin Hambal dari Husyaim dan Yazid bin Humaid. Dikeluarkan juga 
oleh Al Bukhari dari hadits Yahya Al @aththan dan Marwan Al 
Fazari dari Humaid. Dikeluarkan juga oleh Muslim dari hadits 
Husyaim dari Humaid. Dan di antara yang meriwayatkan hadits ini 
dari Humaid adalah: Syu'bah, Yazid bin Zurai', Yahya Al 
@aththan, Khalid bin Al Harits, Mu'adz bin Mw'adz, Al Mu'tamir 
bin Sulaiman, Abdul A'la bin Abdul A'la, Bisyr bin Al Mufadhdhal, 
Yazid bin Harun, Khalid bin Abdullah, Abdullah bin Bakr, Zuhair 
bin Mu'awiyah dan Ad-Darawardi pada yang akhir. 


ra 


ai Jam Ambi — YA. 
ia A6 A5 J8 UI Sa 2 
Ba 36 OA Ma Ab CAS 


. “ 


Fa BP Tn A5 Ay Lan 3, 
de AN ae 3 Iya dna Tuai eh 


2 £ 


Yaa Ka AT 


Tes 


132 





Hilyatul Auliya" 


2620. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan Farug Al 
Khaththabi menceritakan kepada kami di dalam jama'ah, mereka 
berkata, Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ar'arah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, 
dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Aku 
menemani Jarir bin Abdullah, ia biasa membantuku, dan ia lebih 
tua dari Anas. Jarir berkata, “Sesungguhnya aku melihat orang- 
orang Anshar telah melakukan sesuatu untuk Rasulullah &. Maka 
aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka kecuali aku 
memuliakannya'.”13 


Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya. 
Muhammad bin Ar'arah meriwayatkannya sendirian dari Syu'bah. 
Diceritakan juga oleh para pemuka: Amr bin Ali, Nashr bin Ali, 
Bundar, Muhammad bin Al Mutsanna dan Ahmad bin Sinan. 
Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari dari Muhammad bin Ar'arah. 
Dikeluarkan juga oleh Muslim dari Bundar, Abu Musa dan Nashr 
bin Ali dari Muhammad bin Ar'arah. 


£E 
AG 


Tara “JW DEK do — —YIYA 


“JG Pai ac » HE 


aa 


“JG Jua & 


AG - & o-— An 


2 Wa— “JW Ea | » 2 AS Wa— 


8 Diriwayatkan oleh pada pembahasan jihad dan berangkat jihad (2888, 2889) 
dan Muslim pada pembahasan tentang keutamaan para sahabat (2513/181). 


133 


Hilyatul Auliya" 

TA - or 3 ea Pr - Ing - “ F £ 0 
(aka g dala AMI PN) Jaw) Ju JB ve 
3 - LP ip Pi Ta MEN 258 Na 


Tk ON Ta SE 3 3 Ke ea “Canna 
IejPr Onga Ta oa apr eka UI) JB 
Dah 
BA Sa 
2621. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul 
Aziz bin Al Mukhtar menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit 
menceritakan kepada kami dari Anas, ia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Barangsiapa melihatku di dalam tidur, maka sungguh ia 
telah melihatku. Karena sesungguhnya syetan tidak dapat 
menyerupaiku. Dan beliau juga bersabda, “Mimpinya seorang 


muslim adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian 
kenabian "14 


Ini hadits shahih lagi valid, diceritakan oleh sejumlah imam 
dari Affan, yaitu oleh: Ahmad bin Hambal, Abu Khaitsamah dan 
Abu Bakar bin Abu Syaibah. Dikeluarkan oleh Al Bukhari di dalam 
kitab Shahih-nya dari Mw'alla bin Asad dari Abdul Aziz bin Al 
Mukhtar. Lafazh yang terakhir diriwayatkan juga oleh Muslim dari 
Syu'bah dari Tsabit dari Anas. 


4 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang ta'bir mimpi (6987, 


6988, 6993, 6994) dan Muslim pada pembahasan tentang mimpi (2264, 
2266). 


134 





Hilyatul Auliya' 


. # kata 


Cab IE Cb S6 GAS YAN 


aa OA Gis “Ju (SESI Jail Ai 3 DA 


JA Op Oka ad GAS 18 san Gi AS 


3 san Eo- Mara Aap Oo OX 
OS "JG Tai SS aa SS celas Bg BP 
F. "7 - 3 - ot 1 - y & A4 . 2 
OsS| Isl lag as PN), Pu an Jaw Hb 
Bia —- 2 KI “3 d Pagu Ba NO 30 
3S Ogan SJ pal V9 puki SD rd OS 
- “5 - ot A, an y da. Oo “ 
ag Ale lap AI Iyan Ae IS 
2622. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Ya'la Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Shafwan menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, 
“Adalah para sahabat Rasulullah &, apabila muadzin telah 
mengumandangkan adzan Maghrib, mereka bersegera 


menghampiri tiang-tiang, lalu mereka shalat dua raka'at. Itu pada 
masa Rasulullah &.” 


Ini hadits gharib dari hadits Atha' dari Tsabit. Diriwayatkan 
sendirian oleh Abu Shafwan, yaitu Al Umawi, namanya Abdullah 
bin Sa'id, ia seorang yang #sigah lagi amanah. Diriwayatkan juga 
menyerupai itu oleh Thalhah bin Amr Al Makki dari Tsabit. 


| 


135 








Hilyatul Auliya' 


- - 
Pa o £ o- Aa 


bo i— “JG | aa "3 PT MT TA Koja Ya —YIYY 


K3 


N 


an - Lean Un 9 - na . 3203 AA 
va— "JB cd al3 3 Jd — JG HA AN 


Oo 8 


di z 2 2 - & T - 3 0 “3 - 
Tab sa HI cube ana Jb gt O Alb 
- 2 


or - “5 1 # 3 - 1 - 7 sa - o E 
de WI kan MI Sg OS 1JB ML ep al 
“3 330 ac RA 3 0 £- 2 830 
ab 3g ae Sy Ab) Ula Pu lay 
PPN an, PTE Tp Sah 
C3 Y) Cp 3 AS) 
2623. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin 
Amr menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Tsabit menceritakan dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah & 
keluar kepada kari, dan itu setelah diserukan shalat Maghrib, 
sementara kami melaksanakan shalat dua raka'at, namun beliau 

tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami .” 
Diriwayatkan juga seperti itu oleh Mu'tamir bin Sulaiman 

dari Abu Daud. 


136 








Hilyatul Auliya" 





X0 Lo 


AN Te ia ban 
pt LB IP UN 
SEA Jo AG an ee So Ir 
kb Jai PEN le Jai 2 Sa 


.. 
- 
Pn 


j 


3 
OA 
“ 


2624. Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Hasyim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sa'id bin Ya'gub menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami dari Ja'far 
bin Sulaiman, dari Tsabit, ia berkata, “Anas berkata kepadaku, 
Wahai Tsabit, ambillah dariku, karena sesungguhnya tidak akan 
menemukan seorang pun yang lebih dapat dipercaya daripada 
aku. Sesungguhnya aku mengambilnya dari Rasulullah &, dan 
Nabi #& mengambilnya dari Jibril #, dan Jibril mengambilnya dari 
Allah Ta'ala.” 


Ini hadits gharib dari hadits Tsabit. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Zaid bin Al Hubab, dan ada perbedaan 
terhadapnya dalam hal ini, yang mana Abu Kuraib 
meriwayatkannya dari Zaid bin Al Hubab, dari Maimun, dari 
Tsabit. 


137 








Hilyatul Auliya' 


2 HA YA Gas —y1ro 


P3 
s y 3 o- Pa 
- 


AI pai SA Ae Gis JG 


N 


3 ne ra Ne 3 je #JB Yg 


z 


tpg JB :Jb al pra oa Ba Des, ee 
2 Oa as. “1 3 FA 225 A 8, Y 
celu Pn ke jaga Oa 


CO uu 20 


2625. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal 
menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Sayyar bin Hatim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami 
dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: Rasulullah &@ bersabda, 
“Sesungguhnya Allah 45 menyelamatkan orang-orang ummi (buta 
huruf) pada hari kiamat dengan apa yang tidak menyelamatkan 
orang-orang berilmu 15 


Ini hadits gharib, Sayyar meriwayatkannya sendirian dari 
Ja'far, dan kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Ahmad bin 
Hambal. 


15  Dha'if As-Suyuthi menisbatkannya di dalam A/ Jami' Ash-Shaghir (1914) 
kepada Adh-Dhiya ', dan ia mengatakan, “Dha'if” 


138 


Hilyatul Auliya 





£ £ - 
TA 3G. & 9 $ PI 2G 


Co bau Sel P1! Wd— —YTYT 


“ - 


AN AA Nan Nee 
Laba yg Ea 1 east pl Jai GAS IU 
JG JG al Ip da BA 2G ca 3 
Pn da lea Ipa 


ea Gjuee 3 OI 


2626. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Al Hasan Al 
“Aththar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Fadhil Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin Athiyyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan 
kepada kami dari Anas, ia berkata: Rasulullah & bersabda, "Akan 
ada di akhir zaman nanti, para ahli ibadah yang bodoh dan para 
pembaca Al Our 'an yang fasik .” 


X 
N 
N 

X 
N 
NX 


Ini hadits gharib dari hadits Tsabit, kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Yusuf bin Athiyyah, ia seorang Gadhi lagi orang 
Bashrah, di dalam haditsnya terdapat nakarah. 


139 





Hilyatul Auliya' 


8 


Ne aa ee PG P1) GIS —YUYV 


23 Banda Gas “JG Jen se naa 


£ 
Kana Kh - LA 


Ju Chas u LI Wa— J6 NA 
BSE AN IA G NJE JG to 1 dat 


AA 


0 de 5 BBju Ips Je H Bas 
3 HS JB BUSI sp s5 kn 
tab JG ana PAN A NY SS 33 
Lena Aa bi AG € 3, Y 

Kar ag ye 


2627. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Asy'ats menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Harits bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit 
menceritakan kepada kami dari Anas, ia berkata, “Mereka berkata, 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya bila kami berada di sisimu, kami 
berada dalam suatu kondisi, tapi bila kami telah beranjak darimu, 
kami berada dalam kondisi lainnya. Maka kami khawatir bahwa itu 
adalah kemunafik in.' Beliau bersabda, “Bagaimana kalian dengan 
Rabb kalian” Mereka berkata, “Allah Rabb kami dalam 


140 


Hilyatul Auliya 





ketersembunyian maupun keterbukaan.” Beliau bersabda, 
“Bagaimana kalian dengan Nabi kalian? Mereka berkata, “Engkau 
nabi kami dalam ketersembunyian maupun keterbukaan.' Beliau 
pun bersabda, “Itu bukan kemunafikan .” 


Ini hadits gharib. Al Harits bin Ubaid Abu @udamah 
meriwayatkannya sendirian dari Tsabit. Diceritakan juga seperti itu 
oleh Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah Az-Za'rafani dari 
Sa'id bin Manshur dari Tsabit. 


P4 
Loe KE o 


AN REG KS Se OS SA 


P3 tr PN 30 AG. 3 AG KA A9 


Gea Cb 3 LA Ha VE AA 3 


AE IE cah YP XS Ba :J6 
Pa Krn HJ Gea Oi ALI NE 
IE UU si A ce He 3 As 
AI LAN an Ng 


4 


Naa Ka Ca OP “ai Kaban H 
al ih Ny MS up AYO 
bala HA GI nh Cah ih 


SY 


141 











Hilyatul Auliya' 


AJE Sila 25 H3 SAI Ja 5 la YG 


Ta IE ah MI On BASA 

DB Kang ale Io 

Lt pg Mad ga 
# P3 z 


- - ad o . 
ha . 
. 


Va Sub ud, 5 Ap 


A4 
2 - Kl 


- 


BA Mn PAI 


2628. Sulaiman bin Ahmad dan Abdullah bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin 
Syu'aib At-Tajir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra" menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Fadhl bin Fadhalah menceritakan kepada kami 
dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Saat 
perang Uhud, kaum muslimin mencari celah untuk melarikan diri, 
mereka berkata, "Muhammad terbunuh.' Hingga semakin banyak 
teriakan di penjuru Madinah. Lalu seorang wanita Anshar keluar 
dengan penuh kecemasan, ia menyambut ayahnya, anaknya, 
saudaranya dan suaminya. Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu 
disambutnya, tatkala sampai kepada yang terakhir dari mereka, ia 
berkata, “Siapa ini? Mereka berkata, 'Ayahmu, saudaramu, 
suamimu, anakmu.' Ia berkata, “Apa yang terjadi pada 
Rasulullah &? Mereka berkata, “Beliau di depanmu.' Hingga ia 


“ 


142 


Hilyatul Auliya 





dibawa kepada Rasulullah #&, lalu ia meraih ujung pakaian beliau, 
kemudian berkata, “Ayah dan ibuku tebusannya wahai Rasulullah. 


,” 


Aku tidak peduli, asalkan engkau selamat dari petaka”. 


Ini hadits gharib dari hadits Tsabit dan dari hadits Al 
Mufadhdhal bin Fadhalah, yaitu saudaranya Mubarak bin Fadhalah, 
ia orang Bashrah yang haditsnya gharib. Abu Zuhair Abdurrahman 
bin Maghra" meriwayatkannya sendirian darinya. 


3 Cab 2 3G GAS YNA 
Ia LE AJE AI ORA teyab 
JB 2JB te 3 sa HS 
4 At Hei Ka 


— 


N 


.. 
- 02 o 0 Oo. 


al A3 - 3 yaa! Oa 

2629. Farug Al Khaththabi, Habib bin Al Hasan dan 
Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, mereka berkata, 
Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ma'gil bin Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Haitsam bin Jammaz menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari 


143 





Hilyatul Auliya' 


Anas, ia berkata: Rasulullah & bersabda, "Mencintai bangsa Arab 
adalah keimanan, sedangkan membenci bangsa Arab adalah 
kekufuran. Karena itu, barangsiapa mencintai bangsa Arab maka 
Ia telah mencintaiku, dan barangsiapa membenci bangsa Arab 
maka ia telah membenciku .” 


Ini hadits gharib dari hadits Tsabit dari Anas. Al Haitsam 
bin Jammaz meriwayatkannya sendirian. 


P4 ? 
PA 


Tata “JB Pa yaa an SP CAS yr. 


40 PP 6 - Ing - 2 PA SB. 3 & 0 Sena 
OP ap Kid 1 tdak Kau ep Juwias 


- 


? 
29 


o Ha na B- o “Aa Pe Ba ane 
aa Ke Pan La (jar ee Hal ki— JB (SIS 
SN ri a32 NA, g sa y 4 Hi pa PA Pn £ 
Peka Ale Al lo Al Sya) JB JB gas 
Lagi 2 
o 3 - o ( 

Oam MS 3 ps3 KAA Pp KAN Jaa Sp 
. 0 2 z0 - Pa - ag & A0. £ 
Je 00 Kagisna Lisan SU ara D5 
Ab 0 0. : ua “Ah. Ae ga 0 
mer Oljaadl LS Denga Jay 3 ya il 
A : PN AO OR U 

AYLA Y ja 

2630. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Fudhail bin Muhammad Al Malathi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Musa bin Daud menceritakan kepada kami, ia 


144 


Hilyatul Auliya' 


berkata: Al Haitsam bin Jammaz menceritakan kepada kami dari 
Tsabit, dari Anas, ia berkata: Rasulullah & bersabda, “Akan 
didatangkan amal hamba pada hari kiamat, lalu diletakkan di 
dalam neraca timbangan, namun tidak dominan, hingga 
didatangkan lembaran yang telah dicap dari tangan Dzat Yang 
Maha Pemurah 4, lalu diletakkan di dalam neraka timbangan, 
maka neraka itu pun menjadi dominan. Yaitu: laa ilaaha 
ilallaah 16 

Gharib dari hadits Tsabit. Al Haitsam bin Jammaz 
meriwayatkannya sendirian, ia orang Bashrah yang seorang gadhi. 


(198). OATADAH BIN DI AMAH 


Di antaranya juga adalah Al Hafizh yang banyak memberi 
motivasi dan wejangan lagi sangat shalih, @atadah bin Di'amah 
Abu Al Khaththab. | 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah penjagaan, 
pemeliharaan, ketabahan dan mengambil pelajaran. 


16” Dha'if Diriwayatkan oleh Ibnu “Adi di dalam A/ Kamil (7/102), dan sanadnya 
dha if. 


145 




















Hilyatul Auliya" 
CI JB BA or PAS YAN 

2 ta. o 8 o 

OB W— -JG Lane Oi Koe TN 


? 


CON IE AI IE Ia yh BAL JB 


: " 


dat ad oi LA IE TAN AL 3 KI 5 
KB II Ya as gal bat II 


2631. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghalib 
Al @aththan menceritakan kepada kami dari Bakr bin Abdullah Al 
Muzani, ia berkata, “Barangsiapa yang ingin melihat kepada orang 
yang paling hafal pada masanya, maka hendaklah ia melihat 
kepada @atadah. Maka sungguh kami tidak menemukan orang 
yang lebih hafal darinya.” 


146 


Hilyatul Auliya'" 


ad 


a 4 0 2. - Pa pe Ta Tn SR TA 
cola IN u-ata ea "JG (d9 jln Co slr) 


Inai TAI JB BB 13 NS pl GIS JB 
d BP, 


Te an Ula Pra an aa La 


- 


PA na Mn Ma” tata se 3 HA On eh. 
Cg MA Cah Di 3 ne HP S3 


sea os - - - ap TI : 35. 22 

JB. Wu CAI— Lg Libl— CLS OI “ad uda 

ee. 2 . - s 
” “ . ” 


“ Pe, 4 - 


“ “” 


ato md - La Ia Td PAN Naa 
Bas Ad JB ada Uas 

.€ Ea Le abu ANN ST 

Ala SU Ja LA 


2632. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Raja” bin Al Jarud 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Hammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu '“Awanah 
menceritakan kepada kami dari @atadah, ia berkata, “Aku ber- 
mulazamah (menetap untuk belajar) kepada Sa'id bin Al Musayyib 
selama empat hari, ia menceritakan hadits-hadits kepadaku. Suatu 
hari ia berkata kepadanya, “Engkau tidak menulis? Adakah sesuatu 
yang melewati tanganmu dari apa yang aku ceritakan kepadamu?' 
Aku berkata kepadanya, “Jika engkau mau, aku akan 
menceritakan kepadamu apa-apa yang telah engkau ceritakan 
kepadaku.' Lalu aku mengulanginya kepadanya, maka ia pun 


“ 


al 


147 


Hilyatul Auliya 





memandangiku lalu berkata, “Engkau ahli untuk menceritakan 
hadits. Maka tanyalah.' Maka aku pun bertanya kepadanya.” 


to 0 Go 3 A0 Y, &0- an 
Cina oj Seban jp ML AAS Cod —YNYY 
# La - 
aa. Se o c o Onsu E 0 AG ATA 
Wa— :J pai 0g Uh AB Jp 


jenan 8 - 2, 33 
ab oleh YI Je3 tb Sus 


2633. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: putera saudaranya Sa'dan bin Nashr 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar @atadah mengatakan, “Tidaklah kedua 


, ” 


telingaku mendengar sesuatu kecuali hatiku merekamnya'. 


Lo. 0 BA X0 Y, Lo Ka. 
Kyi 3 Ilabaa Up Il AAS did YAN 


? "4 
2 P3 


da :J6 me SA s Ke pi (4 :JB 


- 
AG - 


PE Bp Hen C6 dh 


148 


Hilyatul Auliya" 


Ba Kan kat aw LE or La 30x - 


Pp. 


5 - 8 5 04 

ga ab pub an 

2634. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hudbah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari @atadah, ia 
berkata, “Sa'id bin Al Musayyib mengatakan kepadaku, “Aku tidak 
pemah melihat seorang pun yang lebih banyak menanyakan 
tentang hal yang diperselisihkan daripada kamu." Aku berkata, 
“Sesungguhnya yang menanyakan itu adalah orang yang berakal.” 


« 


IX 


Pe PA Aa ar ebi II ASOA 


(AS -Yrre 


ara “JG TEA Xx Ke oa JG Te UYA ka | XS 


oo Ar Oo 
. 


- : e - - BE IE Le 
amal Up ara Dis GBI SI 353 LP aka 


2635. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 


149 


Hilyatul Auliya' 


berkata: Muhammad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar menceritakan kepada kami dari @atadah, “Bahwa ia 
tinggal di tempat Sa'id bin Al Musayyib selama delapan hari, lalu 
pada hari kedelapan ia berkata kepadanya, “Apakah engkau akan 
pergi, wahai pamanku? Sungguh engkau telah mengurasku .” 


£ PP 
Z - P4 2 - 


3 ea Pi - AI one 


& o- 


2636. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ja berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: aku mendengar Muhammad bin Mas'ud Ath-Tharsusi 
berkata, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar menceritakan kepada kami, ia berkata: @atadah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mengulang-ulang hadits di 
dalam majlis akan menghilangkan cahayanya. Aku tidak pernah 
mengatakan kepada seorang pun: Ulangi kepadaku.” 


150 


Hilyatul Auliya' 


9 : BA & 0 y e- KG - 
"JB (ho-ea at PNY) IA oJd— —YUYV 
80 A4 - 


Ju HI 2. Kaban ap mal Bas 


& o- IG A0 4 


Je at ah JG jha 1 Ma 
en LI 1 Oanea O SI je de du 


Na GEN sat LB un ob 


o£ 


336 ya KAOS cl, Le ag 3 NT 


2637. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Bisyr menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami 
dari Ma'mar, ia berkata, “Seorang lelaki datang kepada Ibnu Sirin 
lalu berkata, “Aku bermimpi seakan-akan ada seekor merpati 
mematuk mutiara lalu menelannya sekaligus.' Ia berkata, “Itu 
adalah Watadah. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafal 
daripada Watadah .” 


3 


:JG - 9 ken gl SA —YUYA 
“JG UD gia) Papa BA Pai Er 


151 








Hilyatul Auliya" 
- JG Jet IP aga Ei5 1S Wala 
ca 25 Kg “JG jan Na aa Pa Ep 


“dal 


” 


2638. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Harun menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Mathar, ia 
berkata, “@atadah adalah kesatria ilmu.” 


o BG. 8 43 0 aa Ke A8 - 


ae Aa BIS —YTra 
AAA Cas JG Genkai Sabun 6 Gas :J6 
Lyn 3 Ag Gak :JU CD ga Be 
Men Lha 336 JG :JG 
1, IG Aga laki G3 37EN 3,0 ha 1JG 
2 a CASA ma GR ata GI 


AN 


Ec 


Hilyatul Auliya' 

se en mw. 3 2 (an £ - nan - Er - 2 
Pykdl Soya (oa Sein! peler Atemal UU :JU 
ap P aa or 3 6 £. Pn 

Bderly Oa pls Canda Lal, 


2639. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami 
dari Ma'mar, ia berkata, “@atadah mengatakan kepada Sa'id, 
“Ambillah mushaf lalu peganglah di hadapanku.” Lalu ia membaca 
surah Al Bagarah, maka sungguh ia tidak melewatkan, satu waktu 
pun, dan tidak satu alif pun, dan tidak satu huruf pun. Lalu ia 
berkata, Wahai Abu An-Nadhr, engkau tepat.' Ia berkata, “Ya.' 
Lalu ia berkata, “Sungguh aku lebih hafal lembarannya Jabir 
daripada hafalanku pada surah Al Bagarah, padahal aku hanya 
datang sekali kepadanya.” 


(Oka op Kaban 03 Kal Uda YUL 
Bana Pa 7 - Anu "3 340 A4 3 LG - 6 s 
os Ko A— Ju (Gbu! Ia LI Ju 


OS JB Oa Hwa Gi C3) GP Ale GA 


153 





Hilyatul Auliya' 

- 2. #-- P3 - o - 2 - 
ISP OSG Bless dibiy Cal aa BI 
: AT L0 - 3 2 Br 4 28 IG Bah - $ - - 

Alai daa Jasad oJu| Ld ps 


2640. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, ia berkata: “Arafah bin Al Haitsam Abu Mahfuzh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan 
kepada kami dari Rauh bin Al Gasim, dari Mathar, ia berkata, 
“Adalah @atadah, apabila ia mendengar hadits ia menghapalnya 
dengan seksama, dan apabila ia mendengar hadits ia 
mengambilnya bagai rapatan dan keluhan hingga menghafalnya.” 


Co. o B5 X4 3 0 1 3 0- Pap 
Cam 03 Ia Uu WI Is SI —YULA 
# . - 


A3 PE Was :JB Na Ke aa 
Sa use aah TU pak an Dl 
ATA et Adi 3 LB Ia Vas 


o- & 0 AX o- 


Nee Me tan aa Se ne 
Sy YI Sri an 3 nam Jis 


. “ 


154 


Hilyatul Auliya" 


SERA ge pn aa Si 


“ 


2641. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ali Al Khuza'i menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hudbah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hazm menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim Al 
Ahwal menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku duduk kepada 
@atadah, lalu ia menyebutkan Amr bin Ubaid lalu mencelanya dan 
memperingatkan darinya, maka aku berkata, “Wahai Abu Al 
Khaththab, bukankah para ulama tidak mengecam sesama ulama?" 
Ia berkata, Wahai Uhaiwil, tidakkah engkau lihat bahwa seseorang 
itu apabila melakukan suatu bid'ah maka harus disebutkan hingga 
diwaspadai?” 


Lo. o Gea. 20 NY, &0o KB : 
CART 0 Sabun Uu Al Su Code YUL 


Pa Ta A Ba aa 2. o @.- ag Ta 


JB cal pl BAD 1JB cik Yi Ub 


“ “ 


ox 
ata A0 


Oo, £ 


- TA NY, 3 2 - £ 55 


« 
Oo 
uv 
G 
: 
NX 


.. 


P 


155 


Hilyatul Auliya" 


2642. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yahya Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Khidasy 
menceritakan kepada kami, ia berkata: “Awanah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar @atadah berkata, “Aku 
tidak pernah memberi fatwa dengan pendapatku sejak tiga puluh 


, ” 


tahun yang lalu'. 


? 
P7 . 


Na aa Na en ben Hn 
Sugig Os ee Dana GUS 
Ie :JU Pabe pebAN CAS JB el 
335 OS 1JE ba Gas :JB Ja Pa) 
ae bna bb nua. “la 


2643. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hatim bin Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mathar menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “@atadah adalah budaknya ilmu, dan 
@atadah masih terus mengkaji ilmu hingga ia meninggal.” 


156 


Hilyatul Auliya'" 


"4 £ gp 
Pa 2G . 


JG ka KN Ea Pe Ka 


Ta Gb Bh Oa CN Lea 
JG 333 2 GAS JG Kat 


z 8 ed 
Pa 


MAY of LSAI IG B3 13 aka ES 
1 aa la Jb Ap bo 
33 


2644. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Sahl bin “Askar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari @atadah, ia 
berkata, “Dianjurkan agar hadits-hadits Rasulullah & tidak dibaca 
kecuali dalam keadaan suci.” 


1 f 


CL JG SA SN Gta) ben ir 
2 35 ur eta (Ha : “JG Gia Be Oya 


Z 
"3 z- 


157 


Hilyatul Auliya" 


Iva 256) BE pare Ia Al | 2 SI JK ap 
Cs 25 JL GS JB OS JB 


2645. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishag bin Al Hasan Al Harbi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban menceritakan 
kepada kami dari @atadah mengenai firman Allah Ta'ala: 
'Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya, hanyalah ulama. (Os. Faathir (351: 28), ia berkata, “Pernah di 
katakan: Cukuplah rasa takut itu sebagai ilmu'.” 


Ba ee Aa Se GIS SY Tt 


BA yan Ten AA ee ea an Haa 


| 
AKA da PKS 2 IE 3 5 


PG # 


Ja .- 2 Ju h.: "bul aa Teen LAN 
Ba gaga at ya 


2646. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban menceritakan 
kepada kami dari @atadah mengenai firman Allah Ta'ala, 


158 


Hilyatul Auliya' 


“Kepada-Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal 
yang shalih dinaikkan-Nya.” (Os. Faathir (351: 10), @atadah dan Al 
Hasan berkata, “Tidaklah diterima ucapan tanpa perbuatan. Maka 
barangsiapa amalnya baik, maka Allah menerima ucapannya.” 


Fa Pa Td 0 -.o £ 3 6 y o- Aa Ta 
NG - £ A LG s Y Oo Ns Pad 
Bab 1JB Om Cia 1JB Al KS ep OJJAA 


Pa - 
5 A 0- 


3 AT SI aa BIS JB Oia 
SN JA B3 La Ie YA 
NS bas MS en 
SN 3 JA JIN Ip TAN Ip TA 
Ban Op SE Sa JASA GA 
SAI IG UG JG JI SN LA 


“ 


“ 


NE 


- - 0 ea Pa oa 3 01 a : tP 
Aerial 2 Ap NN) bay ba) 03 


Ha 


159 





Hilyatul Auliya" 


2647. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj Al Aswad Al 
@asmali pengepul madu berkata, “Aku mendengar @atadah 
berkata, “Wahai anak Adam, jika engkau tidak mau mendatangi 
kebaikan kecuali dengan semangat, maka sesungguhnya jiwamu 
lebih cenderung kepada kebosanan, kehampaan dan kejemuan. 
Akan tetapi seorang mukmin adalah orang yang tabah, seorang 
mukmin adalah orang yang berusaha kuat. Dan sesungguhnya 
orang-orang mukmin adalah mereka yang berteriak kepada Allah 
di malam dan siang hari. Dan orang-orang mukmin senantiasa 
mengucapkan: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami,” baik 
dalam ketersembunyian maupun keterbukaan, hingga mereka 
dikabulkan .” 


OI oah Wak JG Na GA SAS :JU 
IS Be Oo (2 “JE US pl Kaban 2 
et Hai Va ul UB 335 2 CAP 
SAY AB SI PNY, Hk 


160 





Hilyatul Auliya' 


Ran er en ANA en pat, wap 
"6 OP 33 Ka Or Se yee & 3 
AN 3 II Saka 


dn 23 Jha salah LI Ig Os 


IE gal Ki St 
pi 2 AN pita Ki 
| PT an Pa "IE AK S 515 J8 


KE) SEE In II SA G3 GA 3 Kar ES 


7.1 Kor 


Pa . o£ “ PT 
3 GET GI SAN GP KE AA Tree ma 


IG Bere L 
S9 BA jo Op TA Gp Gam 


“32. Pa Peta - » 5 Sat SA 
BI 3 REA SAS A3 UK 


“ 


.. oo 


SP KE AK Pr nah Eng tas Ea 


Ga Ie bp GAN Eh yana AN 


161 


Hilyatul Auliya ' 


PI 


ap 3G IG Sen 3G Le 1 — £. 
333 aa dialb 9 debu g dah 2 VI 3S ni 


PN ROA Pe EA An Ea Me TAB BEA 
Ba ya Oj5 dm dls DI ls 
o, 3 Dgog O Nang Pn SAT - 
MA AE AI Tom OK SI as MN WS 
2648. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishag Al Harbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Husain bin Muhammad Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Syaiban bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami dari @atadah, ia berkata, “Wahai anak Adam, 
janganlah engkau menilai manusia berdasarkan harta mereka, 
jangan pula berdasarkan anak-anak mereka, akan tetapi nilailah 
mereka berdasarkan iman dan amal shalih. Bila engkau melihat 
seorang hamba yang shalih melakukan suatu kebaikan hanya di 
antara dirinya dan Allah, maka dalam hal itu bersegeralah, dan 
dalam hal itu berlombalah semampumu kepadanya dengan 
kekuatan, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan 
Allah.” 


@atadah juga berkata, “Sesungguhnya dosa kecil itu 
berkumpul dengan yang lainnya pada pelakunya hingga 
membinasakannya. Sungguh, kami mengetahui bahwa orang yang 
paling takut di antara kalian terhadap dosa kecil adalah orang yang 
paling wara' di antara kalian terhadap dosa besar.” 


@atadah mengatakan tentang firman Allah Ta ala, “Maka di 
antara manusia ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah 
kami (kebaikan) di dunia," dan tiadalah baginya bahagian (yang 
menyenangkan) di akhirat” (@s. Al Bagarah (2): 200), “Ini adalah 


162 


Hilyatul Auliya' 





hamba yang meniatkan dunia, untuk itu ia mengeluarkan biaya, 
untuk itu ia menatap, untuk itu ia berbuat, untuk itu tujuan 
terbesarnya, niatnya, angan-angannya dan pencariannya. “Ya 
Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat” (@s. Al Bagarah (2): 201), ini hamba yang meniatkan 
akhirat, untuknya ia menatap, untuknya ia mengeluarkan biaya, 
untuknya ia berbuat dan untuknya bersusah payah. Akhirat adalah 
tujuan utamanya, angan-angannya, pencariannya dan niatnya. 
Allah Ta'ala telah mengetahui, bahwa akan menggelincir orang- 
orang yang tergelincir, maka untuk itu lebih dulu diperingatkan dan 
diancamkan, agar Allah memiliki hujjah atas para makhluk-Nya.” 


SIB COM A3 JAHA yi Wil —Y UEA 


P2 X0 20. K0 Ke 3 20 30 3G. AA 
. 


(d3 up gp Lao KP 3 Kebun Lulo 


Haa Ie JG S3 Su laa We 
MBA BB IE NAN 
Ras LSG pap HI ap Ni Y 3 


2649. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: 


163 


Hilyatul Auliya" 





Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku 
mendengar Gatadah berkata, “Allah tidak melarang suatu dosa 
pun kecuali Allah telah mengetahui bahwa itu akan terjadi, akan 
tetapi itu sudah didahului peringatan dan hujjah.” 


13 Pn “JB « 2 3 An ba Kaca JG 
PL nara “JG aa Ka ng baba Be 


Tai 3 IAI ug lt lia 2H pl Jb 
Tana AA OTAN Ga cal S3 ya 
aa SA Gain Sa da 1m 
PPA Us IA ai, SI, Na 
Itali IR Gal SET GE 
AI ES ama PA aa Sr 


“ 0 


te N 


dna 


AS, AI gp KIE) Mp AE) 
Y, Bu SG Y, Aa yr (asa Kabag Y SI 


Hilyatul Auliya 
BA Gi Ini YR KE 5 PPn 
A3 3G, Pura SenUG OWssadi £ Ui La Y, 
LI Tv se IA HH IL Se 
HA nam wu nya 
IN Op ICA Jl Up Ohh Moh, “3 


sang Ker 2 jg AP Jaa 2 6. 
YUK Aa tu yan IS Kb 


ESAI Aa DG AN oa fa & (ls 
AYI, Ap Ana HAN, SU 
SEA JS Jaa PU AA si 


og Pa 


sll, 


G3 OA FI Opa 


OB dita Bag ab Ka 3 13 Nat Dua, 


“ 


mail) Kadi al Kah pd IN ASI 


. 
- 





Hilyatul Auliya" 





9 Ao E 2 - z EA 8 £ 2 A3 
bed) Naa 0 Gp seb ASI) yo 
- aan Mun Rae Ca mn Ud AN an KI “Ega 
de Ii LI las oh La Oei 


OP AE OP Ai IG dag MIS nj 
Dat 3 Gong CS HE 8 


- o 
2, . 
aa -a 
“ - N - Pp 3 - - 
mD OS Nur » La TU ata “ 
K8 Can ly on Gel Oya aer Upah Jutal 
- Pi - 


fa 
8. 
“ 

2 


? . 


- - Pa o LA & a.0 Pan PN £ g & 
lo Kal, Kah ISI Aayg Aa SY H3 
- - - 


3 - - PJ 3 PP 20 Pn 
Tea ska Oa aj ek GNI 


2650. Muhammad bin Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishag bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia berkata: 
@atadah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Jauhilah 
pelanggaran terhadap perjanjian yang kokoh ini, karena Allah 
Taala telah mengemukakannya, memberikan ancaman dan 
menyebutkannya di dalam ayat-ayat Al @ur'an sebagai peringatan, 
nasihat dan hujjah. Diagungkannya perkara dengan apa yang 
diagungkan Allah hanyalah bagi mereka yang berakal, memiliki 


166 


Hilyatul Auliya 





pemahaman dan ilmu mengenai Allah #&. Dan sesungguhnya kita 
tidak mengetahui bahwa Allah Ta 'a/a telah mengancam suatu dosa 
sebagaimana ancaman terhadap pelanggaran janji yang telah 
dikukuhkan ini. Sesungguhnya seorang mukmin itu hatinya dan 
pandangannya hidup, ia mendengar Kitabullah lalu 
memanfaatkannya, memahaminya, menghafalnya dan 
menyadarinya dari Allah. Sementara orang kafir itu bisu dan tuli, ia 
tidak dapat mendengar kebaikan dan tidak menghafalnya, serta 
tidak membicarakan kebaikan dan tidak mengetahuinya. Ia 
tenggelam di dalam kesesatan, tidak dapat menemukan jalan 
keluar dan tidak mendapatkan orang yang menyelamatkannya. Ia 
mematuhi syetan sehingga syetan menguasainya.” Kemudian ia 
membaca firman Allah: Dan kita disuruh agar menyerahkan diri 
kepada Tuhan semesta alam' (Os. Al An'aam (6l: 71), ia berkata, 
“Perlawanan yang diajarkan Allah #& kepada Muhammad & dan 
para sahabatnya untuk mendebat para pelaku kesesatan. Dan 
sesungguhnya Allah # telah mengajari kalian dengan sebaik- 
baiknya pengajaran, serta mendidik kalian dengan sebaik-baiknya 
didikan, lalu seseorang mengambil apa yang diajarkan Allah, dan 
Allah tidak membebani dengan apa yang tidak diketahuinya lalu 
mengeluarkannya dari agama Allah serta menjadi termasuk orang- 
orang yang menyusahkan diri. Hendaklah kalian tidak 
menyusahkan diri, berpura-pura (sok), berlebihan dan ujub dengan 
diri sendiri. Tapi hendaklah kalian berendah hati karena Allah &, 
semoga Allah meninggikan kalian. Demi Allah, kami telah melihat 
orang-orang yang bersegera kepada fitnah-fitnah dan hanyut di 
dalamnya, sementara ada juga orang-orang yang menahan diri dari 
itu karena takut kepada Allah. Ketika hal itu terungkap, ternyata 
orang-orang yang menahan diri itu lebih baik jiwanya, lebih lapang 


167 





Hilyatul Auliya" 





dadanya dan lebih tidak menonjolkan diri daripada mereka yang 
bersegera kepadanya dan hanyut di dalamnya. Lalu perbuatan 
mereka itu menjadi kebencian di dalam hati mereka setiap kali 
mereka mengingatnya. Demi Allah, seandainya manusia 
mengetahui fitnah ketika fitnah itu datang sebagaimana mereka 
mengetahuinya ketika fitnah itu berlalu, tentu banyak generasi 
manusia yang menyadarinya. Demi Allah, tidaklah dimunculkan 
suatu fitnah kecuali di dalam keraguan dan kesangsian kala itu 
bersemi. Kau lihat pemilik dunia gembira karenanya, bersedih 
karenanya, rela karenanya dan kecewa karenanya. Demi Allah, 
jika ia bergantung kepada dunia dan simpati kepadanya, hampir 
saja dunia mencampakkannya dan menghabisinya.” 


PN MT AL Men AA ta AA Ka 
ala Ar Sepah 3 Ba ES: 


AS 3 5 0 


JB (3318 gr AG Wa Wa— “JG (han 


up EPA Kara per p TA TEA Ra 
13, Haa AG as 339 MS AB 


GC: 


CG 


Ae 5 2 
SE RA) (SI Inai II Cnjash Kd 
8 


s2 Ce 0 Pp LP g.- KT JG o 2 or “3 3. 
Sar 39 : Jera ss AN , 22 9 


168 


Hilyatul Auliya' 


ro — GT 


SA FI Ta Dt ieatal ana ba SI 
Tee AT 3 SAY 3 Fa Ca 
M3 S3 ab BE IK JB on 
AI Oa HE SE IA AE) Di seat 
SEYI Jet ol) is PUT JS dl Op Tan 
1IEG GRI JIN 153 13 padi M3 


33 Iv AA Saha 2303 pa Al DA Yg 
Ep JGA JL 153 er Ul at Ar, 


hi .- ,7 390” na AA Pn 

In ima VI 3 rendah 
s Pa dh 85 NN, Pan Ka 
TM 3 Go Ye LI 8 6 ul al “ 


- Pp, 


OS Op Lantai 5 EL Je JAS ats 
IIA AI In pai 


169 


Hilyatul Auliya' 


“ 


ai @ ae si Hah, “2 Pa p £ 5 & 55 
Ab YL BALAI Aj SAS Ulah de nyai 
- 58 1 


2651. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishag bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari 
Watadah, ia berkata, “Hendaklah kalian memenuhi janji dan 
janganlah kalian melanggar janji-janji itu, karena sesungguhnya 
Allah telah melarang itu. dan Allah memberikan ancaman yang 
keras dalam hal itu, serta menyebutkannya di dua puluhan ayat 
sebagai nasihat bagi kalian dan peringatan bagi kalian, serta hujjah 
atas kalian, Allah & berfirman, “Dan Kami pasti akan 
menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka.” (Os. 
Ibraahiim (14): 14). Allah menjanjikan pertolongan bagi mereka di 
dunia, dan menjanjikan surga di akhirat. Lalu Allah telah 
menerangkan siapa yang akan menempatinya dari antara para 
hamba-Nya, “ Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang 
takut (akan menghadap) ke hadiratKu dan yang takut kepada 
ancaman-Ku.” (Os. Ibraahiim (14): 14), dan juga berfirman, “Dan 
bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua 
surga.” (@s. Ar-Rahmaan (55): 46). Dan sesungguhnya Allah 
Ta'ala memiliki tempat yang kokoh, dan bahwa para penganut 
keimanan takut akan tempat itu sehingga mereka menghabiskan 
waktu siang dan malam. Allah juga berfirman, “Karena itu 
Janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya 
kepada rasuk-rasuk-Nya.” (Os. Ibraahiim (14): 47). Demi Allah, 
mereka takut itu, karena itulah mereka beramal, bersusah payah 


170 








Hilyatul Auliya' 


serta menghabiskan siang dan malam. Allah juga berfirman, 
“Sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli 
dan persahabatan” (@s. Ibraahiim (14): 31). Allah telah 
mengetahui, bahwa di dunia ada persahabatan dimana mereka 
bersahabat di dunia, maka hendaklah dilihat dengan siapa 
seseorang bersahabat dan dengan siapa berteman. Jika itu karena 
Allah, maka hendaklah didawamkan, tapi jika itu karena selain 
Allah maka setiap persahabatan akan berubah menjadi 
permusuhan bagi para pelakunya pada hari kiamat, kecuali 
persahabatan orang-orang yang bertakwa.” 


Bab JB elu 53 | KA Sis yoy 
IE aa ab PA gg dekaPA 


del kr .g Fi Ci ng GILA K2 SS 
Te A Ha nu 3315 Cnatn “JG sii 


Pa 


ia SY ( ar MY 3 OA AS 


Lor 


air IA But) al AS 
H3 SI 2 Pyean 


2652. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 


171 








Hilyatul Auliya' 


“Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
Abu Isma'il Al @attat menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar @Watadah mengatakan, “Kebajikan telah mencegah 
tidur. Dulu sebelum Islam mereka biasa tidur. Lalu setelah datang 
Islam, demi Allah, mereka mengambil dari tidur mereka, dari 
malam dan siang mereka, serta dari harta dan tubuh mereka, apa- 
apa yang bisa mendekatkan mereka kepada Rabb mereka'. 


, ” 


bara Ju Su KA 6 Ka —YYor 
JB Gal ea IU ye $ Ka “ Aa 


2653. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari 
@atadah, ia berkata, “Pernah dikatakan: Jarang sekali seorang 
munafik begadang di malam hari (menghidupkan malam dengan 
ibadah).” 


172 


Hilyatul Auliya' 


— Tera w AI CA Era Ya JG Ca ya 
OS JB 3 EA Jb 3 3 sa NG 
Sasa 94 Nu Y JI Da YAI 01 1 


NP A Pr pi da en PA Y 
- 4 

Ia sg ee) 213 alas ae 

A Sr cal 4 ANN PAK Ip pg 
Ba ap den al Ie 

o BER nh ob aa 

A Tas P3 ol gai 

2654. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 

kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Al 


Hasan bin Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul 


173 




















Hilyatul Auliya' 


Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin Miskin 
Abu Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: @atadah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Pernah dikatakan: 
Sesungguhnya manusia tidak akan menginjak neraka kecuali 
berupa bekas-bekasnya, dan tidak berbicara kecuali dengan 
perkataan buruk. Orang yang baik itu mengikuti jejak orang yang 
baik, amalnya seperti amalnya dan pahalanya seperti pahalanya. 
Sedangkan orang yang berbuat buruk mengikuti orang yang 
berbuat buruk, perbuatannya seperti perbuatannya dan balasannya 
seperti balasannya. Sesungguhnya orang baik lagi takwa dihalalkan 
pada perbuatannya, dan sesungguhnya orang lalim juga dihalalkan 
pada perbuatannya. Masing-masing akan mendatangi apa yang 
telah diperbuat dan menyaksikan apa yang telah lalu. Jika itu baik 
maka itulah kebaikan, dan jika buruk maka itulah keburukan.” 


Pd 
Le 0 1 


ws 25 Ios aa Aap Bai —YYX00 


al sn EN (aah aa ab 
ur ga NS SL Ta "JB #deslasal 
3 Ja ga Sg & OS KT at 


c0 BO 


BB 33 Ja PI S3 Olah Ab BU 
Pee 


174 


Hilyatul Auliya" 


2655. Muhammad bin Ahmad mengabarkan kepada kami 
-di dalam kitabnya-, ia berkata, Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin Abu Muthi' 
menceritakan kepada kami dari @atadah, “Bahwa ia biasa 
mengkhatamkan Al @ur'an sekali dalam setiap tujuh malam. Lalu 
bila tiba Ramadhan ia mengkhatamkan sekali dalam setiap tiga 
hari. Lalu ketika tiba sepuluh hari yang terakhir, ia 
mengkhatamkan di setiap malam.” 


SIB KH H3 AAA JS AN GIS YON 

Ma EA JB Cg Ban Gi 
IP 3 B3 IP AA KA IE YAI 
“5 JG (ra ae HS H3 Sa is, JG 
ALIS 1JEG PEN - 3 SI 433 
AS OS JB Free ut & AN Ga 
HS S3 Aa La Yr 3 LI 3 


a 


J 


|: 


Pj GS SI Ket A5 KAN Ne 


175 














Hilyatul Auliya' 


AA 22 £ Gan “Na Pa £ 
D Lara AI op aa GA 1JU, Sia 313 
JP AAA) adal AI La AN) ALI CU Ir s0ygi 
sa GT gl Sa Ina 3, yes 


St GA ia Ibu AL KK JG dl 
ST su Si Ep Bab Y, 5 
Sg Kai 2 IA Uu PTN DAU 
Ja Us task BA 3 emak 
3 sp Je Kat 
P3 NP 35 t Ai Se gaah 23 “1 
All Ol SAN sa EN ja ya 
AL v 15 Y, 


2656. Abu Ali bin Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishag Al Harbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Husain Al Marwazi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari @atadah 
.mengenai firman Allah Ta'ala, “Dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah.” (Os. Ar-Ra'd (13): 28), ia berkata, “Hati | 


176 


Hilyatul Auliya" 


mereka cenderung kepada dzikrullah dan ringan melakukannya.” 
Dan Allah berfirman, “Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk 
orang-orang yang banyak mengingat Allah.” (Gs. Ash-Shaaffaat 
(37): 143), ia berkata, “Ia banyak shalat di saat lapang, karena itu 
ia selamat. Pernah dikatakan di dalam hikmah: Sesungguhnya 
amal shalih itu meninggikan pelakunya, apabila tidak tergelincir 
dan apabila terjatuh maka ia mendapati sandaran.” Allah 
berfirman, “Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari 
(perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.” (As. Al Mu' minun 
(231: 3), ia berkata, “Demi Allah, datang kepada mereka perintah 
Allah yang menidurkan mereka dari kebathilan. Dan disebutkan 
kepada kami, bahwa ketika Allah memulai penciptaan Adam #&., 
para malaikat berkata, “Allah tidak akan menciptakan makhluk 
yang lebih mengetahui daripada kita, dan tidak pula yang lebih 
mulia bagi-Nya daripada kita.” Maka para malaikat diuji dengan 
penciptaan Adam, dan Allah telah menguji para hamba-Nya 
dengan apa yang dikehendaki-Nya untuk mengetahui siapa yang 
menaati-Nya dan siapa yang durhaka kepada-Nya. Barangsiapa 
yang berfikir tentang dunia dan akhirat, maka ia akan mengetahui 
keutamaan salah satunya atas yang lainnya. Ia akan mengetahui 
bahwa dunia adalah negeri cobaan dan negeri yang fana, 
sedangkan akhirat adalah negeri abadi kemudian negeri 
pembalasan. Maka jadilah kalian termasuk orang yang 
meninggalkan kebutuhan dunia demi kebutuhan akhirat, jika kalian 
bisa. Dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.” 


177 


Hilyatul Auliya' 





- Pa 
2 o- AG AD 


AIA AS CAS JB gl WAS -Y NOV 


P3 
2.3 £ 


pa ! ee Ta Tera “JB Cai ae » H erta PF 
c Sa | ea ml aa (Oka Tara “JG Sara) 
TO PIA BE ai AA 


s “ 


Ta a0 8 - Sa aa Sana 
dg Do UC IS JB Tan SI SMAN EN, 


2657. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Muhammad bin Imran menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abu Umar Al “Adani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Al Hasan Al Ju'fi, dari Ibnu Al Gasim Ibnu Al Walid, dari @atadah 
mengenai firman Allah #&, “Amalan-amalan yang kekal lagi 
shalih.” (@s. Al Kahfi (18l: 46), ia berkata, “Segala yang 
dimaksudkan untuk meraih keridhaan Allah Ta 'ala.” 


CT XS Cam Ju ai aa —Y OA 
BI. Tb: ea an ga Bana Ta Hana 


178 


Xx 


Hilyatul Auliya 
ot PA a58 AL Oo ra 3 2g TN aa Pri 
ads LN 9d YI 0 Y, Y Ib3 Im 3) 
dg " .- 2 Pa or a EN PA “G3 
SSI AD aan AI ale LAS ab DI 


Da dpat 33 Lk IE Ph II BE 
AI Peang ea Sai Ju ya 2G, 2) 
pa hand 

2658. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu “Arubah, dari @atadah, 
ia berkata, “Tidak ada seorang pun yang mendambakan kematian, 
tidak seorang nabi dan tidak pula yang lainnya, kecuali Yusuf #2. 
Yaitu ketika telah sempurna kenikmatan kepadanya, dan telah 
dihimpunkan kepadanya keluarganya, maka ia pun merindukan 
perjumpaan dengan Rabbnya &. “Ya Tuhanku, sesungguhnya 
Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan 


telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi.” (@s. Yuusuf 
(12): 101). Maka ia pun merindukan kepada Rabbnya &.” 


P4 
Ta 0 3-0 


TAG d Aa 2 da GAS Sy Yola 


Me Fa Pa - “JG SN - pe o iba - 0 Kara - “JG 


179 


LA KAA Saga Daan Da Pee pes 














| 
| 
| 








Hilyatul Auliya”" 


Pr - - Ke Ian Maa TR na @- 
re yg KA Uji 173) ka :JG Sg 


By :JB GPS OP oa GP UE al ag 


- Maa naa Tour Pa See na Ka ba 
Y BI Red dnad Ana AL GI yag daa KMI 
Y SU SA e& y Nan Aa Bir 


Jai 

2659. Ahmad bin Ja'far bin Salamah menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Abu Ammar menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Al 

Hasan -yakni Ibnu Wagid-, dari Mathar, dari @atadah, ia berkata, 

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka Allah bersamanya, 

dan barangsiapa yang Allah bersamanya, maka bersamanya ada 

kelompok yang tidak terkalahkan, penjaga yang tidak tidur, dan 
pemberi petunjuk yang tidak akan tersesat.” 


180 


Hilyatul Auliya" 


. 


LI P 3 an 


4 (8 uya “JG (35 laga 
SPN aa sn ea 
2660. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Yahya Al Azdi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari @atadah, ia berkata, 
“Barangsiapa menaati Allah di dunia, maka ia akan memperoleh 
kemuliaan dari Allah di akhriat.” 


“JG (babu Be A Cu Hara 5. —YAT |) 
o era - - o o- Kan - 
ge : 5 6 IG Chun ge Ona! JI 


“JG aa 


JB Oak PEN X3 G5 
d JO Sis ale sah Ra Pri) LSI mona 


3 Gi NK AI) LIA ab 3 £ 


9 y27 3 lsg AAN AM ut Hai 4 ON 


“ 
Na .. o - 


SJ Haag Ol Up Aan sad Jal 


La 


pb 


181 


Hilyatul Auliya' 


£ s3. P 5 Pd Zn 5, @ 2: Png B3 
md aU tan JB UK LS Kp 
LB ab 1JG A9 Ding Sg ee 


ng . PB, - - 

2 JEG 2g 335 ULAG Ha, Ara 
naa no sea Su Ta ea Na sd 3, co. 
358 Dag YI ya2 Y Jb OS db 4) ola, 


2661. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Nuh bin Habib menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia 
berkata, “Seorang lelaki memukul seorang anak @atadah, lalu ia 
menuntutnya ke hadapan Bilal bin Abu Burdah, namun Bilal tidak 
memperdulikannya, maka ia pun mengadukannya kepada Al 
Masri, lalu ia mengirim surat kepada Bilal: “Sesungguhnya engkau 
tidak adil terhadap Abu Al Khaththab.' Maka Bilal pun 
memanggilnya dan mengundang para pemuka warga Bashrah 
untuk memintakan pembelaan kepadanya, namun ia menolak 
memberikan pembelaan. Maka Bilal berkata kepadanya, “Pukullah 
dia sebagaimana ia memukulmu.' Lalu @atadah berkata kepada 
anaknya, Wahai anakku, rentangkan kedua sikutmu, angkatlah 
kedua tanganmu dan kencangkanlah.' Maka ia pun merentangkan 
kedua sikutnya dan mengangkat kedua tangannya, lalu @atadah 
menahan tangannya dan berkata, “Kita telah memberikannya 
kepada Allah. Karena telah dikatakan, bahwa tidak ada pemaafan 


, ” 


kecuali setelah adanya kemampuan (untuk membalas). 


182 


Hilyatul Auliya 


? 


He TA ee ae Ai 


“ cv ciki 
CA JB GM ep AA 3 MH Gas :J6 
s - 2 


10 Ao £ 


J0 Ao G - 2 & 2 40 -.0 
Pa A33 ud JG yh Pa. mei Pa. Sel 


JG AN er s Cyata u Iu Ga JG Pu 5 
4 


AE On aed 
| 


BBI Sep gu 


- - 
- A 


CG ae JK 0,33 EN II SI ab 
Yg SAS JG Sast Jasa El d3 
YG SN 


2662. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far Ibnu 
Milas menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim 
bin Milas menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Yahya 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Basyir 
menceritakan kepada kami dari @atadah, ia berkata, 
“Sesungguhnya di surga ada tirai ke neraka, lalu para ahli surga 
melihat dari tirai itu ke neraka, lalu berkata, “Mengapa orang-orang 
sengsara itu, padahal kami masuk surga karena keutamaan didikan 
mereka? Mereka berkata, “Sesungguhnya kami dulu 
memerintahkan tapi kami tidak melaksanakan, dan kami melarang 


1,” 


namun kami malah melakukan'. 


183 





Hilyatul Auliya'" 


E 10158. 3 SG. | 


al PA SA CS YUI 


8x 


“ ” 


naa 1 ayu ea Bal GAS IU 


” 


Let G :JG A3 Gp Bab JB aah 
Jai ae 3 FA! Y Pr ae pil Ta 
. Par TC 0... 3. Go. n 
Ba JP ca ph G5 le Sp aa 

Opi SS 1g AI Jasa 


2663. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishag Al Harbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Husain bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari 
Gatadah, ia berkata, “Wahai orang-orang yang beriman, 
bersabarlah atas apa yang diperintahkan Allah, dan kuatkanlah 
kesabaran terhadap para ahli kesesatan, karena sesungguhnya 
kalian di atas kebenaran sedangkan mereka di atas kebathilan. Dan 
teguhlah di jalan Allah, dan bertakwalah kepada Allah, mudah- 
mudahan kalian mendapat kemenangan.” 


SIB MA 5 Al X5 BIS —yane 
PN aa an 3 IA Gis 


Hilyatul Auliya" 

aa, A0 34 &—- AS “ - - - . 
colais Ty EP ts J— "JG Ta GT, ala EN 
o. 4G 0 62 Gr - La Pe oo “ - Pa Ia La 
EN JI da H1) Na Calu Wa— :JB 


Tia E e- tri » "doi 
JE (rr sawah Ita Y ES 5 233 (0) 


tema 
0 ig - »3 33 o 6.0 
Dp KS DI Gg GAN gas Ca Unpad 
& Bakal LG Ao» Aha PANTI 0 Kan an .. 
Tamit Y SIS Ia Aajpa del pg AB ya (23 


P3 Ne n P SN Ra Pri - 0 
JEY ea Jae LL ag 
2664. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Rauh Asy-Sya'rani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Ashbagh Amir bin Yazid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Maryam bin Utsman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam menceritakan 
kepada kami dari @atadah (mengenai firman Allah Ta'ala: 
Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari 
arah yang tiada disangka-sangkanya.' (Os. Ath-Thalaag (65): 2-3), 
ia berkata, “(Yakni) jalan keluar dari syubhat-syubhat dunia, dan 
dari kesulitan saat kematian dan di tempat-tempat berdiri pada hari 
kiamat.” 


Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka- 
sangkanya.' (Os. Ath-Thalaag (651: 3), ia berkata, “(Yakni) dari 


“185 








Hilyatul Auliya' 





yang diharapkannya dan dari yang tidak diharapkannya, dari yang 
diangankannya dan dari yang tidak diangankannya.” 


“ih hi La Uu Han saga 
0 -—.o “ 33 40. 


“ Ie “JG LAI pg as 


“ 


Gx 


P 
AD 


AB NP 3 3 ale Ab Es 
mel 0) 3 at AJ aah ha (opal Ia HI 
abs Jab La Jaa It towel aga 1JU Ira 
AAN Ia BIAN SAN aka CS Iro el 
AJE Ira ol Ob 253 sal Sa ea 


A3 Ia pa Klo ab 


2665. Khaitsamah bin Sulaiman mengabarkan kepadaku 
sebagaimana yang dituliskannya kepadaku. Dan Umar bin Ahmad 
bin Utsman menceritakan kepadaku darinya, ia berkata: Umar bin 
Amr Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Khulaid bin Da'laj 
menceritakan kepada kami dari @atadah mengenai firman-Nya: 


186 


Hilyatul Auliya' 

"Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan 
bapaknya, ca istri dan anak-anaknya.” (Os. "Abasa (801: 34-36), 

| ia berkata, ' Hi ya (dari saudaranya), Habil dan @abil. a— ati 34 Pasi 3, 
(dari ibu dah bapaknya), Nabi kita & dari ibunya, dan Ibrahim dari 
ayahnya. dumai 43 elwe3 (dari istri dan anak-anaknya), mereka 


mengatakan: Luth dari isterinya, dan Nuh dari anak-anaknya.” 


CA Pe er Ta 


:JG 0 Kama SAS J6 Hem 


JS 21 EA Ten Pe IT (II Ja Oa yaa ya 


aa Pa 


a53 aa ana er S3 5 Tee “JG yA 
oa Abi JA Wan la Lp DG “JG 


JAS SP Te Ia Jinil ASI TM) tani 


2666. Abu Al Faraj Ahmad bin Ja'far An-Nasa'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Jarir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Abdul A'la 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin “Abdul 
Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Syihab bin Khirasy 
menceritakan kepada kami dari Watadah, ia berkata, “Satu bab 
ilmu yang dihafal oleh seseorang yang dengannya ia mencari 


187 








Hilyatul Auliya" 


kebaikan dirinya dan kebaikan manusia, adalah lebih utama 
daripada ibadah setahun penuh.” 


? 
Pa 


Ka —YTU1V 


Aa 


"JB «4d 2 u Jual ri) 
10 Y XL o- Pa GA Ami... 30 3G. & AG 


” Pt 
Pe . a 


al » 23 Ka “JG TN Sa “JG Y— 


s 
31 


N . Pp, P o Ss “ an 2 P € - - 2 
ISI VI Cas PIP 358 nms OS :J6 
3 4 A Fed 

LAN Ii 

2667. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ayyub menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: @urrah bin 
Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kebiasaan Watadah 


apabila melewati ayat: Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali 
semua urusan. (Os. Asy-Syuuraa (42): 53).” 


-JU 


P1 Pn o- 3 


MAS JG ahh AN IS Op Kaban WAS 


3 0 


(Ola Aj dabua gal SA -YUTA 


” . 


Kg “JG (333 ur AN Pe End “JG Ja 


N 


Hilyatul Auliya'" 


ME ANA ah Me ea Ia aU ANE REBANA BIA 
Jo jan at OP IN SY SY al 


SA AC AI ip IE IA ya 

2668. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Kamil menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu 'Awanah menceritakan kepada kami 
dari @atadah, ia berkata, “Seorang mukmin tidak akan diketahui 
kecuali di tiga tempat: Rumah yang menutupinya, atau masjid 
yang ia memakmurkannya, atau suatu kebutuhan dari urusan dunia 
yang dibolehkan.” 


o- K0 3G. 3 Pap 


Y PI Ia ep Sauna Cile —Y MUA 
Ne » ana : 1 ee Aa Kara “JG «Jha Ai 


ga Tn BAL :JG (gl D ging BAL :JB 


2 OA. 2. - - P4 £ 
ny Ol JB 1JB BB LS ENI Ga 


Pa La” 


Be nee aa KU DB ie an Ma ha Ta GG 2-3 
Gles A AI Ob YEN DIA KS SAI JERA 


2669. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Husain 
bin Mukram menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'gub Ad- 
Dauragi menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' 


189 





Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami dari Abu Al Asyhab, dari Oatadah, ia 
berkata, “Lugman berkata kepada anaknya, “Jauhilah keburukan 
sebagaimana keburukan menjauhimu. Karena sesungguhnya 
keburukan itu diciptakan untuk keburukan.” 


@atadah meriwayatkan secara musnad dari sejumlah 
sahabat #s, di antaranya: Anas bin Malik, Abu Ath-Thufail, 
Abdullah bin Sarjis dan Hafazhah Al Katib. 


Sejumlah tabi'in meriwayatkan dari Gatadah, di antaranya: 
Sulaiman At-Taimi, Humaid Ath-Thawil, Ayyub As-Sakhtiyani, 
Mathar Al Warrag, Muhammad bin Juhadah dan Manshur bin 
Zadzan. 


Telah meriwayatkan juga darinya sejumlah imam dan para 
tokoh, yaitu: Syu'bah, Hisyam, Al Auza'i, Mis'ar, Amr bin Al 
Harits, Ma'mar dan Laits bin Abu Sulaim. 


Di antara haditsnya dari Anas &: 


- 
Pa & o- AD 


BAL :JG aa YUW. 


Wab9 1595 gl WAS “JW — Ob opa 


SI Ha PN ir Ta “JB agiah au 
cal GAS :YG na 0 ba Kas :JU 


-JG Kah 3 KA ep Kaban SK Pa 


190 


Hilyatul Auliya" 


- Pa g 
$- .0 G o. Lo A-o 8 WK. 


3 Ing WAS IE tepi KS ep KA Cia 
TP AA Kah Ui 1JE Ma 
ag Ka Maan o Go. so... ! Pa PN, 
Ka :JB Ola up Iban j3 mi Ud 
C5 JB SALA CLS 1S PI Kg 
2 sd da . 

3 S4 Ca Gas JG Caagan aa 
KD nb Tn “3 Pan Na La 

u AL BA JB aah Vi 18 Mah 
ge - - £ 0. na Pa ea -g D0 
al 3 Cal 3 BB US AS J6 au 
- £ aa AP 2 Sa IU Cun Sae daa 
KE 2 ASIA Y Cena SEA JB JK 
La um Manan Si Tg y A1. 0 120 o- 
bag sae AI lo MI Jay 0 Cira Sak 
- 0 o - og 5. Pa aa 3 LA 
Jah Hal aah Ol BL SAI 4 Ul :JU 
ab aan Aa San Haa Lettn ea Sa aa tan 
Ibr Jang sll GG PSI 339 JA 


# 
2 
m0 


# tai - o- AA 2 & 


191 





Hilyatul Auliya” 


2670. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami. Dan Farug Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muslim Al Kasysyi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan 
kepada kami. Dan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id -yakni Ibnu 
Abu Mu'awiyah- mengabarkan kepada kami. Dan Al Hasan bin 
Muhammad bin Kaisan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yusuf Al @adhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Musaddad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami. Dan Abu Ahmad Muhammad bin. Ahmad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hudbah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hammam bin Yahya menceritakan 
kepada kami. Mereka semua mengatakan: Dari @atadah, dari 
Anas #5, ia berkata, “Aku akan menceritakan kepada kalian suatu 
hadits yang tidak akan diceritakan oleh seorang pun setelahku 
kepada kalian, aku mendengarnya dari Rasulullah &, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah 
diangkatnya ilmu dan diturunkannya kejahilan, diminumnya 
khamer serta banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum lelaki, 


192 


Hilyatul Auliya 


sehingga perbandingan lima puluh wanita adalah satu orang 
lelaki "11 


Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya. 
Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari dari hadits Hisyam dan Syu'bah. 
Keduanya juga diceritakan dari Musaddad dari Yahya dari Syu'bah. 
Di antara yang menceritakannya dari @atadah: Mathar Al Warrag, 
Ma'mar, Hammad bin Salamah, Abu “Awanah, Ash-Sha'g bin 
Hazn, Khalid bin Mais, Al Hakam bin Abdul Malik, Habib bin Abu 
Habib, Gurrah bin Khalid, Abu Marzug dan Sa'id bin Basyir. Di 
antara mereka ada yang meriwayatkannya secara panjang lebar, 
dan ada juga yang secara ringkas. 


ed 


Bab JB NS 2 SG pt ha —yani 
PN Moo Ke aa ai Sa 


WAS JB SL op Keba  anlal BAN) 
10 8 - AG Ot 2 LA 80 AA “0 
Sea aa aa 3 PMA 
40 A0 £ : 


Too (3 Bo 8 30 3 gag 2. P3 o DB. 3 
(Ojo Up Ian C3 ml II Lan gg Up Hea 


. 


17 


Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang ilmu (80, 81) dan 
Muslim pada pembahasan tentang ilmu (2671). 


193 





Hilyatul Auliya”" 





13 yap GAS JG KP £ Ba De AL j6 
Pe IP BB 3 akh G HA JG S3 


F mena OS II JB In ale Ko A 


Pi 
Pe - 0. G “20 . Ge 3G 35, 


Aa PAS 3 ea SL 


ad 


aa CS (yeni TP SIG catua Singa 32 Y3 


2671. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami. Dan 
Torahim bin Muhammad bin Hamzah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibrahim bin Hasyim Al Baghawi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami. Dan 
Habib bin Al Hasan, Ahmad bin Muhammad bin Yusuf dan 
Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah menceritakan kepada kami, 
mereka berkata, Yusuf Al @adhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Amr bin Marzug menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Anas, dari 
Nabi &, beliau bersabda, “Apabila seseorang kalian sedang di 
dalam shalatnya, maka sesungguhnya ia bermunajat kepada 
Kabbnya 45. Maka janganlah ia meludah di hadapannya dan tidak 


194 


Hilyatul Auliya" 


pula di sebelah kanannya, akan tetapi di sebelah kirinya atau di 
bawah kakinya.” 8 


Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya. Di 
keluarkan juga oleh Al Bukhari dari Adam dan Al Haudhi dari 
Syu'bah. Dan dari hadits Hisyam dan Yazid bin Ibrahim dari 
@atadah yang menyerupai itu. Dikeluarkan juga oleh Muslim dari 
hadits Bundar dan Abu Musa dari Ghundar, dari Syu'bah. 


aa Hat PES EN YAI 

IE daan SU aj aj Pan daa 1G 
BA IE Ang SA UKS Ci 
JA do se ai 3 BB 3 OK 
Pee g ng ee Ko 
klon SEA cah Oh IE AS A3 s4 


£ 
ad 


an le eaa ol See 


2672. Muhammad bin Ja'far bin Al Haitsam menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad bin Syakir Ash- 


18 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang shalat (405) dan 
Muslim pada pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (551). 


195 





Hilyatul Auliya” 





Shaigh menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin 
Muhammad Al Marwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syaiban menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Anas, 
“Bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah &, Bagaimana 
dihimpunkannya orang kafir di atas wajahnya pada hari kiamat?" 
Beliau bersabda, “Sesungguhnya Dzat yang membuatnya berjalan 
di atas kedua kakinya Maha Kuasa untuk membuatnya berjalan di 
atas wajahnya .”19 

Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya. 
Diceritakan juga oleh Al Bukhari dari Abdullah bin Muhammad, 
dan oleh Muslim dari Abu Khaitsamah. Semuanya dari Yunus bin 
Muhammad Al Muaddib, dari Syaiban. 


"8 Sea 


tjar d Pa G5 —Y UV 


Pra JG Bah Sa Ig aj Ao 


aa AE ar Tea Kata - God aan 1 Yaa 


AI da Pp BA Ki gi Fa 
sg Ha Sy “JG 3 me iga 


» Ga #... 


“ 


“ 


(ee rara JG 


3 





5 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang tafsir (4760) dan 
Muslim pada pembahasan tentang sifat-sifat kaum munafik (2806). 


196 


Hilyatul Auliya" 


uu “ 


ag dl 3 PN Ta Da SG utan 
LA & “air, SN, Aa & SAT 


AN, 


2673. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Yahya Al Hulwani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan 
kepada kami dari Utbah, dari Al Fadhl bin Bakr, dari @atadah, dari 
Anas, dari Rasulullah &, beliau bersabda, “Tiga yang 
membinasakan dan tiga hal yang menyelamatkan: kekikiran yang 
dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti dan ujubnya seseorang dengan 
dirinya. Dan tiga hal yang menyelamatkan: takut kepada Allah baik 
secara rahasia ataupun terang-terangan, sederhana dalam 
kefakiran dan kekayaan, serta adil ketika marah dan ketika 
senang.”2 


Ini hadits gharib dari hadits @atadah. Diriwayatkan juga 
oleh Ikrimah bin Ibrahim dari Hisyam, dari Yahya bin Abu Katsir, 
dari Anas 4. 


Dha'if. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam A/ Ausath dan Al Bazzar 
sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1/91), dan Al Haitsami 
mengatakan, “Di dalam sanadnya tedapat Zaidah bin Abu Ar-Raggad dan 
Ziyad An-Numairi, keduanya diperselisihkan mengenai kehujjahannya.” 


197: 


Hilyatul Auliya" 





oi de AN AI IG ma oi KA 
: JG Haa! Pn 2 d Pan Jastasal 
IA 8 ee Ma 3 MI 25 Fan 
Pes Fa y5 A3 4 Ani mean " £. 
ale Al elo Al Jah Jb JB tml 0S Lb 
an TE Ia o NP 2 Ke - 0 Pa Ken 
In SB TEST AN “ Aa gn Kana aa Gn 3 2003 
Del al YA Y OI agag op YY aan sa) 
Hah Op NG Cewnya G AGAN JB IE aa 


5 Many terb Bb awan al Ea US 
u de 3 TI Aa 1 sa up 


Le Ke db ea OF BI 
Y LUY JB cdi UE Ea Tea 


198 





Hilyatul Auliya" 


2674. Al @Gadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ali bin 
Isma'il bin Ali bin Abu Bakar Al Isfadzni menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ubaidullah Al Anshari menceritakan 
kepada kami dari Bakr bin Zhabyan, dari Anas, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Allah mewahyukan kepada Musa bin 
Imran: Wahai Musa, seandainya bukan karena orang yang bersaksi 
bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, niscaya Aku kuasakan 
Jahannam atas para penghuni bumi. Wahai Musa, seandainya 
bukan karena orang yang menyembah-Ku, niscaya Aku tidak 
menangguhkan orang yang maksiat terhadap-Ku walau sekejap 
mata. Wahai Musa, sesungguhnya barangsiapa yang beriman 
maka ia adalah makhluk termulia bagi-Ku. Wahai Musa, kalimat 
dari orang durhaka seimbang dengan semua pasir dunia.” Musa 
berkata, Wahai Rabbku, beritahukanlah kepadaku, siapakah orang 
yang durhaka itu?' Allah berfirman, “Yaitu orang yang mengatakan 
kepada kedua orang tuanya, "Aku tidak memenuhi panggilanmu' ” 

Ini hadits gharib dari hadits @atadah. Al Anshari 


meriwayatkannya sendirian dari Bakr, dan kami tidak mencatatnya 
kecuali dari hadits Al Isfadzni. 


101 L o- ci 


Urea - JG Ba Na SAS -Y1Vo 


# 
P4 - £. PJ 
P. JS 18 - . . , o- 4 9 - 0 


30 3G... u2 3 5 aa. 20 co G 


199 


Hilyatul Auliya”" 





0-3 


Mb uj Ti AP 33 13 CI Ad xg 
pasa Hen ala Ai s3 A Tag 3G JG 


# 


daan Sea el SP 


g 8 
"1 0g... 


5 SS ep Ya pi PAgAn 
Na ea Tg 9 mala BA 


1 A 


2675. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Nu'aim Abdurrahman bin Hani" An-Nakha'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ubaidullah 
Al “Arzami menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Anas bin 
Malik, ia berkata: Rasulullah & bersabda, “Tujuh hal yang 
pahalanya terus mengalir bagi hamba setelah kematiannya ketika 
ia di dalam kuburnya: Orang yang mengajarkan ilmu, atau 
mengalirkan sungai, atau menggali sumur, atau menanam pohon, 
atau membangun masjid atau mewariskan mushaf. atau 
meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah 
kematiannya.” 


Ini hadits gharib dari hadits @atadah. Abu Nu'aim 
meriwayatkannya sendirian dari Al “Arzami. 


200 


Hilyatul Auliya 
SU ata LAM AS HA —YAvA 
Bas 2JB colbah age 13 LAI as 
SEN 23 36 BAL JB telmag 2 esa 
K2 EA TP) oi IP BE LP ola 3 
Ska J3 106 Ter de Ko 5 P 
SIA Se adi sed jan JA JAS yag 


“ 
00. 


o Pa Bo . 0. an Ma A40 # 2 
ab pi rd Iso Nya Danu dia Janiny 


“ 


Oo 


AL 35. Peda 
dah M3) CA) 


2676. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin “Alawaih Al @aththan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Isa menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Daud bin Az-Zibrigan menceritakan kepada kami 
dari Mathar, dari Gatadah, dari Anas &, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Perumpamaan shalat yang lima adalah bagaikan sungai 
yang mengalirkan air segar di depan pintu seseorang dari kalian, 
yang mana ia mandi darinya setiap hari lima kali. Lalu kotoran apa 
yang masih tersisa padanya. Kotorannya adalah dosanya.”21 


- Diriwayatkan oleh Muslim menyerupai itu pada pembahasan tentang masjid 


(668) dari Jabir &. 


201 


Hilyatul Auliya" 





Ini hadits gharib dari hadits Anas, @atadah dan Mathar. 
Daud meriwayatkannya sendirian dari Mathar. 


“ 


» A4 Nana PM LN @, 8 aa 
(- ana Lan gi el ISI eng Ale MI le Os 
P3 

01 0. 


2677. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Al Jamahir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin 
Basyir menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Anas, ia 
berkata, “Adalah Nabi &, apabila tidur beliau berbantal dengan 
tangan kanannya, kemudian beliau mengucapkan: 'Wahai Rabbku, 
peliharalah aku dari adzab-Mu pada hari Engkau membangkitkan 
para hamba-Mu .”?2 


Sa'id bin Basyir meriwayatkannya sendirian dari Oatadah. 





si Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang shalat musafir (709) dan 


At-Tirmidzi pada pembahasan tentang doa (3399). 


202 


Hilyatul Auliya 


- P4 
ps -0o £ 


Bab It AR 13 OA Gi —YAVA 


IA 0 Ar 0 


“JG SG Oa SA “JG Cm 5 BU 


“ Ta 8 sd o- Ba aa no 
Al duo il ES Nan NA ola 3 Cara U - 
- ? 

Na 3 0. Ma Pa o . 1.5 - ae ot 
Al tnya Oral el Ga Clara :JB pel dala 
Bo & a5 “5 - | (Yg, Sa 3 £ To 
boa Ai dobU cal gp dal AL Ol 

. ovo 4g, (-) “3 - 

OPPO al Anal) 

2678. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Abdurrazzag mengabarkan kepadaku, ia berkata, Ma'mar 

mengabarkan kepada kami dari @atadah, dari Anas, “Bahwa 

Nabi & bersabda, “Cukuplah bagimu dari kaum wanita seluruh 

alam: Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwalid, Fathimah binti 
Muhammad, dan Asiah isterinya Fir'aun.” 


Ini hadits gharib dari hadits @atadah. Ma'mar 
meriwayatkannya sendirian darinya. Diceritakan juga oleh sejumlah 
imam dari “Abdurrazag, yaitu oleh Ahmad, Ishag dan Abu Mas'ud. 


2 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/135). 





Hilyatul Auliya" 





z £ gp 
0 --0 £ 30 3G. 3 ND 


cal ci: Sol Op Kebun Kd —Y1VI 
BL JB KA LI 5 al A GAS Ju 
GG 5 SA 4 Wear JB ng Got 


A 


Ai dg ae Ia D3 ul Lp 
RL GA La Jan Of Ja 2 33 AE 


“ 


- 2 Pn 


2 ol 2 una Dt "JB US 
JUS 3d) 3 Litu End RE Ja Of 338 F5 


aa galat Ko IA 


2679. Muhammad bin Ahmad bin Makhlad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Haitsam Al Balwa 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Harb 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal menceritakan 
kepada kami dari @atadah, dari Anas, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya Rabbku #& menjanjikan kepadaku untuk 
memasukkan ke surga dari umatku sebanyak seratus ribu,” maka 
Abu Bakar # berkata, Wahai Rasulullah, tambahkanlah kami.” Ia 


204 


Hilyatul Auliya 


mengatakan, “Dan segini” -seraya Sulaiman bin Harb 
mengisyaratkan demikian dengan tangannya-. Ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, tambahkanlah kami. Maka Umar berkata, 
“Sesungguhnya Allah #& Maha Kuasa memasukkan manusia ke 
surga dengan satu genggaman.' Maka Rasulullah & bersabda, 
“Umar benar.” 24 


Ini hadits gharib dari hadits @atadah dari Anas &. 


Diriwayatkan sendirian oleh Abu Hilal, namanya Muhamamd bin 
Sulaim Ar-Rasibi, ia #sigah, orang Bashrah. 


(199). MUHAMMAD BIN WASP 


Di antaranya juga adalah ahli beramal nan khusyu, loyo dan 
merendahkan diri, Abu Abdullah Muhammad bin Wasi'. Ia beramal 
untuk Allah dan loyo untuk dirinya. 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah khusyu, 
loyo, rela dan terkulai. 


Bo LX £ 0 na o- ss LB 


8 - 


Pap ar “3 - 0 Pap GE Ae BAP Yi 
Bab :JE da OP dental WAS 1G (SU 


24 


Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/193). 


205 


Hilyatul Auliya" 





R Go Pap ae Kya 2 


Tara JG Cylm Cd 2 JG takan C3 Usa 


- 


a & P, . Pa 
oo Ol aka UD Up IU aa JB Cia 
Mn Het F “9 3s 2 APP ." # “5 a83 
Hera Ialand ISI NA II ongrgi 13 el ea 
2. Ju Ta ba “0 Pe na . 03 2... 
Ld Aa IIS KAI Tata 3 ah LA K3 
2 AA Le TA s3 0 a& 
AG Oh Kabah AP 3 Ca NS Ah 
-..6 G2. 

2680. Abu Amr Utsman bin Muhammad Al Utsmani : 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ali 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Humaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar mengatakan, 
Sesungguhnya di antara para pembaca Al @ur'an, ada para 
pembaca Al @ur'an yang berwajah dua. Apabila mereka bertemu 
para raja, mereka masuk bersama para raja itu pada apa yang 
mereka berada di dalamnya. Dan apabila mereka bertemu dengan 
para ahli akhirat, mereka masuk bersama para ahli akhirat pada 
apa yang mereka berada di dalamnya, sehingga dengan begitu 
mereka menjadi para pembacanya Dzat Yang Maha Pemurah. 


Dan sesungguhnya Muhammad bin Wasi' itu termasuk para 
pembacanya Dzat Yang Maha Pemurah'.” 


206 





Hilyatul Auliya' 


“ 
Pari “ 


(5 ka Op dal Pa) SA LN TAI 


Tab Liat 3 Pee an AS 3 Oo WB 
CAS JB O1B SAS JB (Beaah ap Kaban 
3 IL naa JB Uje WAS 1JB dj 
Bee SR , ho 4 2 


383 ae N 2s Uas LYG el all "JL ee 
AG PA Ip ab toys 


# as o o 
oa Sa 


2681. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
mengatakan, “Para pembaca Al @ur'an ada tiga macam: 
Pembacanya Dzat Yang Maha Pemurah: Pembacanya dunia, dan 
Pembacanya para raja. Dan dari mereka itu, Muhammad bin Wasi' 
menurutku termasuk para pembacanya Dzat Yang Maha 
Pemurah'.” 


an 
5 
N “v 











Hilyatul Auliya" 





PE 2 “ 


SAW B3 OA SE Jia Okita Lahat 


33 ya a Oo Th Ol, ls AN, 13 


AI 


2682. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Najiyah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Sufyan berkata, “Malik bin Dinar mengatakan, “Para pemimpin 
mempunyai para pembaca Al Gur'an, dan orang-orang kaya juga 
memiliki para pembaca Al @ur'an. Dan sesungguhnya 
Muhammad bin Wasi' termasuk para pembacanya Dzat Yang 
Maha Pemurah'.” 


S5 J6 Jo KA AN A2 Cia “JG 
Hb Pi Fera -JG AP Ta N Ae 
DI Il la AI JET S1 Uu — ay 


£ 


SI Sa Oa AT si 


208 


Hilyatul Auliya' 


2683. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far Al Warkani 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu Syihab Al Hannath “Abdu 
Rabbihi bin Nafi' menceritakan kepada kami dari Laits bin Abu 
Sulaim, dari Muhammad bin Wasi', ia berkata, “Apabila seorang 
hamba menghadap Allah dengan hatinya, maka Allah menghadap 
kepadanya dengan hati orang-orang yang beriman.” 


Oa » Kaban Be Sa Kena —YIA4 


Pd 


2 


GA IG AN AI MAL :JU 


J6 Jaa HA ag 6 Kara JG tsUo Pi 
Sea OS sb aa ej 5 SL 6 NU 
laa Lea Ubaya 


Ia OS IE Rp Sh HS Is HA :JU 


AP 


“ “ 


ye laa . “1 ra . 
2 ya Kang 2 ya Aa IS La an Led & 


La Sy Saba JAE tra GA ea 


209 





Hilyatul Auliya" 





bun LA abal sha 


Pe en Aan Take S 
AP 0G ol J3 MIL II ah 13 
2684. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Yahya Sha'igah mengabarkan 
kepadaku, ia berkata, Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sallam bin Abu Muthi' menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Adalah Muhammad bin Wasi', apabila 
telah shalat Maghrib ia melekat ke arah kiblat melaksanakan 
shalat.” 


Ia berkata, “Lalu seorang tukang jahit yang dekat darinya 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “la mengucapkan di dalam 
doanya: “Aku memohon ampun kepada-Mu dari segala tempat 
berdiri yang buruk, tempat duduk yang buruk, tempat masuk yang 
buruk, tempat keluar yang buruk, perbuatan yang buruk, 
perkataan yang buruk dan niat yang buruk. Aku memohon ampun 
kepada-Mu dari itu, maka ampunilah aku dan aku bertaubat 
kepada-Mu dari itu, maka terimalah taubatku, dan agar aku 
dihadapkan kepada-Mu dengan keselamatan sebelum menjadi 
petaka.” 


210 


Hilyatul Auliya" 
Aa Ceng #0 € Ag Sia Aga 0 30 
JB 5JB CARA GIS 1G CIE Ii Ye 
Kera ema bo DN Be ba 
DH EU 9 or 


2 LO RKEb DD 


MA ot dam NI) Shagun 


2685. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Al Ashma'i menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Sulaiman At-Taimi berkata, “Tidak ada seorang pun yang lebih 
aku inginkan untuk memiliki seperti catatan amalnya saat aku 
berjumpa dengan Allah, kecuali Muhammad bin Wasi .” 


“JG Cena Uji AN 3 CA —YIAN 


9 - 


Ga 


se keke aa | 


LS HA Gis “JG Ben aa 
Mae ea we Be lb 
BA ig ag Gi IA nita 2 JA Si 

e PAN SANA on. PN Ka 
JSI 9 Ja HA YAN Ji IG PA 


2 as Pa ne Op an 8. 4 £ 5 3 
OI SAI TU OS SI bala tan Ul 


211 


Hilyatul Auliya" 
053 4 BY LS Tyo ki daa 

bah SA GP Ea OS Yu ai 
EA 2S S3) ae Nee LI 
KA DA La ad JB 176 Bp 
d5 Ka sah ad HA Peng 


IN ga da, AE 


2686. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad Ibnu Katsir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Ath-Thayyib Musa bin Basysyar mengabarkan kepadaku, ia 
berkata, “Aku menemani Muhammad bin Wasi' dari Mekkah ke 
Bashrah. Ia melakukan shalat malam yang semuanya dilakukan di 
dalam sekedup sambil duduk, ia berisyarat dengan kepalanya. Ia 
memerintahkan pengendali unta agar berada di belakangnya dan 
mengeraskan suaranya hingga tidak mengganggunya. Ketika 
beristirahat di malam hari, dan ia turun lalu shalat. Ketika 
memasuki pagi, ia membangunkan para sahabatnya seorang demi 
seorang dengan menghampirinya dan mengatakan, “Shalat, 
shalat.” Setelah mereka bangun ia berkata kepada kami, “Jika 
airnya dekat maka berwudhulah kalian, tapi jika jauh sementara air 





A3 
TX 


212 


Hilyatul Auliya' 


kalian hanya sedikit, maka tayammumlah kalian, dan biarkan air 
itu untuk minum” 


v Las D x5 tg 38. 4 Kera —YLAV 


Ba AS JB GA 5 LL 6 JB 2 
Ja SIB OLS op ba LP nh Ih SES 


P1 


“JG Sai x5 UI Gen ga ai deal 


de dal ai Jet 
2687. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad 
Ibnu Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, ia berkata, 
“Dikatakan kepada Muhammad bin Wasi', “Bagaimana 
keadaanmu, wahai Abu Abdullah?" Ia berkata, “Ajalku telah dekat, 
sementara harapanku masih jauh dan amalku buruk.” 


213 














Hilyatul Auliya' 
JG 3 9 4 0 A.A Pa - 
| Ol— 03 bas Yg A) el —YTAA 


Lo ai va £ 5 o- 0 - 0 AG 


ot CE AS 5 TA AA - JG (ll 
AG AS 515 Mira aa aa “JG Sh 
2 HL De sr agen Dag - JG Cg ep 


bali Pa an ih UG ds uas 
mempan deupengan 


PTE aa TEA 


sa Ug er Nana 


- Or Ori. 3 


AA 5 pa Gi SA 


2688. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Nashr menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abdul Wahid bin Zaid menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku 
melihat Hausyab datang kepada Malik bin Dinar, lalu berkata, 
Wahai Abu Yahya, tadi malam aku bermimpi seakan-akan ada 


214 


Hilyatul Auliya 


seorang penyeru berseru dengan mengatakan, Wahai manusia, 
berangkat, berangkat.” Namun aku tidak melihat seorang pun 
berangkat kecuali Muhammad bin Wasi.' Maka Malik pun 
berteriak lalu jatuh pingsan.” Nashr berkata, “Al Hasan pernah 
menyebut Muhammad bin Wasi' Zainul @urra" (hiasan para 
pembaca Al Our'an).” 


Sa - 0-53 3036. 6- 
JG (dlu FS ey Iebaa Sd —Y TAI 
# - 
aa 3 Beta 9 o- 4 9 2 0. IG - 
A0 Ah Aa a To £ - - o 8. na 
kh pe 5 Jah 3 AG 
2 P3 - - 

PN NN PA Mn Bi Da Aa NU Cena Tt 
Ca jdi Oli Sa) Tega Op Kebun Ju "JG 
S 8 8 3 
04 5 - o - - 05, 
ARP SJ dia Iale URU 
2689. Muhammad bin Umar bin Salim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdul Kabir bin Abdurrahman Al Adawi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid Al Asfathi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Muslim Al Abdi 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Muhamamd bin Wasi' 
berkata, "Al @ur'an adalah tamannya orang-orang yang 


berpengetahuan, maka dimana pun mereka berhias darinya, maka 
mereka berhias di dalam tamasya.” 


215 





Tx 











Hilyatul Auliya" 





rd PS 
380 3.0 £ pa 


- £ - P4 
9 P3 
- 


An KA Ea ba 
2G IRI SY ses ad :yG — 
Pa sn yaa A5 “ang 


0 350 320, 4 d A3 8. . 90 
JS) al aiS Y a0yad Oh oMa LS 


3 PON MAN 4 4 z o 

ken Hail SMA aah VE, 2S 
- s - 5 - 

Hb Ia pas at 
2690. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Yahya bin Abu Hatim menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Yahya bin Huraits menceritakan kepadaku dari Yusuf bin 
Athiyyah, dari Muhammad bin Wasi', ia berkata, “Sungguh aku 
pernah hidup bersama sejumlah orang, dimana seorangnya 
kepalanya bersama kepala isterinya di atas satu bantal, sementara 
telah batas apa yang dibawah pipinya karena air matanya namun 
isterinya tidak mengetahui itu. dan sungguh aku pernah hidup 


216 





Hilyatul Auliya" 


bersama sejumlah orang, dimana seorangnya berada di dalam 
barisan lalu air matanya membasahi pipinya namun orang di 
sebelahnya tidak mengetahuinya.” 


s2 “9 
. 


Gi d Ja ae Un ayaaN 
Ki JG (Aa 23 Kabah KL :JB “SG 


0-3 3 90 38. 4 


ot Ai Pa Kura Eat -JG DI OP Kan 


“BG. RX 3 0 Te - aa Tien 6 “Tya 
Ima Lama JB aa D Ol La :JB 


. 


o Pp 


Ta bajas KI IE OS Ol di va Gi 
ag Ia YA TAN 


2691. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepadaku -di dalam kitabnya-, ia berkata, Muhammad bin Al 
Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin 
Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Khalid 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Muhammad bin Wasi' berkata, “Sungguh ada orang yang 
menangis selama dua puluh tahun, sementara istri yang 
bersamanya tidak mengetahuinya.” 


217 














Hilyatul Auliya' 


E 


SI IE Mu 5 SAE -YTAY 


Spg JB Jas SKA AN Ie 


a 


Na 33 gi 2 be Lana “JG na 


JG 2D ya Ap ya 23 s0 d Kaban AE Ul55 


r-4 


£ 


Ia TU ANJ Ala or Eh MSI Ia es 
Maa wi dh -n de MB Ia 


ASI AI (an JA 


. 


An Old G3 AN EN: Be bear 
2 Ia 3 Hai SE 


2692. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah Al @awariri menceritakan kepadaku, 
ia berkata, “Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata, “Kami 
masuk ke tempat Muhammad bin Was'il ketika ia sakit untuk 
menjenguknya. Lalu Yahya Al Bakka' (yang banyak menangis) 
datang dan meminta izin masuk kepadanya, maka mereka berkata, 
“Wahai Abu Abdullah, ini saudaramu, Abu Salamah, di depan 
pintu.' Ia berkata, “Siapa Abu Salamah?' Mereka berkata, “Yahya. 
Ia bertanya lagi, “Yahya siapa?" Mereka berkata, “Yahya Al Bakka”" 


218 





Hilyatul Auliya' 


(yang banyak menangis).' Ia berkata, “Hammad (yang banyak 
memuji). Dan ia telah mengetahui bahwa itu adalah Yahya Al 
Bakka', lalu ia berkata, “Sesungguhnya seburuk-buruk hari kalian 
adalah hari ketika kalian menisbatkannya kepada A/ Buka" 
(tangisan) .” 


Cs JG SMU 3 SE CA —yrar 
PN Ar Ja aj 3 


iba Kara “JG Bap Ui ena “JG pa 


—M 
“ 
oo 


0 AG. 4 —. — 


2 aa pai JB eny Hi ana “JG 
2 Ae NA 1,23 rta AN YA 
S BIG ia IS alis RU al 2 Kaban 

Ga JA 136 AE paka Ii pa 


# 
“ 


AN fi ASI Ig AI He Cg AS 


2693. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syaudzab 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Muhammad bin Wasi' 


219 








Hilyatul Auliya" 





menghadiri suatu pertemuan yang di dalamnya ada tangisan. 
Setelah selesai, mereka disuguhi makanan, lalu Muhammad bin 
Wasi' menepi ke suatu sujud lalu duduk, maka mereka berkata 
kepadanya, “Wahai Abu Bakar, mengapa engkau mendekat 
kepada makanan lalu makan?' Ia berkata, “Yang makan hanyalah 
yang menangis. Seakan-akan ia mencela mereka karena 
memakan itu setelah tangisan atau bersama tangisan.” 


rd 


BS :JG aa Pan Yaa PAI —nae 


Lo 1G. 3 


"3 Sauna 


CA aa Gi 0 ain Bg 


Me ng TN mek uas metan 


o BA o Oa ne aon 2 0 
PIA DSA TS ab ah DAK "9 
- 5 Go 3 0» NX oEo £ £ asn SAP - 
ah Op Sean dna al, ha LS 2 ia 23 
ae 0 Ino — 
: IS 4279 Ag21 9 af on 
2694. Ahmad bin Sinan menceritakan kepada 2 ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: (Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Apabila aku mendapat 


kekerasan dari hatiku, maka aku memandang ke wajah 
Muhammad bin Wasi', lalu apabila aku memandang wajah 


220 


Hilyatul Auliya' 


Muhammad bin Wasi', maka aku menduga bahwa wajahnya 


, »” 


adalah wajah pengiba'. 


P4 - 
4 0 No 9 


Oli up Kaban Op MA GAS YA 


GG: 


2 ena Nana Sau 3 0 4G. eta 
- o Tenan IG - - 3 Tag sa Tah - o 
Jai ABI GIS JB IKLAN Ing Ui 


0 -, o- PN 10 xTo - Papa aa 
or em GS ten op Alan Uido- JG 
Pa Puan - a - o &- 2 “ “ " 5 B 
GS 1 Ja Ih goal 3 Katun OS JB OLub 
Na Bere Salto san NN y, o- E .. oa E 
Ja deru BAB Co 1JG SAI IS UG CL 

: peta! - - “ - ya 0. ai s 
Ap PAN Sta IS 

- 2 

2695. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sa'dan bin Yazid Al “Askari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Haitsam bin Jamil menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Makhlad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami dari Hisyam bin Hassan, ia berkata, “Adalah 
Muhammad bin Wasi', apabila dikatakan kepadanya, “Bagaimana 


keadaanmu, wahai Abu Abdullah? Ia berkata, “Apa dugaanmu 
terhadap seseorang yang pergi ke akhriat setiap hari?” 








Hilyatul Auliya”" 


Lo o Ae 3 380 V, &0o- - 
Be NANGKA —YTLAL 
30 3G. & AG - 


(ena 2. Bl CP Kun Wa— “Ju 
Kata 6 CS 515 ee De Era 


CAN 
GG: 


aren 3 Menllen Unaa “JG Mona Ta ana 


?“ . 


-) 


Ne ana Ke Iga ih da at 
Ja In Ula SI 3 
y “ Dasa Eco Er -. 
AN dg , 6 MB AN J3 sah Uagu Lkal ya 


. SONG. 3 Sx. E 9.0 , 


MAY NASA di: JB IE ab G abg Ce 


2696. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Syabib 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Daud Asy- 
Syadzkuni menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
seorang teman duduk Wahb bin Munabbih berkata, “Aku melihat 
Rasulullah & di dalam tidurku, lalu aku katakan kepada beliau, 
Wahai Rasulullah, dimana para pengganti dari umatmu?' Lalu 
beliau menunjuk dengan tangannya ke arah Syam, maka aku 
berkata, Wahai Rasulullah, adapun di Irak, tidak seorang pun dari 
mereka.' Beliau besabda, “Tentu ada, Muhammad bin Wasi'.” 


Hilyatul Auliya” 


Pa . 


“JG Aa ee Kaban Pe Wwa— —YYAV 
AE Be Iwelkd Saba HA bara 


RP Kena 


2s 5 JG SS al PL -JG su 


v tea 1 dana Ju 2G Ja Olga 3 
28 Denai Gi 106 Ka ip 3 si 
SY Oa Ula U :Ju oi Sie Ie ja dsb 

SAN 


2697. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza" menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Umarah bin Mihran Al Ma'wali menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Muhammad bin Wasi' berkata, “Sungguh rumahmu 
sangat  mengesankanku.' Aku berkata, “Apanya yang 
mengesankanmu dari rumahku, padahal rumah itu berada di dekat 
pekuburan.' Ia berkata, “Mereka tidak akan mengganggumu, dan 


, ” 


selalu mengingatkanmu kepada akhirat. 














Hilyatul Auliya' 


AT NON TR ANN Ea EN aU 


La Uap Ohgak hahaa 
z 
z “ as. ad 2 ana - Kara 
s - s 
3 - 


Pa Pra isu - JG "2 AS JB 
Bp SEN :JE BI 3 al G P3 ai 
JG CG SG Ye 3 open, AG 33 
S3) FP al 3 & lg Si 
bapa Sa 3 oa w 3 wa & ih, (as 

Io IT (ay ENG AL IS al 


2698. Abduliah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad Ibnu Katsir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Amir menceritakan kepadaku, ia berkata: seorang sahabat 
kami menceritakan kepadaku, ia berkata, “Ketika Muhammad bin 
Wasi' sakit keras, banyak orang datang menjenguknya. Lalu aku 
masuk, ternyata banyak orang berdiri dan yang lainnya duduk. 
Lalu ia menoleh kepadaku, lalu berkata, “Beritahukan kepadaku, 
apa yang bisa menolongku dari mereka apabila telah dipegang 


224 


Hilyatul Auliya' 





ubun-ubunku dan kakiku nanti, dan aku dilemparkan ke dalam 
neraka? Kemudian ia membaca ayat ini: "Orang-orang yang 
berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun 
dan kaki mereka.” (@s. Ar-Rahmaan (55): 41).” 


4 o- Papa 


JB ana 2 MI X3 Ch —yr aa 


4 0 Ao £ 


Gara sk ya esa 


Kai NT. Tea Wind an Pn 


- 
- 08 


Ud & — 2 tu 03 Oa 


AN 
G 
TK 


Ne Ai pl Ku NA Y) 


2699. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku mendengar Hazm menceritakan, ia berkata, "Muhammad bin 
Wasi' berkata, Wahai saudara-saudara, tahukah kalian, kemana 
aku akan dibawa? Demi Allah yang tidak ada sesembahan selain 


1,” 


Dia, aku akan dibawa ke neraka atau Allah mengampuniku'. 


225 























Hilyatul Auliya" 





Oo. L0 AG. 3 


ag 2 SE “. 


Un ee an Ba Tb SI 


- 
3.9 2G 


ai aib al 3 KE dis 
IU otAn 53 IE LA Eta “IE su 
MS 3 UU ie AN Ja 
KOP 3,2f A dl d Se sd uk yg 


02 0 - LE B 
akan 3 LL ah Ca an 
2700. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al Mutawalli 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajib bin Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada 
kami dari Sufyan, ia berkata, “Dikatakan kepada Muhammad bin 
Wasi', “Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah Ta'ala.” Ia 
berkata, “Semoga engkau dicintai oleh yang karena-Nya engkau 
mencintaiku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari mencintai karena-Mu sementara Engkau murka kepadaku - 
atau marah kepadaku—'.” 


226 





Hilyatul Auliya 


- Pn P4 
Ao £ AG | KB 


( ul KW :JB & db —YVAN 


” 
. # 


Ata mai Bl IE ab 33 


UG se Al A2 BAL :JB Lagi 
IS JB te it ISA Al A6 KAA PE Tea Pa 


30 145 2 


SI sah aa KAA Sp KAN ASI ga 5 
df BETA NB US GI ja 3 


3 25 
2701. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Ar-Raddad Abu Yahya 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Adalah Muhammad bin 
Wasi', apabila terjaga dari tidurnya ia menepukkan tangannya ke 
duburnya. Lalu ditanyakan hal itu kepadanya, maka ia pun 
berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku takut dirubah menjadi 
kera'.” 


227 





Hilyatul Auliya" 





ad 


2 eta Oo oi SMU na 
Ta Pn CA 13 4 Aa Ag Ll Pl 

ge 2 - A0 216. 3 - G6. 0. 
last SI Saba Jas NA 
Ag GA GA ka 5 


Ocu 0 3 


SAN ALA Ol Oh Ag BI Br UG 


je 


2702. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Malik bin Dinar dan 
Muhammad bin Wasi' berkumpul, lalu Malik berkata, 
Sesungguhnya aku iri kepada orang yang bersama agamanya, 
memiliki penopang hidup dan rela kepada Rabbnya 85.” Lalu 
Muhammad bin Wasi' berkata, “Sesungguhnya aku iri kepada 
orang yang bersama agamanya, tidak memiliki sesuatu dari 


228 


Hilyatul Auliya' 


keduniaan, dan rela kepada Rabbnya.” Lalu orang-orang pun 
pulang, dan mereka memandang bahwa Muhammad lebih kuat 
pandangannya di antara kedua orang itu.” 


ne an Ha LAN 


? 
9 # 


PA IE Ji oh KA AN Aa CAS: 


"4 


. 


L AS Oo. “G3 


NN TI dala Op A5 JB « Sg Ol 


PA Na an ne Hy 
RI RA PU PBL may yah 


2703. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hamba! menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Waki' menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami 
dari Yunus, ia berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Wasi' 
berkata, “Seandainya dosa-dosa itu ada baunya, niscaya kalian 
tidak akan mampu mendekatiku karena busuknya bauku'.” 





Hilyatul Auliya' 


A0 3G 4 


an . Sen Jas SE 9 


# y 2 KAP: -@ - 
Dal Rb ja UI 1 Uas 
- - # 
LI Pan 2 nenas 

') AI yAS $R Mera, 

2704. Ahmad bin Ja'far menceritakan Dan kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Shandal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Fudhail bin “Iyadh menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Malik bin Dinar berkata, “Sesungguhnya itu adalah menaati Allah 


atau neraka." Lalu Muhammad bin Wasi' berkata, “Sesungguhnya 
itu adalah ampunan Allah atau neraka'.” 


Lo. 80 Ao Pap 


Hara “JG jan Gp IA bd— —YY. 0 


can PS Je ab sa ika 


Hana £ 


MEA 13 0 


UI JB 4 Tai Ina Jas da 


dad 1 


o Loc 


bag 


N 2 


sal 


230 


Hilyatul Auliya" 


2705. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Amr Al Azdi Nashr bin Ali menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Ziyad bin Ar-Rabi' menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, ia berkata, “Aku melihat Muhammad bin Wasi' 
lewat, ia menawarkan keledainya untuk dijual. Lalu seorang lelaki 
berkata kepadanya, “Apakah engkau merelakannya untukku?" Ia 
bekata, “Jika aku merelakannya maka aku tidak akan 
menjualnya .” 


Lada 


“ “ 
-. 


Tn aa Besa Sa Aa NG a Pa 
35 al JB 3 Lita le aka AI Kal " Jlas 


3 FN p 62 Gt. 
3 (ve 38 ma Yi Oaie 33 NM aa 


2706. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 


231 


Hilyatul Auliya" 


berkata: Sa'id bin Amir berkata, Ja'far berkata, “Dikatakan kepada 
Muhammad bin Wasi', “Sebaiknya engkau berbicara, wahai Abu 
Abdullah.” Ia pun berkata, “Alhamdu lillah, ini ketulusan yang baik.” 
Kemudian ia mengucapkan: “Jika kamu orang-orang yang baik, 
maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang 
bertaubat” (Os. Al Israa" (171: 25), kemudian diam.” 





Pa” “ 


- JG Ae Sa ai AN GIS —YV.V 


” 


— 


-..& Jo AG. 3 


Pane ai (So! Op Kaban Pa ag bana 


LL t£0 Ao. 


3 IL A23 JB ega 5P tegak Ih A3 
SAI ba Se 05, ah SA yi 
A Sa USA JL ea Je Lali JS 
SA SJ BUNG 25 la : J3 
J3 Ly CAN J3 Op Jala 2 aib jai ol 


“ X5 23 oo 


YAN de Ar Ara “JG SAVI 


232 


Hilyatul Auliya 


SI UNA Ja 2 DS SAN 


PLS JJ 


$$ 


Pa 


Iran G 


2707. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ahmad bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Muhammad bin Ahmad menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Makhlad bin Husain menceritakan kepadaku dari Hisyam, 
ia berkata, “Malik bin Al Mundzir memanggil Muhammad bin 
Wasi', saat itu ia menjadi gubernur bagian Bashrah. Lalu ia 
berkata, “Peganglah urusan pengadilan.” Namun Muhammad 
menolaknya, ia terus membujuknya namun Muhammad tetap 
menolak, maka Malik berkata, “Engkau harus memegang jabatan 
itu atau aku mencambukmu tiga ratus kali.” Muhammad berkata 
kepadanya, “Jika engkau melakukan itu, maka engkau telah 
sewenang-wenang. Dan sesungguhnya kehinaan dunia lebih baik 
daripada kehinaan akhirat. Muhammad juga pernah dipanggil 
oleh sebagian amir dan menginginkannya memegang suatu 
urusan, namun Muhammad menolak, maka sang amir berkata, 
“Engkau sungguh bodoh.” Muhammad pun berkata, Itu sudah 
sering dikatakan kepadaku sejak aku masih kecil.” 


233 





Hilyatul Auliya" 





Ca BAL :JU aa) na, 
A " sreg AO KN EN J6 
Al DE LI Ap 


“ 


2708. Abu Mas'ud bin Abdullah bin Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas Al 
Harawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hatim As- 
Sijistani menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ashma'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Seorang anak Muhammad 
bin Wasi' menyakiti seorang lelaki, maka Muhammad berkata 
kepadanya (anaknya), "Apa engkau meyakitinya sementara aku 
adalah ayahmu? Sesungguhnya aku telah membeli ibumu seharga 
seratus dirham'.” 


40 Ao 


An en MAA OA Ma NG 
Tni aa AS AI Gas ju 


sae Al AP GA Ia 


P. 


“eta 


o- So AG. £$ 


AN BSN AN an AI SA Gia 1G riba 





Hilyatul Auliya' 


“ “ 
- 


Tesis AG ai asa Ja db 


(3 Giat BA Ea Ja 


KN 
2 
N 
1g. 
MN 
AN 
TS 
Ss 
AN 
“ta 


3 Al aa UN 

Ne aan Ia Soe 
2709. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Abbas bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Isa Ath-Thafawi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah 
Ar-Raddad Abu Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Muhammad bin Wasi' melihat kepada seorang anaknya yang 
tangannya membawa sesuatu yang berbahaya, lalu ia berkata 
kepadanya, “Kemarilah. Kasian kamu, tahukah engkau, anak siapa 
engkau? Ibumu aku membelinya seharga dua ratus dirham, dan 


ayahmu, semoga Allah tidak membanyakkan di kalangan kaum 
muslimin yang memukulinya.' Atau serupa itu, atau seperti itu.” 


"Ah 0 -.9 o g- 6 

OB og KA ag Kana Ula VA, 

# a OA 3 Oo PA 2  - « & Fa In ak 
JB aka oa al Was JB Ju 
“ ng Eraval J6 ai 25 3G. 3 HI 


235 


Hilyatul Auliya" 





Ao 


T £ -, - 32 3 “6 : :£ P3 5 
JB BD 3 Kaban WAS JB CSI 


- o - 5 5 Ga . 
AA Lb IA Al Gi USA 


aa EN en se UR ab Tg” eU sanak DEL 
Ma ab Cab IL an JIN 35 


2710. Muhammad bin Ahmad bin Aban menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Abu Bakar Ibnu Ubaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Hausyab menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku mendengar Muhammad bin Wasi' berkata, “Baiknya 
pencaharian adalah zakatnya tubuh. Semoga Allah merahmati 
orang yang memakan yang baik dan memberi makan yang baik'.” 


"Ah 


AB. 38 380 L, 20 30 - E 9 
(kobra U an) LS OH gama 31 KI —YVIA 


“ 


N 


Nb wo Ka Na aa au 
8 .. PN 5 8. 2 ar ae Pap 
ra! SAS JB (Emma! AE jl GAS 


0 3G- Ma an aa - 38 3 ai Yaa 
u CP EP Je "JB MPA Ta La CAN KL — "JG 


236 


Hilyatul Auliya 


2711. Abu Mas'ud Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hatim As-Sijistani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ashma'i menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Abahh menceritakan kepada kami dari 
Al Batti, ia berkata, “Muhammad bin Wasi” berkata, 
“Sesungguhnya kejahatan orang jahat dapat dikenali pada 
wajahnya.” 


8 - CL ..o APA KG 
BA 1 JB Kabel 0g Olaalen SAS -YVAY 


£4 0 0 - AG Lo da DAN Saka PAT 


Pd Pn - 3 P4 £. 1 
J8 :J8 CO jga ee 3 Las Ul Jb TENSIY 
ABE y $ 0. &- - se” o- Ad Ne n 3 


- 
1 
“0 
AARA 
: 2 
. “ 


2712. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Utsman bin Umar Adh-Dhabbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Amr bin Marzug menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Umarah bin Mirah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
“Muhammad bin Wasi' berkata, “Barangsiapa yang memarahi 
dirinya karena Dzat Allah, maka Allah mengamankannya dari 
kemarahan-Nya .” 


237 





Hilyatul Auliya" 





OI HI BIS JB al GAS —YVAY 


BA sat ale al AAS Got 


4 


SAN ga oi KAI J5 JB 1 ah 
GA AN 3 K3 OK Of akn 16 
EM BY IE KUN Ia J6 


2713. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Al Hasan bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Marzug 
bin Bukair Al “Anbari menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Khuzaimah Abu Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Seorang lelaki mengatakan kepada Muhammad bin 
Wasi', 'Berilah aku wasiat.” Ia pun berkata, "Aku berwasiat 
kepadamu agar engkau menjadi raja di dunia dan akhirat.” Ia 
berkata, “Bagaimana aku bisa demikian? Ia berkata, “Zuhudlah di 


, ” 


dunia'. 


Hilyatul Auliya" 


LI 0 23 Pa # o 0 . 390 AD 


op 23 Cia Ia AU GUS 
Li MelaM SIS :JB ne 


B4 0 


HA Gia RO Ju 3 OP Kaban ye 
Sa AN BL 9 wil 3 
bag Bb Ii TI 1 


2714. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Al Hasan bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Yahya bin Abu Hatim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Daud bin Al Muhabbar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sulaiman bin Al Hakam bin 'Awanah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Wasi', ia berkata, “Empat hal 
yang dapat mematikan hati: Dosa di atas dosa, banyak bergaul 
dengan kaum wanita dan membicarakan mereka, bergaul dengan 
orang-orang pandir, yang mana engkau mengatakan kepadanya 
dan ia mengatakan kepadamu, dan bergaul dengan orang-orang 
mati.” Lalu dikatakan, “Apa itu bergaul dengan orang-orang mati?" 
Ia berkata, “Bergaul dengan setiap orang kaya yang royal dan 
penguasa yang lalim'.” 


239 


Hilyatul Auliya" 





2 Me B3 ea DAUN 
3 Pa 3 Pn aa FB 
Je LS ya 5 51 ea JW CS Data 


. ho AI - “GG. - Aa AI Ca 


PS yi Satin Cida IJB ot 
AA Aman op G3 Seng C3 OS :JG 
SN UC #e0talar Tam yag Lg Ok ap 


” 


VE ESA SAY, ESAI jl 
u pa aa ae Ta 2 Ya al 
| SEM 53 USA nd bebulog 


AI Ie ah AE ip 2 SI 

2715. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar Al Umawi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Basyir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Seorang penutur cerita duduk di dekat masjid Muhammad bin 
Wasi'. Suatu hari ia berkata dengan menjelek-jelekkan teman- 
temannya, Mengapa aku melihat hati yang tidak khusyu, dan aku 
melihat mata yang tidak menangis, dan mengapa aku melihat kulit 
yang tidak merinding?” Maka Muhammad bin Wasi' berkata, 


240 


Hilyatul Auliya' 


Wahai hamba Allah, mengapa aku melihat orang-orang yang 
diberi dosa darimu? Sesungguhnya nasihat itu apabila keluar dari 
hati maka akan masuk ke dalam hati'.” 


.... Men 


3 Lo Y 2 0 


Avega 3 na JB 
- pap | 2 ea Ob SB ae Ne 


Sa kana Hi ga tan ' 


GS Up 53 We eat cah UI JB ta “JG 
Ang En Up Kao JAS Halal 


2716. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdullah 
bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Amr 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Khulaid 
bin Da'laj menyebutkan dari Muhammad bin Wasi', ia berkata, 
“Barangsiapa yang sedikit makanannya maka ia akan faham dan 
dapat memahamkan, bening dan penuh belas kasian. Dan 
sesungguhnya banyak makanan memberatkan pemiliknya dari 
kebanyakan hal yang diinginkan.” 


1 


241 


Hilyatul Auliya" 





Pi 
Be aa LD 


Hb JG (ho OP Ka tea —YVIV 


OoA Lo NY, 20 # 


Ken SAS JB ca 1 MS Ea JG Al 


:JG 2 Oh SAS SAS JB ad Gi 
90. - Mg - aa N -. 40 0 ag Tai ia - 
CO LIL, Mann "JB bj CO de Is Ka 


-. “ 00, e£ 8 z S , - 0. g “13 - 
(29 Olah LAI Era YA Jo lan 


2 0. aa 2,0 “ 0 4 of kat 
LP 9 MU Mn Ja Segi LS Yg atalali 


Na 


eng ah oi SASAh LE GMN Ja ek 
dub si 3. 19 ai A83 Ps Jus Vga 
Knp sa s3 Steka J3 3 


2717. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, . 
ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdullah 
bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Al 
Muhabbar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin 
Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik bin Dinar mengatakan kepada Hausyab, “Janganlah engkau 
tidur dalam keadaan kenyang, dan tinggalkanlah makanan ketika 
engkau menginginkannya." Maka Hausyab berkata, 'Ini resep para 
tabib dunia.' Sementara Muhammad bin Wasi' mendengarkan 


242 


Hilyatul Auliya" 


percakapan keduanya, lalu Muhammad berkata, “Benar, dan resep 
para dokter itu jalan akhirat.' Lalu Malik berkata, “Wah, wah, obat 


, »” 


untuk agama dan dunia'. 


Bab JB akn 2 ot EA JG ol 


Oya ate ah Md SG tensi engan 


Lo 2G ak aa A07 Lo 3G. A4 ag aan 
- si S9 Kk 9 & 3 38 - 
s5 iray AU Dyah al) 

2718. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 

Al Hasan bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 

Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Abu Umar Adh-Dharir menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Muhammad bin Bahram menceritakan kepada kami, ia berkata, 


“Muhammad bin Wasi' berpuasa selamanya (tidak ada hari 
berbuka), dan ia menyembunyikan itu.” 


# . 


BIS JB UU 1 S3 if Was —yvya 


Ex A o- 


JB al GAS JB uje gg Kel or Al IS 


243 





Hilyatul Auliya" 





24 0 0. . AL 0 Rea “6 AL S0 AG. 3 B- 
OP Lina TG maan 5 Mean WAS 


z# 
o 


mh Je 8 833 all us AS 5 5 pa 


. Pd 


3 


N 
. 

1 

AN 


. . 


BA 


. 


SB sn gr Uu SB Ge 
SP teng Je IE LK IE 
SP KY IS SP IE as 

Ape JB 3 


2719. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku mendengar Yahya bin Sulaim menyebutkan dari Abdul Aziz 
bin Abu Rawwad, ia berkata, “Aku melihat luka di tangan 


“ AN 


“ 


N 


Muhammad bin Wasi', lalu seakan-akan ia melihat sesuatu yang 
mengganjal pada diriku mengenai hal itu, maka ia berkata 
kepadaku, “Tahukah engkau, nikmat apa yang ada padaku dengan 
luka ini? Lalu ia terdiam, kemudian berkata, “Karena luka tidak 
dijadikan pada selaput mataku, tidak pula di ujung lidahku, dan 
tidak pula diujung kemaluanku. Maka luka itu terasa ringan 
bagiku. 


, ” 


244 


Hilyatul Auliya' 


BIS JB ML SG ol GAS NY» 


o 43. 3s. Ten .- e -.o £ ee, o- 


& o 


EP SESI EA 1G CI ES JG pia 
- #2 


1» 


- 
- 0 BG. 3 £ 0c 


"dah Te Pa. Soma ang "JB (Ulu 
o- P1 -, 2. - 2 : ro. an Pd 0 
JS UT AI Cam, 203. abnnl H amp, 


N 


OA GB Das ta Cas 3 Ga Ai 
| LS oi 1JU ai Jawa Tenaga ut 
ml :I bata NE 


2720. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits 
bin Nabhan menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Muhammad bin Wasi' berkata, “Kasian para 
sahabatku. Para sahabatku telah tiada.' Aku berkata, “Semoga 
Allah merahmatimu, wahai Abu Abdullah. Bukanlah telah 
bermunculan para pemuda yang berpuasa di siang hari, shalat di 
malam hari, dan berjihad di jalan Allah?" Ia berkata, “Benar, akan 
tetapi, akh,” lalu meludah, “Ujub telah merusak mereka.” 


245 


Hilyatul Auliya" 

Gas JG su 3 Pl GAS yA 

1 ag ya Jangl DakaA 

Ih 1 eka Gis :JG Lani aa 

deg 23 Aula 
2 


alta Sya SPAN ja Kana AA 2g La 


2721. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad Ar-Rasghani menceritakan 
kepadaku, ia berkata, An-Nufaili menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Khulaid bin Da'laj menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Wasi', ia berkata, “Sungguh, menggerogoti kayu 
dan berlumuran tanah adalah lebih baik daripada mendekati sultan 
(penguasa).” 


So AA 9 4 £ o- 


“ae B3 “ju Ian II ea 
Je ka . La Lag u, Ter 


246 


Hilyatul Auliya" 





“ 
. 


SSL UE Olla AA gi je 
AE IE Ki YA sate “ JB 3 osb 


Kanan Tn Sa wa » 
dg SY JB JB Sl Ga 
2722. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Harun bin Ma'ruf menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, ia 
berkata, “Muhammad bin Wasi' bersama Yazid bin Al Muhallab 
sedang berperang di Khurasan, lalu ia meminta izin untuk haji, 
maka ia pun diizinkan, lalu ia berkata kepadanya, “Perlukah kami 
memerintahkan untukmu?" Ia berkata, '"Memerintahkan kepada 
semua pasukan?" Ia berkata, “Tidak.' Ia berkata, “Aku tidak 
memerlukan itu'.” 


:3 


X 
NP 


JG aa : Al XS GAS —YVYY 


On ea Ba NG Par Been naa 


” 
. 


-JU gas Pa Tar Pane JG (ea 
pena J6 Panai 


247 








Hilyatul Auliya" 
Pa kat 2.1... P4 Pray "se - bi or 
Ualab 2 BIG GL SEGI Tya ala 
Ih ma Sa PE APNNAN Ne Tua 
AS Al mYI Upi WS Ja Y :JUas 





2723. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Ghassan bin Al Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sa'id bin Amir mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
“Muhammad bin Wasi' masuk ke tempat Bilal bin Abu Burdah, 
lalu ia mengundangnya makan, namun Muhammad menolak dan 
menampakkan sakit kepadanya, maka Bilal pun marah dan 
berkata, “Sesungguhnya aku melihatmu membenci makanan kami. 
Ia berkata, Janganlah engkau mengatakan begitu, wahai Amir. 
Demi Allah, orang-orang baik kalian lebih kami cintai daripada 
anak-anak kami'.” 


“ 


-JG Dag Gi AG CAS -yvye 


Pe A0 (an Sa 2 2 ae A0 aa 


248 


Hilyatul Auliya" 


4 
C0, &0 3G. 3 


Hn ena 2. P 0 A4 an bat - 
LAB aa aa DI AS UNA tie 


Yi as - or ai gi ea 2 o- 2 - o- 0 | | 
PA ed JB Ad ya Pai doma I 
- - - 
- AO ID A4 


- 2 AL 0 APA a ika Ie 0 Bg 
Oes ba 


2724. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Ahmad Al Marwazi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Makhlad menceritakan kepada kami, ia berkata, “Muhammad bin 
Wasi' bersama @utaibah bin Muslim di dalam suatu Pasukan, 
@utaibah sebagai gubernur Khurasan saat itu. Sementara pasukan 
Turki telah keluar kepada mereka. Lalu Gutaibah mengirim utusan 
ke masjid untuk melihat siapa yang ada di sana, kemudian 
disampaikan kepadanya, “Tidak ada seorang pun di dalamnya 
selain Muhammad bin Wasi' yang tengah mengangkat jarinya.” 
Maka ia berkata, Jarinya itu lebih aku sukai daripada tiga puluh 
ribu tombak'.” 


249 


Hilyatul Auliya" 





SUS SAS IE GA IE AL JB tah 
OS gal op KA 2S JB eni 


0 3 Pe 0, » 3 o yA 4 3 g Td 2 

Ha Las Bj, IS oa Be 3 UI el di 

Na aa — C an | - #5 o 02 
PA) bule Jala V4 Hanna JS an L 

$ Ta - 3 - 

da 3 RA ES : F) 


2725. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami 
pemah duduk disamping Muhammad bin Wasi', lalu ia berkata, 
Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari setiap 
rezeki yang menjauhkan kami darimu. Sucikanlah kami dari setiap 
keburukan, dan janganlah Engkau campur adukkan kezhaliman 
kepada kami.” Kemudian ia diam sesaat, kemudian 
mengulanginya.” 


250 


Hilyatul Auliya" 


: GS 2g ea NA naa en Yara pe 
BN ra Ka “JG dns 


LI Cah Gi WE AL: Ga In jie 
Get os Ol AM 2d, P #4 Bea Ol 


3 


ne KAN 


2726. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Aban menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Umar bin Al Harits menceritakan kepada kami dari 
seorang syaikh dari Bani “Agil menceritakan kepada mereka, ia 
berkata, Hayyan bin Yasar menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Muhammad bin Wasi' pernah berkata, “Ya Allah, jika buruknya 
wajahku karena banyaknya dosa-dosaku, maka berikanlah aku 
kepada siapa yang Engkau cintai dari pada makhluk-Mu .” 


Ka ar ap da MAL yr 


251 





Hilyatul Auliya" 





aan To 4, 6 - an -, AS Lan . Lo. 
JB 2 ci Sa (0 jam Wb A— JB (Ag 
9 0.8. £ 


Fpi otak Bal ran 


2727. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada Aa ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Ma'ruf menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, 
ia berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Wasi' berkata, 
'Menurutku, adalah cukup dari doa berupa keshalihan (wara”) 
yang sedikit.” 


- 40 LI. 9 


Kara bagi ba D es aa —NVYA 


JB 1 Haa AJ PES uji Aa SGP Yr 
“JG da Dan SPL keran JB « RS Tea 


JUS Ia li Y Adaa pa Di Ka Saga 


Apa POIN Ia BA Ie Il Ig v 
A3 PS ab tea abs ja 


Hilyatul Auliya" 


Ta 2 JB: 1S Ju Ha babi - 21 -. 


0 3 8 22 


SI nii S3 aa Besa Bo 
IN aa Jaa Itil ta 


2728. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Bahram menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Muhammad bin Wasi' berkata, “Harta tidak akan baik kecuali dari 
empat hal: Perniagaan dari yang halal, atau mewarisi suatu surat 
pesan, atau pemberian dari seorang muslim secara suka rela, atau 
pembagian bersama kaum muslimin dengan imam yang adil.” 
Waki' berkata, “Yang lainnya mengatakan, “Anaknya berkata 
kepadanya, “Setiap saat engkau bersama kami.” Maka ia meminta 
diambilkan roti dan garam, kemudian ia makan, lalu berkata, “Kau 
lihat aku puas dengan ini dan rela dengan ini? Apakah aku 
membantu mereka, atau masuk bersama mereka, atau melindungi 
mereka?” 


253 








Hilyatul Auliya" 





- 0 Oey 


Op Sean ol gak IA al ia JB ta 
Im TA EA 6 sai le aj aa 


mo! SF HL 1JB HE oi, Ike WI 


ANA pa 36 Jan ja 


2729. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar ayahku berkata, “Telah sampai 
kepadakku, bahwa Muhammad bin Wasi' diminta menjabat 
sebagai gadhi namun ia menolak, lalu isterinya mencelanya dan 
berkata, “Engkau mempunyai keluarga dan engkau membutuhkan.” 
Ia berkata, “Selama engkau melihat bersabar pada cuka dan sayur, 
maka janganlah engkau mengharapkan hal ini dariku'.” 


BA JB BL 3 SA ES vr 


"4 


Mn JB “jas HS Papa Ae 
“JB SP Ag ana Ga JG Ba 


peang 2 25 Awek ME naa D 


254 


Hilyatul Auliya" 





Ag Ka Ja pn gi ANA 


VJ JG Ole Ip 3 SMU G Ja 


JB SA yamg Ol PB Ale OS VA DELI 
JP : 


2730. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, 
ia berkata, “Salah seorang gubernur Bashra membagikan 
pembagian kepada para ahli baca Al Gur'an Bashrah, lalu ia 
mengirimkan kepada Malik bin Dinar, maka ia pun menerima, 
namun Muhammad bin Wasi' menolak, dan berkata, “Wahai Malik, 
engkau menerima hadiah-hadiah sultan?” Ia berkata, “Wahai Abu 
Bakar, tanyakan kepada teman-temanku.' Mereka pun berkata, 
“Wahai Abu Bakar, belilah budak dengannya lalu merdekakanlah 
mereka.” Maka Muhammad berkata kepadanya, “Aku 


255 


Hilyatul Auliya' 


persumpahkan engkau kepada Allah, apakah saat ini hatimu 
terhadapnya sebagaimana sebelum ia memberimu hadiah? Ia 
menjawab, Ya Allah, tidak.' Muhammad berkata, “Lihat, apa yang 
telah merasukimu?' Malik pun berkata kepada teman-temannya, 
“Malik hanyalah keledai, semestinya menghamba kepada Allah 
adalah seperti Muhammad bin Wasi”.” 


NN NON Nee ea enaa KAN 


“. 2 o- KO - 


(C3 JB an sad babeduing “JG 


N 


omakesa aa ga Gi Oka 
Asean Ai HI JB JB esa Sa 
Kel JB LAN » CD 3 JG 23 5 
3 AI F3 IE Ia PN 

Maa up AA an Ls “033 4 Aas 


2731. Muhammad bin Ali bin Mn menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih Al Bukhari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Syaikh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Utbah bin Al Minhal Al 
Bashri Al Azdi menceritakan kepada kami, ia berkata, “Bilal bin 
Abu Burdah mengatakan kepada Muhammad bin Wasi', “Apa 
pendapatmu tentang gadha' dan gadar?' Ia berkata, “Wahai Amir, 


256 











Hilyatul Auliya" 


sesungguhnya Allah #& pada hari kiamat nanti tidak akan 
menanyakan kepada hamba-Nya mengenai gadha' dan gadar- 
Nya, akan tetapi menanyai mereka tentang perbuatan-perbuatan 


, »” 


mereka'. 


dot at A- AA & oo " oh Ah 


SE Ana BA ae 1 AK Bas JG 
EA pe — aan 2 05 ae nga "ani 
"JG (PI Wa :Jb PS Lu A— 


Lo 38. Aa L A0 36. Pap 


dh OP Sean Aa “JG 335 2 bo A— 
a... an na 2 A1 « 3 & 0... 2 4 8 
Se yA SB PI SL 3 
LAN ee “Mn KA anna P0 aa Na 
lini UUS dl OSL Ob DUS AI Jl Uas, 
ra - PK & N 1g aa Tt z oo. bh Sea 
Jala SW OS J ola 3 yaaa TS 


a Teno Nee PT. 
Ny gara LS 9 Uya 


1» 


2732. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdul Aziz Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakariya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ashma'i menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hammad Ibnu Zaid menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Muhammad bin Wasi' mendantagi seorang lelaki 
dalam rangka membantu keperluan seseorang, lalu ia berkata 


257 


Hilyatul Auliya" 


kepada lelaki tersebut. "Aku mendatangimu untuk menyampaikan 
keperluan yang telah aku angkat kepada Allah sebelum kepadamu. 
Jika Allah mengizinkan untuk menetapkannya maka engkau akan 
menetapkannya dan aku akan mendapat ucapan terima kasih, tapi 
bila Allah tidak mengizinkan untuk menetapkannya maka engkau 


.n 


tidak akan menetapkannya dan aku akan dimaklumi'. 


SIB BY CI Ii SAS G5 VI 
—I CAS JB CI sala 1 Al Gas 


2 


E 0. B4 30 LA S3 Pap UEA - 4 0 
BOS IA 3 ya Led 18 Charm ep 
PN YO si s - ( B3 0 SL. - 
ya "JW jab, BG ban aa 3 jl Kat 
Tn Aa -, en Anta 2. - Co - 1 
IP BAYI DU) Ale Y Gabe Jalal 

Pa - z 

- AA AKG 36 7 2. PE Ar 

Sl) Ika Y ob 0 ol 

2733. Al Hasan bin Ali Al Warrag menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Al Haitsam bin Khalaf Ad-Dauragi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yunus bin Muhammad menceritakan kepada 
kami dari Abu Sa'id Al Muaddib, dari Muhammad bin Wasi', ia 
berkata, “Tidak ada teman bagi yang pembosan dan tidak ada 
kecukupan bagi yang dengki. Dan hendaklah engkau tidak 


memberi saran kepada orang yang ujub dengan pandangannya, 
karena ia tidak akan menerima pandanganmu.” 


258 








Hilyatul Auliya' 


Asy-Syaikh #8 berkata, “Muhammad bin Wasi' adalah 
seorang Alim yang faham, bukan penukil yang sekedar 
meriwayatkan. Ia faham dan memahamkan, berniat lalu konsisten, 
sedikit bicara dan meriwayatkan, banyak puasa dan berpetualang. 
Ia meriwayatkan dari Anas bin Malik, Mutharrif, Al Hasan, Ibnu 
Sirin, Salim, Abdullah bin Ash-Shamit dan Abu Burdah #&. Di 


antara riwayat-riwayat musnadnya: 


. 
“0 0 


Kb op jika Op Klayg WAS —YVYL 

“Gg. - P1 a Su g s. Pep £ 
Bab JB UI Ira op Kab GAS J6 
Lo ora 4 9 2. Pe ti : BG. LX X0 4 Ar 
o- 3 4 OTX LX 0 » 8 an 8 0... 
1S 0 Sila “3 9 Gd JB 6 Ham! 
o fo - o B8. 3 0 Oo 4 0-0 

PI OS teoela gi damaa JP Kekan 1 ag 
- 0. 9 Fe au or 1 “2 # - - 
Sop idu Hang le MI IP al 2 Ul 


o - s5 3 Na “0. 7 21 Hi Ta Pa 
ce (emb Lazmba Jali pp d0 21pr Al dale Lala 


N 


At N 


36 


2734. Yusuf bin Ja'far bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Sahl Al “Aththar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al @asim bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi 


259 





Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sulaim Ath- 
Thaifi menceritakan kepada kami dari Imran bin Muslim, dari 
Muhammad bin Wasi', dari Anas bin Malik, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Barangsiapa menyembunyikan ilmu yang telah Allah 
ajarkan kepadanya, maka pada hari kiamat ia akan didatangkan 
dalam keadaan dikekang dengan kekang dari api.” 


Ini hadits gharib dari hadits Muhammad bin Wasi' dari 
Anas. Kami tidak mencatatnya kecuali dari jalur ini. Dan hadits ini 
telah diriwayatkan secara valid dari Nabi & dengan beberapa 
sanad yang berbilang. 


- - 
29 y & o- Pa 


WAS 2JB ciki NA A2 SI —YVYO 


“5 “4 £ £ , o- o si - 0 
MAA ima GAS JB al aa ge Jep 


Naa Tenan Gi Jet EL 1JB 
- z - 


s o- 


oi Was GPM KS 3 Sbs OP ah 


- A 3 N £ Pd 
og - A0... aa & Oo. 4 
ale dl do Ml Syoy ga Vasai 1JE tenan 
- Pd # 
- Tg - 2. 2 3 Pa 0. P3 - 
“ '. -. - 
25 Shahih karena syahid-syahidnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (95, 96) 


dan Ibnu “Adi di dalam A/ Kamil (3/206 dan 4/90, 286) dengan sanad yang 
berbeda. 


260 


Hilyatul Auliya' 


2735. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Muslim menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Wasi', dari Mutharrif bin Abdullah, dari Imran bin 
Hushain, ia berkata, “Kami pernah ber-famattu' bersama 
Rasulullah & sebanyak dua kali, lalu seorang lelaki mengatakan 
dengan pendapatnya apa yang dikehendaki Allah.”26 


Ini hadits shahih lagi valid. Dikeluarkan juga oleh Muslim di 
dalam kitab Shahih-nya dari Hajjaj bin Asy-Sya'ir, dari Ubaidulah 
bin Abdul Majid, dari Isma'il bin Muslim darinya. Diceritakan juga 
oleh orang-orang terdahulu dari Muslim bin Ibrahim, yaitu oleh 
Nashr bin Ali, Abu Mas'ud Ar-Razi dan lainnya. 


Gaib PE rena SAE CI —Y VA 


DAS 5 Ang SAS JG AA ate, Si 


he 3 0 0 A4. 0£ IS 


HA da da Sa Sal W— JB 
A AS JL la bai SG ln :JU ta 


o 0... 4 


Aa 1 cal 2 ia ME 3 AE 


2 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang haji (1226/170). 


261 











Hilyatul Auliya' 


LA JUS AI Jah P3 SEA 3 Fs 
Tuna YA AY : JB BA 23 


PP Id 


YA P3 Ti ALA AI, SU 
S1 Ipa sega JS de jan YAN an As 
bo AE pena al ad 
JB 3 GI 5 ts aa 


MA 


OA - KB ahh Gp 3 UNA na 


SS oLG eny BASA ap 


Ia DAUN 2. 


"3 an 3 gia 


2736. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Azhar bin Sinan Al @arasyi menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Wasi', ia berkata, “Aku datang ke Mekkah, lalu di 
sana aku berjumpa dengan Salim bin Abdullah bin Umar bin 
Khaththab, lalu ia menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari 
kakeknya #5, dari Rasulullah &, “Barangsiapa masuk pasar lalu ia 
mengucapkan (yang artinya): “Tidak ada sesembahan selain Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan 


262 


Hilyatul Auliya 


milik-Nya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang 
mematikan, dan Dia Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Di 
tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.' Maka Allah menuliskan baginya sejuta kebaikan, 
menghapuskan darinya sejuta keburukan, meninggikan untuknya 
sejuta derajat dan membangunkan sebuah rumah untuknya di 
surga”?! Ia berkata, “Lalu aku datang ke Khurasan, lalu aku 
menemui @utaibah bin Muslim, lalu aku berkata, “Aku datang 
kepadamu dengan membawa sebuah hadiah.' Lalu aku 
menceritakan hadits itu kepadanya, yang mana saat itu ia sedang 
menunggangi kendaraannya, lalu ia mengucapkannya, kemudian 
pergi.” 

Diriwayatkan juga seperti itu oleh Sa'id bin Sulaiman dari 
Azhar. Azhar meriwayatkannya sendirian dari Muhammad, dan ini 
diceritakan oleh sejumlah imam dari Yazid, yaitu oleh Ahmad bin 
Hambal, Abu Khaitsaman dan yang setingkat dengan mereka. 


P4 P4 
Sent Wib an 


SIB AI 23 ud IS JB M3 
Oki bj TAM BA JB con Ii Ing HS 


21 Hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang doa (3428, 


3429). Dinilai hasan oleh Al Albani di dalam Sunan At-Tirmidzi, terbitan 
Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


263 


Hilyatul Auliya" 


ES 1JB Gaal Gi nba BS :JG OA 
BU Of IK ES 37 ad Ie 
or- A - Y 3- 0 Pe Tea i Ga. 
ads al ce as! dam Dl u£ ah 


z 


- 3 ani VI AE BU JB pel 


2737. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Azhar bin Sinan Al @urasyi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Wasi' 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku masuk ke tempat 
Bilal bin Abu Burdah, lalu aku berkata, “Wahai Bilal, sesungguhnya 
ayahmu telah menceritakan kepadaku dari kakeknya, dari 
Rasulullah 8, beliau bersabda, “Sesungguhnya di dalam 
Jahannam terdapat sebuah lembah, dan lembah itu memiliki 
sumur yang bernama Habhab. Adalah hak bagi Allah untuk 


264 


Hilyatul Auliya' 


menempatkan padanya setiap yang congkak, maka hendaklah 
engkau tidak termasuk di antara mereka.”?8 


Hadits ini diriwayatkan sendirian oleh Azhar dari 
Muhammad. Diceritakan juga seperti itu oleh Ahmad bin Hambal 
dan Abu Khaitsamah dari Yazid bin Harun. Diriwayatkan juga 
seperti itu oleh Sa'id bin Sulaiman Al Wasithi dari Azhar. 


A 


: JB Ca AI 2 AA GA —YVYA 

Si Ie oi sep Bata Ga 
Aa JB DA of KAI JAS 
PSA 3 HN SL EL JB 
8 EA BP aga AA IP 
SB GE le ah lea 
pasta 


2738. Muhammad bin Al Farh Al Hambali menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats 


28 Dha'if Diriwayatkan oleh Abu Ya'la (7213). Al Haitsami di dalam Majma' Az- 
Zawaid (10/226), “Di dalam sanadnya terdapat Sinan, yang dinilai #sigah atas 
ke-dha 'ifannya.” 


265 


Hilyatul Auliya'" 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad bin 
Al Marzuban menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin 
Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad Al Abahh 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Wasi', dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Neraka diharamkan atas setiap yang gampang, lunak, 
mudah lagi dekat””?2 


Diriwayatkan juga seperti itu oleh Isa bin Musa Ghunjar dari 
Abdullah bin Kaisan dari Muhammad bin Wasi'. 


- - - 
- - 
30 8G. 3 219 H5 P- 


N “bs 
CG 
5 
Et 
2 

5 
Cc: 
T 


Pa 
. 


Pd "AA —... Ba N a. x g 3 
3 3 DS Ag Me Ko Al Iya) 


CN 


. 
. 


2  Dha'if Diriwayatkan oleh Ibnu "Adi di dalam A/ Kamil (3/300) dan Ath- 
Thabarani di dalam A/ Ausath sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid (4/75). Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat perawi 
yang tidak diketahui.” 


266 





Hilyatul Auliya" 
va ut Io Kas) Ji SA TA 
AI SI AG Sa s Oo “JG Fa Tn 
Ia Aas AA La sai (54 25 al s3 
PA NN KRI AG, TA 
el TAI AN Ir CE il tab ud 
Ab Sh, ACA ASI, oa pet LA Jl 
Lane Cal la Tn "Ng EP 
aa aa AI TO Ga PG 
Ha Me IA IS Ga AS 2 satu, 
AE ah GIE si A3 SEN ala Sp IL 
AL AI Getah PGN Ga A3 GA 


el SY Aa Ha uan Nag ale PI AAN 
AAN, 2 Ai sa u3 cal asi 2 


Hilyatul Auliya" 
SAN Sa AG SP aa ALI Yg 
Io 3 
ep, 
2739. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Shalih Ibnu Adi An-Numairi Al Bashri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abdul Mukmin Al Azdi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Wasi' 
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Jabir bin Abdullah, 
ia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah & keluar kepada kami, lalu 
bersabda, “Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang kamar- 
kamar para ahli surga?.” Kami menjawab, “Tentu, ayah dan ibu 
kami tebusannya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar dari berbagai 
permata, yang bagian luarnya tampak dari bagian dalamnya, dan 
bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Di dalamnya terdapat 
berbagai kenikmatan, ganjaran dan kemuliaan yang tidak pernah 
didengar telinga dan tidak pernah dilihat mata.” Kami berkata, 
“Ayah dan ibu kami tebusannya, wahai Rasulullah, untuk siapakah 
kamar-kamar itu?" Beliau bersabda, “Untuk orang yang 
menebarkan salam, mendawamkan puasa, memberi makan, dan 
shalat ketika orang-orang sedang tidur.” Maka aku berkata, “Ayah 
dan ibu kami tebusannya, wahai Rasulullah. Siapa orang yang 
mampu melakukan demikian?" Beliau bersabda, “Dj antara 
umatku ada yang mampu melakukan itu, dan aku akan 
memberitahu kalian tentang orang yang mampu melakukan itu. 
Barangsiapa yang berjumpa dengan saudaranya sesama muslim 
lalu memberi salam kepadanya, lalu ia membalas salamnya, maka 


268 





Hilyatul Auliya" 


ia telah menebarkan salam. Barangsiapa memberi makan isteri 
dan keluarganya hingga membuat mereka kenyang, maka ia telah 
memberi makan. Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dan 
tiga hari dari setiap bulan, maka ia telah mendawamkan puasa dan 
barangsiapa shalat Isya yang terakhir dan shalat Shubuh secara 
berjama ah, maka ia telah melakukan shalat ketika orang-orang 
lain, yahudi, nashrani dan majusi sedang tidur.” 


Aa Laik Ip Digi GAS —yvth 

MN oi Menara ALI Mn Et 3 
Pe) LB 35 Sd 23 eat yi & Ian 
B3 SEE nh ab Io Has 
PA EN pa IA eU 
YANG GAN Sa Heh IPA 
Tn tg 3g SN Of sb AP 
V Or Ge CB Oh II abat HU, 


J 
Vpn KEL gun ata ati Il 


| 


269 


Hilyatul Auliya' 


N 


2740. Yusuf bin Ya'gub An-Najirami menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sallam Abu Al Mundzir menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Wasi', dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu 
Dzar, ia berkata, “Kekasihku & berwasiat kepadaku agar aku 
tidak terpengaruh oleh celaan orang yang mencelaku dalam 
menaati Allah, dan agar aku melihat kepada orang yang lebih 
rendah dariku dan tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi 
dariku. Beliau juga berwasiat kepadaku agar mencintai kaum 
miskin dan mendekati mereka. Beliau juga berwasiat kepadaku 
agar aku selalu mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Beliau 
juga berwasiat kepadaku agar aku bersitaturahim walaupun mereka 
menjauh. Beliau juga berwasiat kepadaku agar aku tidak meminta 
sesuatu kepada orang lain. Beliau juga berwasiat kepadaku agar 
aku banyak mengucapkan: "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung," 
karena sesungguhnya kalimat ini termasuk perbendaharaan- 
perbendaharaan surga. 


Gharib dari hadits Muhammad bin Wasi'. Tidak ada yang 
menyambungkannya selain Sallam Abu Al Mundzir. 


270 


Hilyatul Auliya'" 
ML Aa 25 AA GAS VA 
- mo Kata ana ian 6 


a 
Bu | 


JB rab d ae na Kaban il 3 
Ca » pe Ba : SA Han 
Gmn ya Be Tan bear “JB Pipe ka “JG 


N 


N 


JP PP ga K5 Ea JG 


An BEA Io MI SIA dl 
2 Cas Maa U » Ja (SO LA JG 


2 


A 8 - 2 
AINI J3 La JG SE 


2741. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Madini menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Shadagah bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Wasi' menceritakan kepada kami dari 
Sumair bin Nahar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Perbaharuilah iman kalian” Dikatakan, “Wahai 


271 


Hilyatul Auliya" 


Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami?" Beliau 
bersabda, “Perbanyaklah mengucapkan: laa ilaaha illallaah.”2 


Gharib dari hadits Muhammad bin Wasi'. Shadagah bin 
Musa meriwayatkannya sendirian darinya. Ia dikenal sebagai Ad- 
Dagigi, seorang Bashrah yang masyhur. Dan Sulaiman bin Daud 
ini adalah Abu Daud Ath-Thayalisi. 


(200). MALIK BIN DINAR 


Dia adalah orang yang banyak tahu, berwawasan luas, takut 
lagi melenguh, Abu Yahya Malik bin Dinar. Ia meninggalkan 
syahwat-syahwat dunia dan menguasai nafsu ketika 
menundukkannya. | 

Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah kepatuhan, 
kebanggaan, ketundukan dan kepapaan. 


MK 35 


et 


An da oi Jan rana 


3 “ 


30 


Dha'if Diriwayatkan oleh Ahmad (2/359) dan Ibnu “Adi di dalam A/ Kamil 
(4/77). Sanadnya dha'if 


272 


Hilyatul Auliya" 
o NA 00 Aa Oa OT Pap gu OA OA OA -0 
Rn £ "Ian nan ya 0 OA » 2 
JB 13 yel Olaalk Krama 1JB Cal 


SEA 5 EU JA Hb Hi UI 


LA KU Ug adE Wa ea Ly 
ai 3 25 “JG 


2742. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Muhammad bin Mashgalah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Junaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Al Hasan bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Sulaiman Al Khawwash berkata, “Malik bin Dinar berkata, “Para 
ahli dunia keluar dari dunia tanpa merasakan sebaik-baik sesuatu 
di dalamnya.' Mereka berkata, “Apa itu, wahai Abu Yahya? Ia 
berkata, Mengenal Allah Ta ala.” 


Ne AS Be an Op Kam (KAL yen 


AA TI Jaa ai MA DI AN Kp SAS JG 


Jd "JG ea Ls :YU La u da udi 
z sa MA 


273 


Hilyatul Auliya" 


Bo 


et Kat 2: 23 pe - 0 - -. RX 0 Tah aa 
aa Ld Cytad 3 Vla Lena JB (ex 
Oa 


SEP AA S3 Jis 0 yani 

2743. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku dan Ali bin Muslim menceritakan 
kepadaku, keduanya berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Malik bin Dinar berkata, “Tidaklah orang-orang yang 


mendapat kenikmatan merasakan nikmat seperti dzikir kepada 
Allah FT 


Ii op AA 3 KA Gis v4 


DAS GAS 2G era ASI MN Gas Ju 


Ag ra Kara “JG Ai tar Kere “JB ci XS » 
- € 9 2 8: si ae # - 2 - kera 
Ul GA 3 AB daa MIL La JG 


2. 8 


SSB SN SU NAS Ol 
EP IPA Ih e3 BA 


2744. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 


274 


Hilyatul Auliya' 


kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik berkata, “Aku membaca di dalam Taurat: Wahai orang-orang 
yang sangat membenarkan, rasakanlah kenikmatan dengan 
berdzikir kepada Allah di dunia, karena sesungguhnya itu adalah 
nikmat kecil bagi kalian di dunia, dan ganjaran yang besar di 


akhirat.” 


"4 


Bab :JU 1 S AE -yvto 


“5 - AN AN Mr Er Tag “5 aa 


dah 3 D SUL Kana “JG (ia 
Ss ab ap TA selat | Indon 
da - JG t ad Sl SG 3 PI 


275 


Hilyatul Auliya" 


BP De Gobel Sp JI Naat sda GA 


2745. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Husain bin Ja'far Al @attat menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami. 
Dan Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada 
kami. Dan Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang sangat membenarkan, 
apabila dibacakan Al Gur'an kepada mereka, hati mereka suka 
cita kepada akhirat.” As-Sarraj menambahkan di dalam haditsnya, 
“Kemudian ia berkata, “Terimalah.” Lalu ia membaca dan berkata, 
“Dengarkanlah kepada perkataan Dzat Yang Maha Benar dari atas 


Arsy-Nya .” 


- 
0 3G. & Pe ad 


WE J8 ARA A3 AAA EA — en 


Pe 
. 


PN) Na Hg - . F Lea 2 0 ARA Pa Ipa 
Hn MEP Ap Ii 


276 


Hilyatul Auliya 


2 
2 2 


Ea Nol Dia 


2746. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Husain bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 
Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'afa bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarwal bin Jaifal 
menceritakan kepada kami dari As-Sari bin Yahya, dari Malik bin 
Dinar, ia berkata, “Ditemukan pada sebagian kitab: Sucikanlah 
Allah, wahai orang-orang yang sangat membenarkan, dengan 
suara-suara yang sedih.” 


Bas: Td - AOA AI 5 YAY 
Keava AE An Tn 


arena 2 0. 18 - Aa Be 
Ta Hrg 2 » BV na “IG Gaal 
Aa 0 2 £ # P3 0. 
Ajang Ar Sa, Lah: Pad 
2747. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Wahhab bin Isa bin Abu Hayyah menceritakan 


kepada kami, ia berkata: Ishag bin Israil menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Marhum bin Abdul Aziz menceritakan kepada 


Su 


277 


Hilyatul Auliya' 


kami, ia berkata, “Malik bin Dinar berkata, “Kami telah menasihati 
kalian, tapi kalian tidak melaksanakan itu'.” 


A aja pang hinata Kr 


- 
1'o. AG - 219. 2 Pa 


P3 Wa— “IG Ie pam Ko d— JG GS 


3 


aa. NG NA Aa JB Cot 2 
ora up CS Pir 13 ora 255 BL on 
3 v5 AN Se at ts aa & 
SER aa AN al Land! € AA 
ai In Ben aa 
ORA 255 IL pa KS LAS Sab 
nasi Sa 93) ya aa Aa an) eS & 

Haa AAA 5 Seiya 


2748. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 


278 





Hilyatul Auliya" 


kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar bin Hatim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Malik berkata, Wahai para penghafal Al Gur'an, apa 
yang ditanamkan Al @ur'an di dalam hati kalian? Karena 
sesungguhnya Al @ur'an itu adalah penumbuhnya orang beriman, 
sebagaimana halnya hujan sebagai penumbuh bumi, karena Allah 
menurunkan hujan dari langit ke bumi, lalu mengenai rerumputan, 
lalu terjadilah biji di dalamnya, sehingga tidak ada kebusukan yang 
mencegahnya di tempatnya untuk bersemi, menghijau dan 
membagus. Karena itu, wahai para penghafal Al @ur'an, apa 
yang telah ditanamkan Al @Gur'an di dalam hati kalian? Dimana 
para pemilik satu surah? Dimana para pemilik dua surah? Apa 
yang telah kalian amalkan di dalamnya?” 


8 


JB AS ab pl BAL —yVEA 
8. na Aa 3 ana Car” 0 30 AG. A4 Pap 
Pp EN IE bia Bia MAA Es 


40 . 


Pap an Nb AS aa 0 4 4 
er Tu J— "JG gw bo a— "JG (lama ae 
Ae ia 3 Ato Ot 
3 0 Kera go. 22 CT 0 in 2. & 
drg SI 2 Uiakual Djan SJ de Y 

- o S3 - 29 aea Da “1 
“NS Jasa dl ega AR 


279 


Hilyatul Auliya" 


2749. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yassar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabah bin 
Amr Al @aisi menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Malik bin Dinar berkata, “Seseorang tidak akan 
mencapai kedudukan para shiddigin “ hingga meninggalkan 
isterinya sehingga seakan-akan ia adalah janda, lalu ia bertempat di 


, »” 


kandang-kandang anjing'. 


2 Sa ear 0 Ba ar Ai Nan 
Bd - 
2 x 


53 3 JB JG dee Ra Nya: Aa AN rona 


aa IS AI USAI le Ae 


0 ” 
s o  . 
. - pi 


Tr en NA Papa 
pgn SI Ja of G5 Iin BILA JK 
PETA SI DI Ep BBYL Gb sa 


ag 


280 


Hilyatul Auliya 





2750. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Abdullah dan Ali bin Muslim 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Daud -Nabiyyullah- #2 berkata, “Wahai sekalian orang 
yang bertakwa, kemarilah, aku akan ajarkan kepada kalian rasa 
takut kepada Allah. Hamba mana pun dari kalian yang ingin hidup 
dan melihat amal-amal shalihnya, maka hendaklah menjaga 
matanya dari melihat kepada yang buruk, dan menjaga lisannya 
dari mengatakan kebohongan. Allah memperhatikan orang-orang 


, 


yang shiddig dan Dia Maha Mendengar mereka'. 


AN AN KE, 5 - 

BL IE al 3 KA ie von 

y o- TN BEA de Pap aa co. .i.o NY &£ o- 
AL IS ey Ona Ud 1G MA op MI he 


Pa SE TUA 9 AG aa o o 8. 
SAS 1JB ju KAS YG Clan 3 PI 


0 2 Bt si F3 9 - 0 - 7. - ta 
BIN 3 AP #Iaii USUL Tanaka IU Cia 


PAN TN, PRA Bu KB 
SP 6 SS uk PU 


| 


2, 


NN 
ah 
Ge. 


o PA 
"4 A 


ch Hg Wala LA GW Ul Jb 





Hilyatul Auliya" 


SA Ob 3 Wb Aa BUG IG aoi 
ma sah 


2751. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun bin Abdullah dan Ali bin Muslim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Malik berkata, “Aku membaca di dalam Taurat: Wahai 
anak Adam, janganlah engkau lemah untuk berdiri shalat di 
hadapan-Ku sambil menangis. Karena sesungguhnya Aku adalah 
Allah, yang mendekat kepada hatimu dan dengan keghaiban 
engkau melihat cahaya-Ku.' Malik berkata, “Yakni kehalusan dan 
pembukaan itu, yang Allah bukakan darinya untukmu'.” 


ee 1JB SMU 13 Ke Pa Ka Na —YVoY 


PE JB sja g KA X5 


- 


“JG ga reva “JB Oia Ka “JB (ea 
S3 BA 2 Tina J2 3 BU aga 
Cab jin ab Sg AT CS Use 


Ae 
“ “ 


“2 GI Sr MN Agar Pa (aa BE Kang 


282 


Hilyatul Auliya' 

ka A 1 Te Pd A PA To & 25 f - AG 
Ma ea PP Geo Tag 
2s Isian Ib3 bg Jeel Je OS 
". - Ha 2 Lo. AA, 2 - PN - si Bai 3 
lo Al 3 gas Surah SUIS Uga Sp 
- 6 Pa nba ap 2 33 Pd IA - AX ATA 
koro OlAi Jlb Al oda pg delo oekika 
“ 2 Pa “ “ A3 £. - go an Xx AS PA 
OKI denis AE Sp All Aaong HH AI one 3 
- - 4 Pes Pad 

Ne sela rn 


A 


£ 
Oo. 8 - 


Eu) ag Nu tagar, Lal "La Ja 5 
Cai KAS, ig SG aoas tas 


” 


1 Ye 


0 A4 0 Ao 0 Ac 


X da 2, 000 0... 
OP ea JI (AAL 1g yaer Gp Setan 


2752. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Sesungguhnya orang yang shiddig itu tampak 
kelemahan pada hatinya sebagaimana tampaknya tumbuhan 
kurma yang menampakkan satu dahan, bila dipatahkan oleh 


283 





Hilyatul Auliya”" 


seorang anak kecil maka hilanglah pangkalnya, bila dimakan 
kambing maka hilanglah pangkalnya. Lalu disirami kemudian 
merekah, lalu disirami lagi kemudian merekah, hingga akhirnya 
memiliki pangkal yang kuat berpijak dan naungan yang bisa 
dijadikan naungan, serta buah yang bisa dimakan darinya. 
Demikian juga orang yang shiddig, tampak kelemahan di dalam 
hatinya, lalu pemiliknya mengeceknya, dan Allah Taala 
menambahinya sementara pemiliknya memeriksanya, lalu Allah 
menambahinya lagi hingga Allah menjadikannya berkah bagi 
dirinya dan menjadikan perkataannya obat bagi orang-orang yang 
bersalah.” 

la berkata, “Kemudian Malik berkata, “Dapatkah kalian 
melihat mereka? Kemudian ia mengintropeksi dirinya, lalu 
berkata, “Tentu, demi Allah kami telah melihat mereka: Al Hasan, 
Sa'id bin Jubair dan yang seperti mereka. Seorang dari mereka 
dimana dengan perkataannya, Allah menghidupkan banyak sekali 


, » 


orang. 


8 o- 


JB ca A 2 GAS —YVoY 
EN Na Eat a 6 ea 
Ba Mb oa 13 Tang GIS “ll CB 


“ # 


Jah LAI JB IAI ASI Tia 1B (ikan 


284 





“ 


Hilyatul Auliya 
Na beri Ld 3 Li Na 
DB aa JI BN BTN JI 


LSI, Sal AA Kay al d6 


2753. Abdullah bin Muhammad menceritakan Nan 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Wahb bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Malik berkata, “Sebagian ahli ilmu berkata, “Aku 
melihat ke pangkal setiap dosa, maka tidak aku dapati kecuali 
kecintaan terhadap harta. Karena itu siapa yang 
mengesampingkan kecintaan terhadap harta dari dirinya, maka 
sungguh ia telah tenteram'.” 


Ia berkata, “Aku juga mendengar Malik berkata, “Jujur dan 
dusta terus bertarung di dalam hati hingga salah satunya keluar 


1 ” 


dari pemiliknya. 


4 o- AB 
| 


Wd— —YVo£ 


2 


Gt Ia GX Ao 
JG (hozua Up 
(7 


ra 
“ 


bad 


4 0 


—MX 


ang 


iven Ba 3 IS 


“ 


285 





Base Auliya" 





PE -. Na gg 
se MEA Uk pe sa 


2754. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ubaidullah Al Abdi menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Ja'far bin Malik menceritakan kepada kami, 
ia berkata, “Sesungguhnya disebutkan pada sebagian kitab: 
Sesungguhnya Allah Ta'ala befirman, “Sesungguhnya seringan- 
ringan apa yang Aku perbuat terhadap orang Alim apabila ia: 
mencintai dunia adalah Aku mengeluarkan manisnya berdzikir 


, ” 


kepada-Ku dari hatinya'. 


Bas JB BN 53 IA 


286 


Hilyatul Auliya" 


2755. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Nailah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Utsman bin Thalut menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasyid 
bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata, “Malik bin 
Dinar berkata, "Barangsiapa yang tidak jujur maka tidak akan 
berarti.” 


P4 - 
380 Ao £ AB 
. 
. 


23 Pena Takan Rat 02 aa US 
iB . ado JG Ban u Tt boa JG 


- o - 0. GEA YO TAN NG 30 Pap aa 
Clad 03 SU 0S Ola ep jins Lido JB 


- - “ o-o 3 £. P 

SUS OB ob Al SK HIS dB 
- - - ?" 2 - Pi 

A4 0. - o- . 0 - 

SA ea SK 

2756. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, 

ia berkata: Abu Zhufur menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Malik bin 
Dinar, ia berkata, “Apabila tidak ada kesedihan di dalam hati, 


287 











Hilyatul Auliya' 


maka hati itu akan hancur sebagaimana bila di dalam rumah tidak 
ada yang menghuni maka rumah itu akan hancur.” 


ee gn Se 


Se aa bas aan ot le AO 
. 2 5 mei Tg Di 
- P3 - o- 0 - P3 Pp 
SI ab II LSI Of GA UI Oo 5 
Tg : G ne £ 3, o e 


AA 3) ab Li 2 Aa ha 
SI OP gan Wis as 


2757. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, 
“Wahai kalian, sesungguhnya anjing itu apabila dilemparkan emas 
dan perak kepadanya, maka ia tidak akan mengetahui keduanya, 
tapi bila dilemparkan tulang kepadanya, maka ia akan berguling 
untuk itu. Demikian juga orang-orang bodoh kalian, mereka tidak 


, » 


mengetahui kebenaran'. 


288 


Hilyatul Auliya' 


BA IU AG 3 SG Gas VOA 
JB ah SAS SB JS pra MA 
aw) Ga Ja AN 83 3 JA 3 


SH IP SS ES Bi S 
Ras! Ba Ge eh LI 
BONE Abe yg Eh 
SI Jati “ali Sa ys SEAL Aj 
FAN 25 AS II YUI G3 Uh 
Jia NS SS Up BG Lagi G3 ATA 35 
YAA JGA GAN La El Oya 
2 ci da & ea JI A Li 
SPA Ip AN IU UI Ha 33 


PJ o- 2 “23 4 o- 
.. -, KA 
rd . "g .- “—.d . 


289 


i 





Hilyatul Auliya' 


2758. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
mengatakan di dalam doanya, “Ya Allah, hadapkanlah hati kami 
kepada-Mu hingga kami mengetahui-Mu dengan baik, hingga kami 
memelihara perintah-Mu dan hingga kami menjaga wasiat-Mu 
dengan baik. Ya Allah, tandailah kami dengan tanda orang-orang 
yang baik, dan kenakanlah kepada kami pakaian takwa. Ya Allah, 
sesungguhnya kami bertaubat kepada-Mu sebelum kematian, dan 
memohon keselamatan sebelum yang dipastikan itu datang. Ya 
Allah, lihatlah kepada kami dengan pandangan dari-Mu yang 
dengannya Engkau menghimpunkan bagi kami semua kebaikan, 
kebaikan akhirat dan kebaikan dunia.” Kemudian Malik berhenti 
pada perkataannya ini, lalu ia berkata, “Mereka mengira bahwa 
yang aku maksudkan dengan kebaikan dunia adalah dinar dan 
dirham. Bukan itu, tapi yang aku maksudkan adalah amal shalih, 
hingga aku berjumpa dengan-Mu dan engkau ridha kepada kami, 
dalam keadaan aku penuh harap dan cemas kepada-Mu, wahai 
Tuhan langit dan Tuhan bumi.” Kemudian ia menangis ringan, 
maka kami pun menangis bersamanya.” 


ba PELAN ES Yan 
pa y & o- 


290 


Hilyatul Auliya' 


20 30. Hg 203 ee 


Ta al Pa IN mean W— “JG (Sp js 


Bl an ad eh Ai 263 23 BUG JB PP 
&- 8-9. 


wa MU Yaa Ii Anti jet 3 
Ka ISS 


2759. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar Al @awariri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Malik bin Dinar berkata, “Sungguh aku pernah 
berkeinginan untuk memerintahkan, agar apabila aku mati supaya 
aku diikat lalu diserahkan kepada Tuhanku dalam keadaan terikat, 
sebagaimana diserahkannya budak yang kabur kepada maulanya'.” 


P4 
Kara - 4 0 AB RP 


pasa pel 


10 Te 2 0 


PO ana Uks :JE pe ds hate 
ja S3 9 A3 Da PAI Aap ya 3 Ja 


291 








Hilyatul Auliya' 
apes ah PAN Ia Sana dn : 8 2 Ta 
na an ana na rn 
0G KAA Sel Cl SI 
2760. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hazm Al @athi'i menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami 
masuk ke tempat Malik bin Dinar ketika ia sakit yang akhirnya 
meninggal, saat itu nafasnya telah terengah-engah, lalu ia 
mengangkat kepalanya ke langit, kemudian berkata, “Ya Allah, 


sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku tidak suka terus menetap di 
dunia demi kemaluan dan tidak pula demi perut.” 


s. 


JB Aa u Ja Pi Sasa —YVTN 


ge Ia Ea aa Jb CG o | Be AD. 3 Ka 


MEI KE 33 NA BASE KAU Lo yang 
SE JB ea op IR Gp AS JB JB 


- 

Pa ne PO Pan NN Oa 2 - o TA 

01. - $ . ap . £ 5 . 
” z . 

P a 38 yu - 


ui) AI AKB Lp 383 IR UI mi 


Hilyatul Auliya'" 

e Ta an 23 - TER A 8 2£ 3 
3 Pa 3 : . 

BI 3 as 


2761. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Ya'gub Ath-Thalagani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al "Ala" bin Abdul Jabbar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hazam mengatakan dari Al Mughirah bin Habib, 
ia berkata, “Perut Malik bin Dinar sakit, lalu dikatakan kepadanya, 
“Sebaiknya dibuatkan gorengan untukmu karena hal itu bisa 
menahan sakit perut.” Ia pun berkata, “Biarkan aku dari obat 
kalian. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak ingin tetap di dunia 
karena perutku dan tidak pula karena kemaluanku, maka 
janganlah Engkau membiarkanku tetap di dunia.” 


- 
LG 0 


d— —YVIY 


FA 


sa sa. s 2 Laga 0 o @- AG 
Op OI WAS JB (Blalal op Iabaa id 
JW Giaa Bas :JB en S5 JB dl XS 
o 2 Ar - E - - 0 aP, A1 4 0 -— 
oi sb ore galon oi Bengal Gang 
3 


OI Ga AG jas 33 BUG TAI 1 Ma 


3 4 
CA ran kaget” pi Io 3 B2 . c - ap - ana 
AYI seliadl Ana Caluad 1 JM Alas La NY 


293 


Hilyatul Auliya' 


JB JAN oU AIM aa 3 Laba Sl an 


AA Si A8 JI Kat) OB UUU sh 
Sta Jas sm sat 5 aa ND 


0. 


ui Ol Da 3 SAN Sai Aa aa 
3 Kb SUS IG LA LI Je 


22 ng 


Ang Sen aa IE Uas EA Bp LA 
BAN, HI TS SI Ta OA x, 
As KW ul Ie Jap d SUUA Aa 5 


| 


Ju Ae IE IN 0 GULA 
253) JA Ima 1JU 


2762. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Al 
Mughirah bin Habib Abu Shalih menantu Malik bin Dinar berkata, 


£ E£ 
1 


294 


Hilyatul Auliya' 


“Malik bin Dinar meninggal, dan saat itu aku sedang bersamanya di 
rumah, aku tidak tahu apa yang dilakukannya. Sebelumnya aku 
shalat Isya yang akhir bersamanya, kemudian aku datang, lalu 
mengenakan kain beludru panjang untuk pakaian malam. Lalu 
Malik datang, kemudian disuguhkan roti kepadanya, maka ia pun 
makan. Kemudian berdiri menuju shalat terakhirnya. Ia membuka 
shalatnya, kemudian memegangi jenggotnya, lalu ia berkata, 
“Apabila Engkau menghimpunkan golongan pertama dan 
golongan terakhir, maka haramkanlah uban Malik bin Dinar atas 
neraka.” Maka demi Allah, ia masih demikian hingga aku tertidur. 
Kemudian aku terjaga dan ia masih dalam kondisi demikian, ia 
memajukan sebelah kakinya dan membelakangkan yang lainnya 
sambil mengatakan, “Wahai Tuhanku, apabila Engkau 
menghimpunkan golongan pertama dan golongan terakhir, maka 
haramkanlah uban Malik bin Dinar atas mereka.” Ia terus 
demikian hingga fajar terbit, maka aku bergumam di dalam diriku, 
“Demi Allah, jika Malik bin Dinar keluar lalu melihatku, niscaya 
tidak ada keteguhan padaku selamanya.” Lalu aku datang ke 
rumah dan meninggalkannya.” 


"4 “ 
0 - P3 LB 


JB aka DI anto hal BAL yap 


& o- 


2 Al X2 BAL :JU Sian Paman Mada 


“Jb BL) & 


# 


Te an Gas ne 


- 


“ 


pe Jail & ol kh yu JP 3 La 


“ “ 
“ 








Hilyatul Auliya 
SP Jalal Gi Jb ap S 
Papa aa Pa sala S3, EM 


2763. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin 
Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, ia berkata, “Telah 
sampai kepada kami, bahwa Bani Israil keluar ke tempat keluar 
mereka, lalu dikatakan kepada mereka, “Wahai Bani Israil, kalian 
memanggil-Ku dengan lisan-lisan kalian, sementara hati kalian jauh 
dari-Ku. Adalah kebathilan apa yang kalian perbuat'.” 


4 0 


“JG 2 Oi nye Pi Ke —YVYIL 
SS Calhan 03 dahan 2 Taat Gia 


Ma 5 BI GAS IG ea 2 HA 
2 Iu JG apung kara: “JG 
po NS IR of Saga Up 


Aa PP ITA 


296 


Hilyatul Auliya" 


2764. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Muhammad bin Mashgalah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Junaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Basysyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Sufyan 
bin “Uyainah berkata, “Malik bin Dinar berkata, “Aku persaksikan 
kepada kalian, bahwa kedua mataku rabun.” Maksudnya adalah 
tidak dapat melihat di malam hari.” 


C5 JB dab Ii ph AL —yVao 
4 


PE Ka NN Te bal Aas Oa 


AG AG 


ane Ha an ana ear 2G & 
: ? JS UL Oa Te “JG 
PAN Gan AN of Ken 


2765. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Husain bin Ja'far Al @attat menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Aku membaca di dalam hikmah, bahwa Allah 
membenci setiap rahib (ahli agama) yang gem 


297 


Hilyatul Auliya' 


BB. 3 0 —.o £ A0 AG. 3 Pap 

(daun D Sal D base KI— —YVTUT, 
KAL JB ee gi Jae Nb 
Pa KA “g AA aa BA 0 0 £ 
"JB Cak ol 2 BA JB AI Ap KH 


ny ML 2 2 : JG coal. ae gi PA ra 

esa 3 81 - V9. 2 o E € sa - 

PPS ah HS og Idi Uas 
p: - z 


3 ana ra La Bini sal end 3. g- 3 £ # 
& Dj Oh lalai UAS YES teh Ob Ie 
2 4 £. PA ITE Dn 

Anya) (dim Ol Uli p3 Ugllol Tns GAS SlE 
Pn ang 2 EU ITA an Nee Dan Ok 
DAS Vga ISP 39 At Jet JPN OS Ol 
oo » o 2. 
Into 2153 JA SIS 


2766. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muahammad bin Sahl bin 
Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin 
Al Furat menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar Abu 
Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik bin Dinar berkata, “Tahukah kalian, bagaimana tumbuhnya 
gandum? Yaitu seperti seseorang yang menanamkan sebuah 
tongkat, lalu bila seorang anak kecil lewat lalu mematahkannya, 
maka rusaklah pangkalnya. Dan bila lewat seekor domba lalu 


298 


Hilyatul Auliya" 


memakannya, maka rusaklah pangkalnya. Tapi bila disirami dan 
dirawat, maka akan memiliki naungan yang bisa digunakan 
bernaung dan buah yang bisa dimakan darinya. Demikian juga 
perkataan orang Alim, sebagai obat bagi orang-orang yang 


bersalah'.” 


bir Kkaa 03 Mob WA —YVUV 
Ba IE ah SAS JG KE NI Aa aa 
Ne au ea la ka 


dag ML AL Ol Kau Jan Un 3 dy 
ate Pp Dean an 


Un JA PA pa eni 


T 


ul, 


Ae aa aa 


Hal li Ns 

2767. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik berkata, “Berapa 
banyak orang yang ingin menjumpai saudaranya dan 


299 





Hilyatul Auliya ' 


mengunjunginya namun hal itu terhalangi oleh kesibukan. 
Sementara perkara itu dianjurkan, maka semoga Allah 
menghimpunkan keduanya di negeri yang tidak ada lagi 
perpisahan di sana.' Kemudian Malik berkata, “Aku memohon 
kepada Allah agar menghimpunkan kami dan kalian di bawah 
naungan Thuba dan tempat istirahatnya para ahli ibadah'.” 


Khair oh Kabah Ip AN KS ABIS —YVA 
Oa PA mn ae aer Pe AA “b 


Ea) Nee P ae 3 Tea JG all 


-. 


SL Ta JB UR G3 JAS GS :JU 
AI ale A Aa Pa Tas J6 ADA 


3 M3, Wbig GAN Of Cuit 2 
Ketat dak dgaat i sn S1 Aas Ie 


a oe 


anang “JL KS KS Re (az se 


TI AI SedbA 5 5a ai 3 TP su 
SI AANG IE Md SG Oo AUU 


300 


Hilyatul Auliya' 
Ia 


2768. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Wahb bin Muhammad Al Bunani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik berkata, “Seorang lelaki 
dari kalangan sahabat Nabi & berkata, “Tahukah kalian seorang 
jiwa yang bila aku memuliakannya, memberi kenikmatan 
kepadanya dan meringankan bebannya maka malah kelak 
mencelaku di hadapan Allah. Tapi bila aku memayahkannya, 
membebaninya dan melelahkannya, kelak ia malah memujiku di 
hadapan Allah? Maksudnya adalah dirinya sendiri.” Ia berkata, 
“Dan aku mendengar Malik berkata pada suatu hari setelah 
menyebutkan tentang orang-orang shalih lalu ia berkata, “Apabila 
disebutkan orang-orang, maka celakalah dan kasian aku'.” Ia 
berkata, “Dan aku juga mendengar Malik berkata, “Sesungguhnya 


hati yang mencintai Allah maka ia mencintai kebelehan untuk 
Allah 8.” 


SI 
Si 


“ 
Papa 


La Ir “Je Op Kanan Nana GA —Y YNA 


PA AA 


En 


o. A0 3G. 4 


CN AS oi AI Ke Gi 


Gx 


301 


Hilyatul Auliya' 


o - “En -, AG “ng ig B- A Ao - o- A 
Oto Op Kid 1JB Kebun yg SAS 
- - z 


2 4 2. - 
-. - - 9 - - 4 0 -— an EA 
02 cylas an CU, nora "JB (DI yan 
2 o £ o 3 AA 
Ma Si Ip UI Sm 207, 
2769. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abdullah bin Abdussalam menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Umair Isa bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Syaudzab, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik bin Dinar berkata, “Jihad,' sementara aku sendiri berjihad di 
dalam diriku.” 


AAL Oi mamih Belah jl SAS -YVV: 


£ “ 
40 3.0 LP 


Pa - - 
Wa— JB IA YP WJ— 
1 . Con ora" X0 Ao Pa ai - . DO 3 - 
"Jk Olaghu cp yana Lado 2 6 Op Juta 
3 


S3 GL Ie KA 19 3 MU JB 


302 





Hilyatul Auliya" 


N, Au 5 0. A0 PBb Ta PO GA 0. as 
al Uolh Yg Uang Uning aga Yg i2ny Uya jab 


2 ee Y Lv. 8 E o Aa LA - 
Oda Dl AS SI sad alan ds 


2770. Abu Ishag Ibrahim bin Hamzah dan Muhammad bin 
Ali bin. Hubaisy menceritakan kepada kami, keduanya berkata, 
Ahmad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Ma'in menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Malik bin Dinar berkata, 
“Kita berdamai untuk mencintai dunia, maka sebagian kita tidak 
menyuruhkan kebaikan kepada sebagian lainnya dan tidak saling 
mencegah kemungkaran, namun Allah tidak akan membiarkan kita 
atas hal ini. Duhai kiranya itu aku, adzab Allah yang manakah 
yang akan turun?” 


T - KA 8 o 2. Tika 
uab pl HA JB jaa ee Cod Jk 


AA No SAN Ny IS) CC MI G2 Ol 1JB 
H5 saat MAN 2 ON Ta 151 Sa 
3 N, PALU Hui B8. 9 B3 o- 


Hilyatul Auliya 


2771. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Zhufur menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Malik bin 
Dinar, ia berkata, “Sesungguhnya di antara manusia ada orang- 
orang yang apabila berjumpa dengan para pembaca Al Gur'an 





mereka memukul dengan bagian yang mereka bawa, namun bila 
berjumpa dengan orang-orang lalim dan para pemelihara dunia, 
mereka mengambil peran bersama mereka. Maka jadilah kalian 
termasuk di antara para gurra” Ar-Rahman, semoga Allah 
memberkahi kalian.” 


AA Men SE AA 

YAN MASA tag GAS 2G ee La 
BS IE ama AL IU IE Gas :JE 
SSI ULA Ola Gi IL ah 23 gp 
SI TAN SSL as Y Lah Ol 
3 EA LI GA P3 ng 


de Ja tai an Ga Mb, AP 


N 


i 


304 





Hilyatul Auliya” 


2772. Al Husain bin Muhammad bin Al Abbas Al Fagih Al 
Aili menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin 
Muhammad Ad-Dallal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Hatim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hudbah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hazm menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
berkata, “Sesungguhnya kalian berada di zaman abu-abu (samar), 
tidak ada yang dapat melihat zaman kalian kecuali yang berilmu 
mendalam. Sesungguhnya kalian berada di zaman yang banyak 
kebanggaan mereka, lisan mereka telah membengkak di mulut 
mereka, dan mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Maka 
waspadailah mereka terhadap diri kalian, jangan sampai mereka 


, ” 


menjatuhkan kalian ke dalam perangkap mereka'. 


ng AG GAL —YVVY 
Ne 2. C3 Pe s6 at Oia eat 
Op KAS JB tali Gal pi KAS :JU 


“ 2, 
Per Pai 
9 AP 4 0 
. 
. 


Aa SAS JB Gea GAS JB KG Sp 
- - 0 2 PB 2. 
- - # 
“ - - - - - 
Na aa Ta - 0g . AN Ng NA Ss La” 
Mn Sea ae re 
0. 0. 0 or P Tie 2 Na Te aa 
ji Ae o 


abs 


Pd 


305 


Hilyatul Auliya' 


2773. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik bin Dinar berkata, “Sesungguhnya tubuh itu apabila sakit, 
maka tidak akan mujarab terhadapnya makanan, tidak pula 
minuman, tidak pula tidur, dan tidak pula istirahat. Demikian juga 
hati, apabila dipenuhi oleh kecintaan terhadap dunia, maka tidak 
akan mujarab nasihat terhadapnya.” 


AG Bh 3 30 A9 


BI II alba MAGNA SYYV2 


cah XS u buat Ba “JG PPA AAA 


4 


Hn Ie AK aa -JG Nat 2 -JG 


Ea Pa na BER ON $ "E 0 - - . 0 - 
bas (ak UI HS ea da Cla3 ep Mile 
Lor A 0 P1 aan P3 Ta 


2774. Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Seandainya aku tahu bahwa hatiku bisa baik di atas 
sampah, niscaya aku duduk di atasnya.” 


306 


Hilyatul Auliya" 


£ 
BD 38 Lo 3. 0 AG 


ab JB tata H3 KA GAS —yVVO 


Pa 


Si Erat 236 aa (SA -J6 Aa A 


A8 - 


NN an Kateman 
3 1) Kiai 2 Ko DIY 


#- 


SP ba 


2775. Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik berkata, “Allah 
Ta'ala mempunyai sejumlah hukuman, maka waspadailah itu dari 
diri kalian di dalam hati dan tubuh yang berupa kesempitan dalam 
penghidupan, kelemahan dalam ibadah dan ketidak relaan dalam 


. y” 


reze 


JB al ip dal jl BAL —YVVI 


307 


Hilyatul Auliya" 


40 3” 0. Pa 


Tang an La Fe ben mnta - JB « ea 
as n daa 33 Gi MIL nata “JG 


£ “0 23 

BMI eng Lelaki D3 Paud Gi 
2776. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Waspadailah sang penyihir, karena ia dapat 

menyihir hati para ulama.' Yakni keduniaan.” 


JB an 5 ae yh WAS -yywv 


3015 4 5 


- JG 23an Ka :JB (Buah Op Kamua Ud 


- . & 


dn aa an el la De 
AE Al Laga JU JB AE Ii SMU Gi 


as Ea aa sb eat an 


- 
34 


308 








Hilyatul Auliya' 


2777. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Musa # berkata, “Wahai 
Tuhanku, dimana aku mencari-Mu?' Tuhan berfirman, “Carilah 
Aku pada hati mereka yang remuk'.” 


Ta Bh SL Lab (635 —YVYA 


108 £E 4 


« 
- 


Be ae Kara - JG 3 9 SA Bara JG (elu P 


9 


5 Dab Gen ta LJB AI Ok 
LS HI hate LK -JU A5 Ja yi 
IE 0G II dad pala Vo 
Ea IS AE Mula 1 SN ah 


Pa 


Oa Pe am 23 


& 
:| ” 
&! D)- 


£ 
“ .” 


309 


Hilyatul Auliya”" 


@ 


Ol UU 3 


4 Pd 


” 
os “ 
Pari 
« 
PU 
2G 


2778. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits 
bin Nabhan Al Jarmi menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
datang dari Mekkah, lalu aku menghadiahkan teko kepada Malik 
bin Dinar, maka teko itu ada padanya. Lalu pada suatu hari aku 
datang, lahu duduk di majlisnya, maka ia pun berkata kepadaku, 
'Wahai Harits, kemarilah, ambillah teko itu. sungguh ia telah 
menyibukkan hatiku." Lalu ia berkata kepadaku, Wahai Harits, 
sesungguhnya apabila aku masuk masjid, syetan mendatangiku lalu 
berkata, Wahai Malik, sesungguhnya teko itu telah dicuri.” Maka 
sungguh, teko itu telah menyibukkan hatiku'.” 


o SPA Kan aa Ia Ti tag 
ah IA3 CL ps S3 0S JI 


A4 0 8. 3 


SIB co H3 AKA df Wis —yvya 
2. 


& () 


og ad AE Ula YAI 3 


310 





Hilyatul Auliya' 
ie Gada d3 La OWAIN LSG Das JB 
Na ie aa Se aa 
Men o YEE Y Aa - 8. - £ 0.3 
PPN Ao Ap) et Aye 

ap SE Jap 


2779. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Garin menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, 
“Barangsiapa menjauhi kemewahan dunia, maka dialah yang 
mengalahkan hawa nafsunya, dan barangsiapa bahagia dengan 
pujian orang bathil, maka syetan telah mampu untuk memasuki 
hatinya. Wahai pembaca Al @ur'an, engkau pembaca Al Gur'an, 
adalah selayaknya seorang pembaca Al Gur'an untuk 
mengenakan pakaian wol, membawa tongkat penggembala, 
melarikan dari (adzab) Allah kepada (rahmat) Allah #&, dan 
menggiring para hamba kepada Allah Ta ala.” 


Bab JB eU 2 ISA Es - -YVA: 


Ex 0 


ag aa JB Ji KA G3 
Me ana Ge Ie Sea 


2 o- 


PA NEW 


311 


Hilyatul Auliya' 
LS Lal, ala IS ih: Kudu IL 


P 
38 ti “o 23 


A2 AAA Oa ab sal ah Ula 


” 


Hb Kotrah OT3 to LS 106 ATI 


Asi Nan Haus EP. Pe af ae | SI, ar 
Pa Re ANE PA 
JA aa ia UAS RAI 


2780. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Abdullah Muhammad bin bin Kulaib 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Yusuf bin Athiyyah 
menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, “Aku 
melihat sebuah gunung yang di atasnya ada seorang rahib, lalu aku 
berkata, Wahai rahib, beritahulah aku sesuatu dari apa yang bisa 
membuatku zuhud di dunia.' Ia berkata, “Bukankah engkau 
pembaca @ur'an dan Furgan?' Aku berkata, “Tentu, akan tetapi, 
aku ingin engkau memberitahuku sesuatu darimu yang dapat 
membuatku zuhud di dunia.” Ia berkata, “Jika engkau bisa untuk 
menjadikan dinding besi di antara dirimu dan syahwat, maka 
lakukanlah.” 


312 





Hilyatul Auliya" 


P4 
- “.. 38.0 £ - aa 


Pan Sman Ga 5 A3 Sau 


Bo & 3 Oo 3 


HA S3 boa TA tara “JG aa 


30 30 AG Pa 


Op aa Lada “JG (Sl ee KE Yai Da Ck :YU 
pd ola 03 Mb naa AAA 
Ba De ob naa Gan 


2781. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami. Dan Ubaidullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Sulaiman Ibnu Daud 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Barangsiapa mengalahkan syahwat kehidupan 


, »” 


dunia, maka itulah yang memisahkan syetan dari naungannya'. 


313 





Hilyatul Auliya" 


Be XL & 9 4 o- 


Ujian oi JASA Gp ANA SAS YAN 


30 LA o 


23 AAS SAS JB copa LN GE 
Pane - JE dana u LI Pa “JG ul 
SA AI 53 S5 IS Ig 
Wa PI JUS R6 Tai DO 2S 
AS IG LN, AD ya Abs 33 


3-0 E£ 


PB AN Ip GMC Gasa SI 


183 AO al SI J3 Ff 


“Jl 365 : JG DI Na SA OKU 2 
AN Dl K1 da SI Oa 296 
Tadi EN Ip AN AS YG aa sin Jal 
ae JI NG JB ng Sts . tp 


AE: 


WA abs As og one yul 





Hilyatul Auliya" 


2782. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Khutsaim bin Mu'awiyah menceritakan 
kepadaku, ia berkata, seorang syaikh menceritakan kepadaku, ia 
berkata, “Ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang kaya di 
Bashrah, ia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat 
cantik. Lalu ayahnya berkata kepadanya, “Bani Hasyim, orang- 
orang Arab dan para maula telah melamarmu namun engkau 
menolak. Aku lihat bahwa engkau menginginkan Malik bin Dinar 
dan para sahabatnya? Anak perempuan itu berkata, “Demi Allah, 
dia memang tujuanku.' Lalu sang ayah berkata kepada saudara 
lelakinya, “Temuilah Malik bin Dinar, lalu beritahukan kepadanya 
tentang anak perempuanku dan kecenderungannya kepadanya." 
Lalu saudara laki-lakinya itu menemui Malik lalu berkata 
kepadanya, “Fulan menyampaikan salam kepadamu, dan ia 
mengatakan, “Sesungguhnya engkau tahu, bahwa aku adalah 
orang yang paling banyak harta di kota ini dan paling dikenal. Aku 
mempunyai seorang anak perempuan yang cantik, ia 
menginginkanmu. Maka itu terserah kepadamu dan dia.” Maka 
Malik berkata kepada lelaki itu, “Engkau ini sungguh 
mengherankan, wahai fulan. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku 
telah mentalak tiga dunia?” 


- Pa 
0 A0 utan 9 
. 


Pa "JB Chan 03 Sa 


4 P4 - - £ 
80-09 - 9 » ..oi ey o- 
PNS AL yh SA IE KA op MX 


“. 


315 


Hilyatul Auliya" 





. P4 £ - s 
Pa Tn X8 1 


KAS JL caga jl KS JG BG yA 


- 
.. 


S3 Pan Kg De Helen 


2783. Ahmad bin Ja'far menceritakan Tn kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ashim Imran bin Muhammad Al Anshari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Outaibah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Abu Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Dikatakan kepada Malik 
bin Dinar, “Mengapa engkau tidak menikah?" Maka ia pun berkata, 
“Seandainya aku bisa, niscaya aku ceraikan juga diriku'.” 


Be Sana oa ee 
ME oi SU IE USS 2 sea Gi 5 SL 
BI Una diam AA 
K3 de Ka ra ena Ku dada 

AA SU IA abs sd 


316 


Hilyatul Auliya' 


2784. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hudbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam 
bin Abu Muthi' menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami 
masuk ke tempat Malik bin Dinar pada malam hari, saat itu ia di 
dalam sebuah rumah tanpa lampu, sementara tangannya 
memegang roti yang digenggamnya, lalu kami berkata, “Wahai 
Abu Yahya, mengapa tidak ada lampu, mengapa tidak ada sesuatu 
untuk engkau meletakkan rotimu?' Ia pun berkata, “Biarkanlah, 
demi Allah, sesungguhnya aku menyesali apa yang telah lalu.” 


P4 
Keane - 30 Ao 


JG ia 2 SY (G1 —YVNO 
JG « jama fe au JG ae 3 des 
Ia SMU Ke IS IU ui Pu "ag 


Oo 


Na Y3 25) Sa sa Ls og obok 5 
- Pd An Ta 3 PA 
e Stan 
2785. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, ia berkata: 


ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, ia berkata, “Aku 
sedang di tempat Malik, lalu ia memegang kulit lengannya, lalu 


317 





Hilyatul Auliya" 





berkata, “Tahun ini aku tidak pernah memakan kurma muda, tidak 
pula anggur dan tidak pula semangka.' Ia terus menyebutkan anu 
dan anu. “Bukankah aku ini Malik bin Dinar (raja, anaknya 
dinar)?” 


4 o - ap ea .- o --.o £ X0 Y Lo. 
da IL JB « Kl up dl ng 
kh P . - 
A4 0 213 8 - 9 ia 2 @ 8 29 7 o 3 
ra 4 Wa— "JB Gw A— 2 (edm 
# 


: # 
- - - ed ad 5 
J8 4 ed GB 1G SI, yak WI 2 
# z 2, 

Pj 8 - - £ ps -, Da 
P9 aa DI Jab 1JB HE IE Abs 
NN bi er ae - »-E 2 02 2 1 20- —0, Kk PA a: di 
(S. : ee. 5 S sy . : Laga | JG ( en) 


?£ E 8-01, A01 ?£ 4 - 201 2 - 
ol cal3 Tn CI (aa ol 73 ey! Os 


13 8. 


AS 


2786. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 


318 





Hilyatul Auliya" 


kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman 
bin Ibrahim Al Himyari tempat duduknya Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, 
'Sesungguhnya aku menyukai roti lembut dengan susu kental." 
Lalu sahabatnya beranjak kemudian datang membawakannya, lalu 
menghadapkan Malik kepada roti itu. kemudian Malik membolak- 
baliknya dan memandanginya, kemudian berkata, “Aku pernah 
menginginkan sejak empat puluh tahun, dan aku berhasil 
mengalahkanmu hingga sekarang, dan kini engkau ingin 
mengalahkanku, menjauhlah engkau dariku.” Ia pun enggan 
memakannya.” 


P, aa E 


SIG KO A3 aabaa al SAS —YMAV 


2 
1 Ao GOR PA 


NI ai Kare “JG rai Op Ka Jd 


Pen spt ws Fan 2 Aye tara -JE 


oE Ba 


Labu La, aa TN | Ku 
ja Dame an MA -JU 


Ea sn ae db ata 


319 











Hilyatul an 


R3 Sam ob ang ai su) J5 Tara 


oA- - 2 


la 3 ae Cai R39 dan Ae del 
AA 0 Fa E -0 £ 
9 sel UI -JU li, Na Ta SL Ta Cal, 


“ 


(— 


. 


Esa 
| 


Kai Hi da pa Kl sebut meri 


2787. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ubaidah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hajjaj bin Nashr menceritakan kepadaku, ia berkata, Al 
Mundzir Abu Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku 
melihat Malik membawa lengan kambing dari antara lengan-lengan 
kambing yang telah dimasak. Ia menciuminya sesaat demi sesaat. 
Kemudian ia melewati seorang tua miskin di pinggir jalan meminta 
shadagah, maka ia pun berkata, “Ini, wahai orang tua.' Lalu ia pun 
memberikan, kemudian mengusapkan tangannya ke dinding, 
kemudian meletakkan kantongnya di atas kepalanya lalu pergi. 
Kemudian aku berjumpa dengan salah seorang temannya, lalu aku 
berkata, “Hari ini aku melihat Malik demikian dan demikian.' Ia 
pun berkata, “Aku beritahu engkau, bahwa ia telah 
menginginkannya sejak lama sekali, lalu ia membelinya, namun 
jiwanya merasa tidak tenteram untuk memakannya, maka ia pun 
menyedekahkannya'.” 


320 





Hilyatul Auliya' 





EA Gi ata Aa WAS —YYAA 


A 


Nee AI ISU terga Ii ia BA JB AS 


- 8 s Pa Lk 3 7 # - 9 
Pu ee C5 yan Sa "JB (Ola ee Ko! 
"NA 3 245 ' 2 ae - 0. £. £4 0 -— st 


». PN 0 Ea Bina a Oes An Opa id 8 
PN 3 SY UH ea JTY 
AT 2 ane B5 0 F3 o Na 
Ad SI geeel on JST 
2788. Abu Bahr Muhammad bin Al Husain bin Kautsar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa 
menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abdushshamad bin 
Hassan menceritakan kepada kami, ia berkata: As-Sari bin Yahya 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Sesungguhnya telah datang kepadaku tahun 
dimana selama masa itu aku tidak memakan daging kecuali pada 


hari raya kurban, maka aku memakan dari hewan kurbanku 
karena anjuran dalam hal itu'.” 


23 ml BIS —YVAA 
(Gema op Ai Pa Ga JG ci 


321 





Hilyatul Auliya 


NG a 0 . 3 AG - “ ba - o 
al S TI u pe WJ— "JB Gear 
2. - 9 zor, o £ 3 Ora, . aa £ 3 2 
Sia ab lab daU La MU JB :JE 
4 g' Pa Fak - o, s3) 5 2 P3 . ge 
IP Ud Tian Uya pda Sia A3 | camdi —mleU 


2789. Ibrahim bin Abdullah bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, ia berkata: An-Nadhr bin Zurarah menceritakan kepada 
kami dari orang tsigah, ia berkata “Malik berkata, “Aku membeli 
kijang seharga satu dirham untuk keluargaku, dan sesungguhnya 
aku mengintropeksi diriku dalam hal ini sejak dua puluh tahun 
yang lalu, maka aku tidak menemukan jalan keluar'.” 


“JG Pia » Sal 2 Kd —YYA. 


Jan Haa “JW Ca Nb na “JG 


Oo Ps 3 Pd sa." 
ls 1d, vylad ep MIL Ea JB TA 


322 





Hilyatul Auliya 


2790. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin 
Khidasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'alla Al Warrag 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, "Aku mencampur tepungku dengan abu, lalu aku 
melemah dari melaksanakan shalat. Seandainya aku kuat 


, ” 


melaksanakan shalat, niscaya aku tidak memakan selain itu'. 


SA F3 “.. 


SIB ak Ma yh SIS —YVAN 


# 


A S NE du Ajal AI Pe aa 


—m 


Ag PE ra an ENG YAN Er PERAN ETS NA 


£ “ 
“ “ 
“ 


DEAR Aan ada USS Sah El 
SS SY, Ca Y, 9 am 
AI Y, (33 2 TU “5 AI ie 


2791. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan TN kami, 
ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 


# 


323 





Hilyatul Auliya' 


berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik 
berkata, “Sungguh aku pernah tidak memiliki dinar, tidak pula 
dirham dan tidak pula sepeserpun. Seandainya aku tidak memiliki 
kebaikan di sisi Allah, maka aku tidak memiliki dunia dan tidak 
pula akhirat.” 


8 - . 
30 Lo JA LD Aa 0 0 -.o £ 2 y 4 o- 
PF, “ “ 


EL... 340385. 3 LB Ju 


JB Ce AN GR AS vA— | 
Da DAS VI EA Ip J3 oh MI OS Uu 


nga 3 - DO. N.O - na dd 

“0 Jang Lega 0 Sid R2 Wo) 

2792. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Muhammad bin Umar Abu Kuraib menceritakan kepada 

kami, ia berkata, “Malik bin Dinar tidak memiliki dinar dari dunia 

kecuali dua dirham. Satu dirham untuk kertasnya dan satu dirham 
untuk membeli celupan (tinta) untuk ia bekerja dengannya.” 


324 





Hilyatul Auliya” 





£e P4 - 
38 Pa Ia 


JB AD Lp dab pl GAS —YVAY 


Ap TI EA JB BN H3 MAA Gb 

ay » - Da Je ag Pa Kera "Jk (elu : 

| sa ec Pd o - 2 R Pa PaRa 

Na J3 cytas ae uv Cina J8 Maan) 
z beda” 


- - N P SA e A a00 Pai 

S3 Al DUS Jas Sila YL Jas MU 
: 5 3. o “0 NX S ae NP 

IMEI ASIN Al) II 6337 


2793. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Amr Al 
@aisi menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik bin Dinar berkata, “Jabir bin Yazid masuk ke tempatku, saat 
itu aku sedang menulis, lalu ia berkata, “Wahai Malik, engkau tidak 
mempunyai pekerjaan selain ini? Engkau menukil Kitabullah dari 
lembaran ke lembaran lainnya. Demi Allah, sungguh ini pekerjaan 
yang halal.” 


325 











Hilyatul Auliya" 
an ra 8. X0 3G. 3 Kp - 
Wb 1JB CS og Sabun Lil —YVAL 


“ 


mo 1 


o- 3 0 A9 | Kap TG - 3 0 2 ni 
Tox 0 - o-2 20 3 o LD AA og 
RN UP UN Ha KL — JG tep 
z - 
4 


Ka ITE oi MUG GT OS IU ak al 33 


z 


NN N 


K3 


sean Cl: 
2794. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad Ibnu Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Miskin bin Bukair menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Abu Balj, ia berkata, “Kulit (tulisan) Malik bin Dinar setiap 
tahunnya dihargai garam dan dua #/s (pecahan mata uang arab).” 


- - 
9 Ha 


Bab JB IL 33 KG yi ab —yva 


Oo 


X0 2G. 3 Ka 


2 Mah ena Toe ah KA Uh Ie 


& Kh o : AG Para o3 
1 jua Ala LI Lag Uas TB ai 
ae eh IsG ah Je uya JB 3 ep MU 


326 


Hilyatul Auliya' 


of — Ann dm ya AA Ker 0S 


a Pe 
oi os,9o £ 


MA ag 


2795. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada EA ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Kulaib menceritakan kepadaku, 
ia berkata, Yusuf bin Athiyyah Ash-Shaffar menceritakan kepada 
kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, “Barangsiapa masuk ke 
rumahku lalu mengambil sesuatu maka itu halal baginya, maka aku 
tidak membutuhkan gembok dan tidak pula kunci.” Ia pernah 
mengambil kerikil dari masjid lalu berkata, “Sungguh ini 
mencukupiku di dunia selama aku hidup sehingga aku tidak perlu 
menyentuhkannya dari makanan dan minuman.” Ia juga pernah 
mengatakan, “Seandainya baik bagiku untuk mendapatkan 
pakaian lalu aku membaginya dua bagian, lalu aku bersarung 


dengan satu potongan dan bersorban dengan potongan lainnya, 
niscaya aku lakukan.” 


327 














Hilyatul Auliya" 


Haa "ig (alih Gl) 2 MAKA 3S JG 


KAS JB en BIL JR 3 Oa 
Pen NOT 2 AO POT - 30 4 PA, ana mo. 
abg Ju cytaa CL Ka :JB (Aan 
£ “ “ : E ?. , £ Pn “ 4 -J - 
Oia Va ara UG AU Cab oil AKI 
TE ana Hg xi - E - 3 ". Ta 4 2 a 
"perna Ap maa 


- 3 


ALARM Aa ek uh ul 


“9 . Ka 2 #0 23 

3, ASI SN nh Lay PA IA 

Gn 8 1JB sole 1D NS SEA Ja ig 
AI 8 0-7 Ad ai - 

Lo es ag MIL LG HI 33 SU aa ba 

AB (aa La ON, USS Cadas 

2796. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag As-Sarraj 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Ubaidullah 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan 


kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, ia 


328 





Hilyatul Auliya" 


berkata,Ketika terjadi fitnah (kekacauan dan huru-hara), aku 
mendatangi Al Hasan, lalu aku bertanya kepadanya, “Wahai Abu 
Sa'id, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Ia tidak 
menjawabku, maka aku berkata lagi, “Wahai Abu Sa'id, aku datang 
kepadamu selama tiga hari untuk bertanya kepadamu, dan engkau 
adalah guruku, namun engkau tidak menjawabku. Demi Allah, 
sungguh aku telah berkeinginan untuk mengambil tanah dengan 
kakiku dan minum dari mulut sungai, serta makan dari sayuran 
tanah, hingga Allah memberikan keputusan di antara para hamba- 
Nya.' Kemudian Al Hasan mengirim utusan (untuk memanggilnya), 
sementara kedua matanya menangis, kemudian berkata, Wahai 
Malik, siapa yang mampu atas apa yang engkau mampui, tapi 
demi Allah, kami tidak mampu ini.” 


(Oki j3 Kaban ai NS EL ya 


Mn ju 


Gas :YE 2 AG Sl KG Al Ka 3 
pala ipa apn Bd ca 


JUdI Ate “is pagu IE Aa 


329 





Hilyatul Auliya” 


AB EA II AN UAS IE 
IS dedi Kia bi Sea G LIL celaan 


“ “ 2 


F3 Op Ab JS KA pas Una A3 
e ega  IA BE 23 ip 
AI ae 95 3 Aa 


Sha yah LG NI 39 ep AAN wa, 
.elaa G 


2797. Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun bin Abdullah dan Abdullah bin Abu Ziyad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku sedang di tempat Malik bin Dinar, 
lalu datanglah Hisyam bin Hassan, ia memang biasa didatangi 
Hisyam, Sa'id bin Abu “Arubah dan Hausyab untuk mengobati hati 
mereka. Saat itu Hisyam datang lalu berkata, “Dimana Abu 
Yahya?' Kami berkata, “Di ladang sayur.” Ia pun berkata, "Mari ikut 
kami kepadanya.” Lalu pandangannya tertuju kepada Hisyam, lalu 
berkata, Wahai Hisyam, sesungguhnya aku menghargai sayuran 
ini setiap bulan dua dirham dan dua danag, dan dari itu aku 
mengambil darinya setiap bulan enam puluh roti, setiap malam 


330 





Hilyatul Auliya 





dua roti. Bila aku memperolehnya hangat, maka itu adalah 
lauknya. Wahai Hisyam, sesungguhnya aku membaca di dalam 
Zabur Daud &: “Wahai Tuhanku, aku melihat kedukaanku, 
sementara Engkau dari atas ketinggian.” Maka lihatlah 
kedukaanmu, wahai Hisyam .” 


N 
X 


& Tea tu, a 23 MN SS 5 


- 
-) 


des ri AN Sp Uea Ja Yg De 
ae os Aa Je 3g PU ob 
: 3 | 


ca 


“jp Kn 3 Uban 


2798. Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Malik bin Dinar biasa 
mengenakan kain wol dan mantel tipis. Bila musim dingin, ia 


331 








Hilyatul Auliya" 


mengenakan pakaian bulu (terbuat dari bulu), syal dan mantel. Ia 
biasa menulis mushaf dan atas hal itu ia tidak mengambil upah 
lebih dari hasil kerja tangannya. Lalu ia menyerahkannya kepada 
penjual sayur lalu memakannya. Ia menulis mushaf dalam empat 


bulan.” 


Ma ne Je TE lb 
NG ata AK GA db (anal 
. Ie Ns Pa: - JW Ap 3 Sl Ae 
et wes GA 5, “JG #had Jal 
Uu: ja 2g kidaah AG Cabe 
af ad KI Yos BU EL 


Y 


AA 


s 49 
“ 


332 








Hilyatul Auliya 

NA S1 WAKEY AA 3 Le 
BS Ia MC AG Pale HP Bh db 
An Ao Ran 


2799. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Ubaidah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdul Malik bin Muraib menceritakan kepadaku, 
ia berkata, seorang lelaki shalih dari warga Bashrah menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Terjadi kebakaran di rumah Malik, maka ia 
mengambil mushaf dan mengambil kain beludru lalu mengeluarkan 
keduanya. Lalu dikatakan, “Wahai Abu Yahya, rumahnya.' Ia 
berkata, “Kami tidak mempunyai apa-apa di dalamnya selain tirai, 
aku tidak peduli bila itu terbakar.” 

Ahmad bin Ibrahim berkata, “Dan Abdullah bin Al Mubarak 
berkata, “Terjadi kebakaran di Bashrah, lalu Malik mengambil 
ujung pakaiannya dengan menyeretnya, dan ia berkata, “Binasalah 


, »” 


para pemilik beban-beban yang berat. 


333 





Hilyatul Auliya" 
a YP IS SL AP Ud SU 
LA 2 2 330 Na 6, £ pall al 
on NA 3 Ga ITO Uas ia P3 
AS Sa Ia NI Uta JT 
ya Ag 2 HI ia SN ab 
3 1 Ola GA 2 Dab Y uts 

SU dil 


2800. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik berkata, Wahai 
kalian, orang-orang bodoh kalian banyak, seandainya bukan 
karena itu niscaya aku mengenakan baju goni (terbuat dari goni, 
biasa dikenakan karena penyesalan atau berduka). Wahai kalian, 
sesungguhnya di dalam jawafah (salah satu jenis ikan) tidak ada 
yang lebih buruk daripada kepalanya. Sungguh aku memakan 
kepala jawafah adalah lebih aku sukai daripada memakan yang 





haram. Wahai kalian, sesungguhnya perut seseorang kalian 
hanyalah anjing, maka lemparkanlah remahan kepala jawatah 
kepada anjing ini maka ia akan terasa tenang olehmu. Dan 


334 





Hilyatul Auliya 


janganlah kalian menjadikan perut-perut kalian sebagai gudang 
untuk para syetan yang di dalamnya iblis akan menampung apa- 
apa yang disukainya. 


, »” 


GEN SE 2 Gl 6 


2801. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Seandainya aku bisa untuk tidak tidur niscaya aku 
tidak tidur, karena aku khawatir turun adzab ketika aku sedang 
tidur. Seandainya aku mendapatkan para pembantu, niscaya aku 
sebarkan mereka di seluruh dunia untuk menyerukan: Wahai 
manusia, neraka, neraka.” 


335 








Hilyatul Auliya' 


3 & 0 SG. AA IG 


Ma ea EN NE Aa 


N “ 
8 o— IG - 2 


OA XS SA LI ceme Gi al Es -JG 


N 


KN 


“ 


IA BAN PA ia DP 


z# 
- 


SE AP ab gai lo £ Bath 13 “JG 
Se ah 


2802. Abu Muslim Abdurrahman bin Muhammad Al 
Wa'izh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Yusuf Al Banna menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
bin Syabib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin 
Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Sulaiman, 
dari Malik bin Dinar, ia berkata, “Apabila aku makan siang dan 
jiwaku baik, maka di pemukiman ini tidak ada budak yang 
sepertiku kecuali budak yang makan siang sebelumku'.” 


Gaun AI gh Gi KAA ES YA: Y 
2 TI dea uan en ee 


Na PN en Den men es ARA ea 


336 





Hilyatul Auliya' 

Al AE ALA Up emng JB 2JE ANU AS 
TI a01 0 2 -X oo 3 8 3. Y d0, 
BAY oa Olagla o0y BI Kg Al Asi 


Ja Ie PAN 5 


2803. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ubaidullah bin Ahmad bin “Ugbah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Isa bin 
Maryam & berkata, “Takut kepada Allah dan mencintai surga 
Firdaus akan menjauhkan dari kemewahan dunia dan mewariskan 


, ” 


kesabaran atas kesulitan'. 


337 








Hilyatul Auliya" 


o - "NG Pe - 0 g @ ta Pn AN 3g p 
BEN IG mail JT OS Jail sa 
o Pd “ Pad - o 
ra Ab 3 ad III 
2804. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hajib bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Isa As berkata, “Dengan 
hag aku katakan kepada kalian, bahwa memakan gandum dan 
tidur di atas sampah bersama anjing-anjing adalah sedikit dalam 
mencari surga Firdaus.” 


o- o Bo X AL 9 & o-— 


ee NS Dt KE 5 LN KAB 


40 4.0 


3 KA Sen Ka ir se es “JW 


LG - 


GA JB tuan AG Bb CAS IU cal Fl 
Abg UU Ie S3 :JU anang 


2 
NX 


87 aya d3 al BE Ad Da PAI dp ya & 
Kat TA Kenal ba la dp Dai 


338 





Hilyatul Auliya" 


Se Sa been Pena Me Pe AA 
CPU Kal) GP Pe) BS Nala ola dala 
3 re AA yaa 6 2 az, KS 
Ia ds pa af “5 BS sd & SAE 
si "AA A3 1s AN F 36 JG 


in Da ah gan 


Sa “la VE We “las 
ema GA Ol Oa 
Dg 


2805. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Salim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sallam bin Miskin menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku masuk ke tempat Malik bin Dinar ketika ia sakit yang 
akhirnya meninggal dalam sakitnya itu. Di dalam rumah itu ada 
dipan tamarisk yang diikat tali, di atasnya terdapat sepotong tikar 
rotan, di bawah kepalanya sepotong kain, teko kecil. Lalu ia 
mengangkat kepalanya, kemudian mengeluarkan dua roti kering 
dari bawah kepalanya, lalu ia duduk memecahkan kedua roti itu di 
dalam air, hingga setelah ia mengira bahwa roti telah basah, ia 


339 


Hilyatul Auliya' 


berkata, “Ambilkan aku buntelan.” Ternyata ada buntelan yang 
tergantung, maka aku pun meletakkannya, lalu ia mengeluarkan 
sebuah kantong yang di dalamnya terdapat garam. Lalu ia berkata 
kepadaku, “Mendekatlah.' Maka aku berkata, “Wahai Abu Yahya, 
aku tidak menginginkannya.' Ja pun berkata, “Tidak mungkin, tidak 
mungkin. Engkau termasuk orang yang mendapat makan dengan 
air, maka tidak mungkin engkau tidak sabar dengan air asin'.” 


BG AA 3 Oo 


To o y 3 o- 8 
(RRI Ou kobea Op Ml IS Cod —YA:N 
z# . - 
KE AS IE Cepa 2 KH SAS :JU 


KI lo 335 fl ae 1JG man) 
8 M3 yi MI UE OS KS Ga JB 


aa - - 3 2... 3 “3 A A 30 2. 
an NN SA dB aa 
Y (HUI JB 5 Ale Iga segta IS jl 1d 
- Ha 5. ea Pi - c S: 
Pl De : 2 PI - - o 2... 00 2 o A4 
Ma Yg SB LA aa oU 3 UU aa Jas 
2806. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepadaku, 


ia berkata, “Aku mendengar seorang syaikh tetangganya Malik bin 
Dinar meriwayatkan darinya, ia berkata, “Aku pernah bersama 


340 





Hilyatul Auliya" 


Malik di jalanan Makkah, lalu ia berkata kepadaku, “Sesungguhnya 
aku akan mendoakan sesuatu, maka aminkanlah.' Kemudian ia 
berkata, “Ya Allah, janganlah engkau masukkan ke rumah Malik 
bin Dinar dari keduniaan, baik sedikit maupun banyak .” 


AG 


daa d Pa » Cet Wa— —YA.V 
AI PS CL JB LAN 


KAL :J6 AG 5 Ia Ca JB GI 


0 3Yo- 


vylas Gp ma Kanan “JG Na onta pe AR 
& S5 js 1 s Oi 339 Id 


Or. 
Par .3 4 


Tya Lab Cash Y Cent Bab 

2807. Muhammad bin Ali bin Muslim Al Udgaili 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yahya bin 
Al Mudzir Al @azzaz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id 
bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik bin Dinar berkata, “Sungguh aku ingin agar 
Allah & menjadikan rezekiku pada kerikil yang aku emut sehingga 


N 


. ” 


aku tidak mencari yang lainnya hingga aku mati'. 


341 





Hilyatul Auliya' 
J5 co 3 Bee 2 BATA 


K. 3 o- 


As “J6 ayam gs “JL 


OS. 


JG. Aa NN Hua 
3 LS ear 2 SIB MA SN, 


“ . 


- 
z 6 Gg — ET Aa & 16 2 


MS Is Pi 3 0 Jok OS Wil juan 


3 y AA — ala! LS A3 sei Ka 


Ay CM 5 WN 33 aa 
AA GR IA KAI SI BI SG aa La AI 
SIS ng NAS U25b 


342 


T 






















Hilyatul Auliya 





2808. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ubaidullah menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Mujalid bin Ubaidullah menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Musa Abu Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik, ia 
berkata, “Telah sampai kepadaku, bahwa Isa ga berkata kepada 
para sahabatnya, “Laparkanlah diri kalian, hauskanlah diri kalian, 
tanggalkanlah pakaian kalian dan lelahkanlah diri kalian, mudah- 
mudahan hati kalian mengenal Allah #”.” Ia berkata, “Dan Mujalid 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Umar menceritakan 
kepadaku dari Malik bin Dinar, bahwa ia berkata, “Sesungguhnya 
apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah 
menguranginya dari dunianya, lalu menahannya di desanya dan 
berfirman, “Janganlah engkau pergi dari hadapan-Ku.' Maka sang 
hamba pun fokus berkhidmat kepada Rabbnya Ta ala. Dan apabila 
Allah membenci seorang hamba, Allah menyerahkan sesuatu dari 
dunia ke lehernya, dan berfirman, Pergilah dari hadapan-Ku 
sehingga aku tidak melihatmu di hadapan-Ku.' Maka engkau 
melihat hatinya bergantung dengan negeri demikian dan 


, ” 


perniagaan demikian'. 


ab jl Gis SIB aa Ni Tag naa, 


An gi Bp DT 5 Pa ts "d 


“ 


CAN 
Gx 


TN 


GG: 


343 


Hilyatul Auliya" 
Fe ol AS JL His Pu TN 3) “JG 
LS 3 La JUS H3 Pi 

AN SA Ay alu 


2809. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Zhufur menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Malik bin 
Dinar, ia berkata, “Sesungguhnya orang-orang baik itu hatinya 
bergolak dengan amal-amal kebajikan, dan sesungguhnya orang- 
orang lalim hatinya bergolak dengan perbuatan-perbuatan lalim, 
dan Allah melihat kedukaan mereka, maka lihatlah kedukaan 
kalian, semoga Allah mengasihi kalian.” 





Wa “JB AU Aa Haa —YAN 
“JG cal er ak Kara - JB Con A3 Lam ya 


A4 A £ 
aa - 0 2 o - Ro 


Tap! Cold 3 Mb Cena "JB aj Ba 


j 


u 
£ 33 ox? sk e ..0 
Ol go) pai 5 padi pelal aa Sal AS sya 


AS 08 


Ob Ua oJA 


344 


“ 





Hilyatul Auliya 


2810. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hazm 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Aku lebih dikhawatirkan oleh pembaca Al @ur'an 
yang membanggakan diri daripada orang lalim yang 
menampakkan kelalimannya. Sesungguhnya yang demikian adalah 


, ” 


yang lebih jauh kemuramannya'. 


Ganga Wae Si SAS GAS —YAN 
SIB alel Oi ma 2 Ie GAS :Jb 


A0 AG 0 - 


z £ - 


B3 - 2. 
Ls G3 BU Oh ga IG At 5 AH AS 


AS Sao BI JS UH OS 
Jati 


“ 


2811. Al Hasan bin Abdullah bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Husain bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah 
bin Bistham menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman 
bin Bahr menceritakan kepada kami, ia berkata, “Telah sampai 
kepadaku, bahwa Malik bin Dinar pernah mengatakan, “Orang 


345 





Hilyatul Auliya”" 





yang berakal sempurna adalah orang yang berlaku baik terhadap 
orang lalim yang jahil.” 


ba Ba o 2 an AG - 
(Ala Kabah Op OS UAS —YANY 


GB cesalak Ne ae adu 


GC: N 


£ ha - 
NB 
- . 


San NA NT Ng Sa Pena 


0. 3S 9 


“al JA ass, San 
ae Pa: Kant Oy 3 LAKI 


2812. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ahmad Al Baghdadi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Muhammad bin 
Masrug menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Jisr 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Hammad bin Wagid 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Kita adalah gadaian orang-orang mati, sementara 
mereka mengharapkan kebaikan hingga datangnya gadaian 
kepada mereka. Lalu mereka semua dihimpun, kemudian 
diliputkan'. 


1” 


346 


Hilyatul Auliya" 


A- # " - - - - - - 5 £ 
og 23 Pa NP E » £ o gr 8 Tg “.. « 
AI 4 Las Jual Ol O Kp) — JIN 9 ra 
AP 


2813. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Kamil Fudhail bin Al Husain Al Jahdari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, 
Sungguh aku bershadagah dengan sebutir kurma halal adalah 
lebih aku sukai daripada bershadagah dengan seratus ribu yang 


347 











x 


Hilyatul Auliya 





La 
0 


LS Yu Ola 2 Sh OS 


ABE JL IA UG 3 233 


2814. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar Al @awariri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Seandainya aku mendapatkan para pembantu, niscaya 
aku berseru di menara Bashrah di malam hari: neraka, neraka.” 


P4 
Ner 


Ul. 


240 5G. $ ND : 2.4 9 30 1G. Aa KG - 
- 


Tana Mb AI Jk of YP 13 


Pi 


G 2 £ Me ne enam Bea bm HK 
SI 3 aU Se EU Ta yg Cpanel 


: PA sen 3 il, ja 


) 


N 





Hilyatul Auliya' 


2815. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, ia 
berkata: “Abbad bin Al Walid Al @urasyi menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Malik bin Dinar berkata, “Seandainya orang- 
orang akan mengatakan, 'Malik telah gila,” niscaya aku 
mengenakan baju goni (terbuat dari goni, biasa dikenakan karena 
penyesalan atau berduka) dan menaburkan debu di kepalaku, lalu 
aku berseru kepada orang-orang, “Barangsiapa melihatku, maka 
janganlah berbuat durhaka terhadap Rabbnya &'.” 


Tae A5 IE apl 2 enam 
ia je 3 IM daa II AA 3 


ea 3 o Ka Gas :JU Ha Sa 
o - 0g " .. Ia 3 “, 2, 2 

& Mae gerle e Er 16 53, y AN 

PP al (» Sd 

2816. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia berkata, Sayyar 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabah bin Amr Al @aisi 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 


349 








Hilyatul Auliya AA Mma mean 
Dinar berkata, “Tidak ada sesuatu pun dari amal-amal kebajikan 
kecuali di baliknya ada rintangan. Bila pelakunya bersabar, maka 


akan mengantarkannya kepada rahmat, tapi bila tidak maka akan 
kembali.” 


Ph - 
s 


Ka TA BIS : JG & CAS —YANV 


$ o- ea - Hg - di £ Ag 0 8. 
can! As u Uya bd— "Jb (oya N daan 


BA JB OA AI IE ME Et 


-eE 8 Mn - 0£ - - 30 - 


4 


aka Yg Jae Jala ibn Y mn BSI 
LS Yg JAE Cm AE V3 ge sets 
IA AAS Ine IS DELTA 


2817. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Allah mewahyukan 
kepada salah seorang nabi: Ucapkanlah kepada umatmu: 


A' 


“Janganlah kalian memasuki tempat-tempat para musuh-Ku, 
janganlah kalian memakan makanan-makanan para musuh-Ku, 


350 


Hilyatul Auliya' 


janganlah kalian memakai pakaian-pakaian para musuh-Ku, dan 
janganlah kalian menunggangi kendaraan-kendaraan para musuh- 
Ku, karena jika kalian melakukan itu maka kalian menjadi musuh- 
musuhku sebagaimana mereka para musuh-Ku'.” 


13 dn O15 JUAN SA At 
SI 53 On G3 SA BA JB Sp 
Lia Fa ola Ja 3 Ga JI JG 3 

Ge 3 JA ale Sl 


2818. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakar bin An-Nu'man menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Zaid bin “Auf menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Malik 
bin Dinar, ia berkata, “Orang alim yang tidak mengamalkan ilmu 
seperti batu licin, apabila tetesan air mengenainya maka akan 
meleset darinya.” 


B 


NI got TE MAS pl aIa SAY 


z (-3 £ 
S3 AG s Pa P. Lp 


(LAH W— “JW ml S Be 


351 


Hilyatul Auliya" 
"JB ha Sa bank bal oPBa Ju 


2819. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakar bin “Abu Ashim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hudbah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hazm Al Outhai'i menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, 
ia berkata, “Setiap teman yang engkau tidak mengambil manfaat 
kebaikan darinya, maka jauhilah dia.” 





- Bapa ag tp 


4 be IE SE Eh IU ae 
Oa pr MA Hp SA Bh 


” 0 


3 Aa 3G 2 Oo OA Usa Ul Gi 
Cai BAG AT Ad AI NI ta P5 


Sia ye 
2820. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 


352 


Hilyatul Auliya' 


kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman 
Abu Ibrahim Al Jamri dari Bani Jamrah menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, 
“Disebutkan di dalam Taurat: Sesungguhnya Allah menebarkan 
tulang-tulang seseorang pada satu hari yang pada hari itu Allah 
mengumpulkan manusia-manusia pertama hingga terakhir, lalu 


, » 


berbicara di antara dua orang dengan hawa nafsu'. 


KAI JG ae 23 SG Al B3 —YANA 

Ia IE EL 3 KA HA AE 
A5 06 bunda 2 ID pa Ai Gl 
Mu ip la Hi JB JB ea 
3 dh 3 HEM AV atm AI 


B £ 
ie 413 Ta HAL OY :JB 

2821. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu 
Ar-Rabi' Amr bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muslim menceritakan kepadaku, ia berkata, “Malik bin Dinar 
berkata, “Semenjak aku tahu manusia, aku tidak senang dengan 
pujian mereka dan tidak benci celaan mereka.” Dikatakan, 


353 











Hilyatul Auliya" 





'Mengapa demikian?” Ia menjawab, "Karena pujian dan celaan 


, ” 


mereka berlebihan. 


3S 2 elu s3 SG al CAS YAN 


SA aa Oa ag UN ai 


0 40. .. 3 


2 5 as ea “JG TE 
Aa IE ISI nba JG JP 3 SL 


s 
- 
3 


AI Ai SN Kls | AA aa MAAN 


sh JSI 


2822. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar Al @awariri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, “Aku mendengarnya 
berkata, “Apabila seorang hamba mempelajari ilmu untuk 
mengamalkannya, maka ilmunya merekahkannya, dan apabila ia 
mempelajari ilmu untuk selain mengamalkannya, maka akan 


, ” 


menambahkan kebanggaan'. 


354 


Hilyatul Auliya" 


Pd 
Aa 


Sl —YAYY 


Lo. o Lo. 30 A0 £ 
(Old up , Op Si 


as. aa .- 0-0 
ea JG AN ea Ko 
“ z - 


Ah - 
DD UP 


z “ 
| o 2 o- “, 


Bela 3 


Bc 


ag 2. 
- 
2 
8 
Ina 
z Pa 
“ Pa Ha 


G3 ya OS "da AU AA JG (Aan 


“ 


- 
- 
z 


“ - 
- 


7 do Ann o- 80 “ara - - £ 
#eadly Ie Ajian otg Jill HA 

229. Et 5 3 E Na nee ai PA 
Ady jang sis :Jb «| rel ET Hn 
LP Jnkd 1JE PU NG SJ UIN AS UI 
A3 Me AK 0 "To £ II AT LT - 
Boga JB #L yah selai) oles ala 19 y jau 


3. 5 ca Bp 0 ma BN Ll 9. 


8 y YA Oa PN Ae In ba Ta na ae Uk 
Wap Selo ta RAY NY Bet ol 


C2 Oo 


MIE BY Ulas os Un 


2823. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hamba! menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, 
ia berkata, Fayyadh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik 
berkata, Salah seorang pendeta Bani Israil mengumpulkan kaum 


355 





Hilyatul Auliya" 





lelaki dan kaum wanita, lalu menasihati mereka dan mengingatkan 
mereka tentang hari-hari Allah. Lalu pada suatu hari ia melihat 
sebagian anaknya menggerakkan kaum wanita, maka ia berkata, 
'Jangan tergesa-gesa, wahai anakku.' Lalu ia jatuh dari dipannya 
hingga tulang belakangnya patah, sementara isterinya keguguran 
dan semua anaknya terbunuh dalam pasukan perang. Lalu 
Allah #& mewahyukan kepada nabi mereka ga: “Beritahukan 
kepada si fulan sang pendeta, bahwa sesungguhnya Aku tidak 
akan mengeluarkan seorang shiddig pun dari tulang punggungnya 
selamanya selama ia marah karena Aku kecuali yang engkau 
katakan: Jangan tergesa-gesa, wahai anakku'.” 


die P3 Ph An «dg man 
JW SI ol LAH 16 USG al Las 
JB NA IE SG SU Kia JI LA Gal 


356 





Hilyatul Auliya" 





Pd 


r Fa Oa Oa Ian TE BER AR AGAN 
Wo ha Oli Ja SEL IP Ap ol 
ya Ka “ Ne » 2 P 3 N SEA :5 3 P3 
Va Jar SA BELU idjis IBAh h 2ls 


2824-A. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik berkata, “Seorang 
ahli ibadah singgah ke tempat seorang ahli ibadah lainnya, 
sementara orang yang disinggahi itu memiliki seorang anak 
perempuan, maka ia pun berkata kepadanya, “Muliakanlah 
saudaraku ini, berdirilah kepadanya dan layanilah dia dengan baik.' 
Sementara syetan terus menggoda hingga akhirnya orang itu 
menggaulinya, lalu melahirkan seorang anak. Lalu perempuan itu 
hendak membuangnya, namun lelaki itu berkata kepada ayahnya, 
“Berikanlah anak ini untuk aku jadikan anak.' Ia berkata, Ta 
milikmu.' Lalu ia mengambilnya dan meletakkannya di atas 
pundaknya, kemudian ia berkeliling kepada kumpulan para ahli 
ibadah Bani Israil sambil mengatakan, “Wahai saudara-saudara, 
aku peringatkan kalian dari apa yang telah aku temui. Kesalahanku 
ini aku bawa di atas pundakku'.” 


357 








“ 


Hilyatul Auliya 
Ae su (dl Silontah 13 Maba Ui 





Pa 


3g 


Alan op da ya BAL HO YAY 


GG: 


N 
“ 


Ea 
N 


“ 


ai & 2 “IG « 5 hh o- 0 si “ 
Wae 1JE ls BIL IE Axa 3 OA 


a 


P3 A 


DI Oa DI UU hh IE CL 


$. 
kay 


ve 


o- . 30 - Ot 2 .E £ 2 8 "3 £ PJ Pa 
2 la 3 TAI al La IU 
. 0 A .. aa, a z# - Para A20 or @ ig 
S7 Sal Insan SP ag US as 
2 & .. ae. - 1. AA : “3 - “ 
aan 9 "JB 3 2 YI 5 Sr sm il diloe| Sr 
Ba Z au PPT Na Tana ON 3 2 #3 - 
SP 1S SU SYp3 U :I,i SL 
Tino taS “ Ha Te De e To. AN “ Pa Pp 
Jeli, bl 23) 3. al PP SS 
3 5 3 5 . A.A 0 bg Kn PA An Ooa “3 sa 
OS ai SU naa 2JB ISA, Ali 
sng aa, 2 Pn Tan KE s3 .. an 
Selo Kas dh Kg 
2824-B. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik bin Dinar berkata, “Sesungguhnya orang alim -atau penutur 


358 


Hilyatul Auliya' 





cerita itu- adalah orang yang apabila engkau mendatanginya lalu 
tidak menemukan di rumahnya, maka rumahnya menceritakan 
kepadamu sehingga engkau melihat tikar untuk shalat, melihat 
mushaf, melihat bejana untuk wudhu, dan melihat jejak akhirat.” 
la berkata, “Dan aku juga mendengar Malik berkata, “Wahai 
kalian, orang-orang jahat kalian banyak dari orang-orang kecil dan 
orang-orang besar kalian. Semoga Allah merahmati orang yang 
melaksanakan perkataan yang baik dan amal yang shalih serta 
mendawamkannya'.” Ia berkata, “Dan aku juga mendengar Malik 
berkata, “Telah dikatakan: Cukuplah seseorang dianggap khianat 


bila ia menjamin para pengkhianat '.” 


Pi 
Pa Ia 
S 


JB on jl GIS —YAYO 


4 9 


3 - 2.0 
: - Pn na ya 
H3 Ona Wa :JB « 


Lag” 0 o @- Pa apa 


rd 
(Ng Pa - 


MIE dana CAS J8 GS BAL 1JE AI ye 
Is Na Spa akan Si 
Sa IE Wa AA ae cad Ia KA 
Betah KUA Sa 


IR Opa oa 


359 


Hilyatul Auliya' 
ana AA dag 2 An naa SY 


TAG | Pe Sp. Pie 2 PA of Vs 


AS Up Fear 2 ap Pu La ea AN 6 
pa pa “J,i5 Pn tor kan kas MB :JU 
d - y 2 23 P 
3 ar LL 3 AA 5 sae 3 


2825. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami pernah keluar 
bersama Malik bin Dinar dari reruntuhan, lalu kami 
mengumpulkan mayat-mayat, kemudian mengurusi mereka. 
Kemudian ia keluar menuju keledai kecil pendek dengan tali 
kekang yang terbuat dari sabut, saat itu ia mengenakan mantel. 
Lalu ia memberi kami wejangan di perjalanan, hingga ketika 
mencapai pekuburan dan menyadari kehadiran kami, ia menoleh 
kepada kami dengan suara sedih ia berucap: 


“Ketahuilah kehidupan kuburan dan mereka yang berada di 
dalamnya 


wajah-wajah di dalam tanah yang mencintainya. 
Seandainya kuburan membuat takut orang hidup, 
tentu akan membuatku takut bila aku menziarahinya. 
Akan tetapi kuburan telah membuatku diam, 


360 





Hilyatul Auliya" 
maka aku pun kembali darinya dengan penyesalan. 
Tatkala kami mendengar, kami mendatanginya, lalu ia 


berkata, “Sesungguhnya kebaikan itu pada masa muda.” Kemudian 
mengumpulkan mereka, lalu menshalati mereka.” 


pap 


Kabah - Je ar Pi Kd —YAYI 
KIS 1JB Aje 53 Jaa Ga :JU Pi 


AP 


Me CI ee ae 


PON Has oi MU Ui IE CS 


- e0 A.A P4 

3 pal 
2826. Abu Amr Utsman bin Muhammad Al Utsmani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ali 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Humaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Kami katakan kepada Malik bin Dinar, “Apa tidak 
sebaiknya kami memanggilkan pembaca Al @ur'an untukmu agar 
ia membaca?" Ia berkata, “Sesungguhnya yang kematian anak 


361 


Hilyatul Auliya" 





tidak membutuhkan peratap.' Lalu kami berkata kepadanya, 
“Tidakkah engkau meminta hujan?” Ia berkata, “Kalian merasa 
lambatnya turun hujan, sementara aku merasa lambatnya turun 
bebatuan'.” 


SIB eat TA KE Ea NUN 
- AA 
2 Se Ma ae 


Sana 2JE GE SI GAS GAS IE ee) 
Hk SAP pena Gp iaka al Ga rda Te 
Ol 3 TONER Mi MI es 


Uu age nh ui aa Aa Aa Sai 
of PE IE KU CI KY 


- 


P3 


Pn Pn KAS na a SA BRA Tan” “53 
OS :JB Ula3 A3 NB Jar JI IIA Kaka NA 


TX 


N 


P, £ - 


- 8. Do Mag Bau 00 Tae 
I2 PE Gp Oniel Uh Oku LS Lhs 


IE dB SUCA PN IBI 


362 





Hilyatul Auliya' 


op ih SI fusi Asu 
SY SEE YA D3 si Sa 


2827. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Husain bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Mani' berkata, “Seorang saudagar 
melewati para pemungut pajak, lalu mereka menahan perahunya, 
kemudian Malik bin Dinar datang, lalu disampaikan kepadanya hal 
itu, maka Malik pun bersamanya kepada para pemungut pajak itu. 
Tatkala mereka melihatnya, mereka berkata, “Wahai Abu Yahya, 
mengapa engkau tidak mengutus seseorang kepada kami untuk 
keperluanmu? Ia berkata, “Keperluanku adalah kalian 
membebaskan perahu orang ini.' Mereka berkata, “Kami telah 
melakukannya.' Sementara, mereka memiliki cangkir besar 
bertutup untuk meletakkan dirham-dirham yang mereka ambil dari 
orang-orang. Lalu mereka berkata, “Berdoalah untuk kami, wahai 
Abu Yahya.' Ia berkata, “Katakanlah kepada cangkir itu agar 
berdoa untuk kalian, sementara aku akan mendoakan keburukan 
atas kalian. Jadi ada seribu yang mendoakan kalian. Tidakkah kau 
lihat dikabulkannya doa yang satu dan tidak dikabulkanya doa 


, ” 


yang seribu'. 


363 





Hilyatul Auliya" 


A4 o- 


sJE era 5 A A5 GAS —YAYA 
at B3 ia Ae aaa 


“gp # Lp 
naa 2 OR A0 AG AI 9 


BA :JG (OIL Up Sacee Lido JG Ta 
JE3 :JU Bi Ke in aa 
AA TP PP PE Ui ga 36 UG 
y j5 GA ES K3 de BI nu) Kd 
SA LA Ti SAI II PP: mba 1d 
Jera dna Ah ap Aa 
ol Iis Ja LI 4 Ul J8 Kuy 
SA A3 IE Na Jo 5 3 Li 
Ah AA Un AL MU YA 
JI 1JB Ah Of dl PB JS IE (IE Sah 
LA pn Jb tata ga JG pd da 


PE AP 


ca Upi LA Gi JL CP me 


ks 


En 


364 








Hilyatul Auliya” 





An beribn pp S3 


2828. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ubaidah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami dari Muslim bin 
Abu Abdillah, ia berkata, “Suatu hari Malik masuk masuk ke 
rumah pajak untuk melihat, ternyata di sana ada seorang lelaki 
dengan para pembesar yang telah memasangkan belenggu di 
kedua kakinya. Ketika ia melihatnya, tiba-tiba dibawakan 
makanannya lalu diletakkan di hadapannya, maka Malik pun 
memandanginya dan terkejut melihat bagaimana ia makan dan apa 
yang ada di dalamnya. Lalu lelaki itu berkata, “Kemarilah, 
makanlah, wahai Abu Yahya.' Ia berkata, “Aku takut bila aku 
makan seperti orang ini maka akan dipasangkan belenggu di 
kedua kakinya seperti ini.' Lalu sepupu orang itu berkata, Wahai 
Abu Yahya, sesungguhnya ini adalah sepupuku, ia memberiku 
nafkah dan keluargaku, maka berdoalah kepada Allah agar 
menyelamatkannya.' Malik berkata, “Tahukah engkau, apa 
perumpamaan sepupumu ini? Seperti kambing yang memakan 
adonan suatu kaum hingga perutnya kembung lalu mati, 
sementara si pemilik adonan berdoa kepada Allah memohonkan 
keburukan bagi yang memakan adonannya, sementara si pemilik 
kambing berdoa kepada Allah memohonkan keburukan bagi yang 
membunuh kambingnya. Manakah yang Allah lebih cepat 


, ” 


mengabulkannya'. 


365 








Hilyatul Auliya" 

KT B- LX & 0 Y Lo AS 

:JB Ceasea ep Al AG Hd —YAYA 

40 Ao £€ Xa. 5 oo 1 A0 Ao £ X9. 
Ci Sol Cod "JG (opal Oi Sol Cod 


3 & 4 z 2... - Gg. 
| lo Sa SL Dn JG (ia S— 


BG) BE, ES La Kal 


2829. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik berkata, “Lepaskanlah diri kalian dari ikatan dan belenggu 
dunia.” 


Aa es 3. 5 o-— 


3 Ka -JG ca IS Tara —YAY 


Ea “JL (all u Kay Kera “JG Ce memeli 


AB. 


Ra 


0 3 £ 5 y 35 
AS op HI AS AP Ky 


366 









Hilyatul Auliya 


s 


PO di AKG Iban 2JB 
Na ala 
“ISU ena 


2830. Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad Abu Abdullah menceritakan kepada kami dari Abu 
@udamah Al Harits bin Ubaid, ia berkata, “Aku mendengar Malik 
berkata, “Seandainya orang-orang itu dibebani untuk diam, niscaya 
mereka akan menyedikitkan bicara'.” 


sama ep IA K4 id GIS —YAYA 


AAA) Kaban ge Si Ku Kara “JG (SAI 
ma BAL SE MB 3 mala GAS JG 
Y SA Ga 3 SI JB kas HI UU 


# - 


Yg Hb SL jala Ol SE Y UD 
3 - 2... 3 - 
Ap us PP en uya 


367 





Hilyatul Auliya" 


aa BA 
- 2 Lor, Gg Co. 
SA Led) as Lis 


2831. Abu Bakar bin Muhammad bin Al Husain Al Ajurri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad 
Al “Athasyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al 
Junaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Abdul Aziz 
Al “Ammi menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku membaca pada 
sebagian hikmah: Tidak ada kebaikan bagimu -atau: tidak ada 
kebaikan atasmu-mengetahui apa yang tidak engkau ketahui 
namun tidak mengamalkan apa yang telah engkau ketahui. Karena 
perumpamaan itu bagaikan seorang lalaki yang telah 
mengumpulkan banyak kayu bakar lalu mengikatkan menjadi satu 
ikatan, lalu pergi membawanya namun tidak kuat mengangkutnya, 
lalu ditambahkan lagi yang lainnya kepadanya.” 


ne be LINA lb 
JB EP oi SIA IP tr Ui MEP eka 


368 





Hilyatul Auliya” 

Ta Bea an Su Ih 
in ve eG Pe go 
Su Je Ab JG Lah bas BA 
Oi La Jas Yudas 


2832. Abu Bakar Al Ajurri menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Al Junaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin “Arafah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Mubarak bin Sa'id menceritakan kepada kami dari 
“Abbad bin Katsir, dari Malik bin Dinar, ia berkata, “Aku 
menggemari kitab-kitab untuk melihat kepadanya, lalu aku masuk 
suatu rumah kecil di antara rumah-rumah yang ada pada malam- 
malam haji, lalu mereka mengeluarkan sebuah kitab di antara 
kitab-kitab mereka, lalu aku melihat di dalamnya: Wahai anak 
Adam, mengapa engkau menuntut ilmu tentang apa yang tidak 
engkau ketahui namun engkau tidak mengamalkan apa yang telah 
engkau ketahui?” 


804 Kara BD X 3 0 & o- 


iki 2 sada Ju doa DX 


ra 
Pa Ip P3 38 


IS 1JB up Luas Ad SAS IU 


369 


Hilyatul Auliya' 


0... AJ 3490 ir 0 


H3 KIS :Ju Jeda 1 PS 3 Blbaal 
Sal YP Es 5 UG IE 2 II 
Aa an CO 


2833. Abu Bakar Al Ajurri menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Al Junaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ya'gub Ash-Shufi menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Ishag bin Umar bin Salith menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya bin An-Nwman menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Malik bin Dinar berkata, “Seandainya bukan karena 
orang-orang bodoh kalian, niscaya aku mengenakan pakaian yang 
tidaklah seorang yang kesusahan melihatku kecuali ia menangis'.” 


4 LB 


TA - Gg o B- P3 ca 

"JG (Ol— Di Karun #1 vb —YAY 4 

WAS IE ah op pal Ii Keba Gis 

7 or @ na 183 . 2 - € o £ Pay 
oo. .4 2. 33 at - - 0. . LX 0 — £ ai 

- si z# 

Pd 2 TX - PI 0 3 - 2 Pd ir 

VJuS KAI Cp sah Sl ea 1 


370 








Hilyatul Auliya" 


SA 3 Ig HI SN Li eh 


Ban ba A3 


2834. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Syabib menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, “Aku 
membaca pada sebagian kitab: Akan didatangkan penggembala 
jahat pada hari kiamat nanti, lalu dikatakan: Wahai penggembala, 
engkau telah meminum susu dan memakan daging, dan tidak 
memberi tempat kepada yang tersesat, tidak mengganti yang 
patah dan tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Hari ini Aku 


, ” 


membalasmu untuk mereka”. 


P3 AD 


SIB ot 2 MAKA At GAS —YAFS 

SSI HA ia SIB ki ad Was 
JB Jana DI da PL S3 AMA 
Hua una UG Iu 
V9 SE Ip NIS Ja ga 


371 


wo. 


4 He 


Hilyatul Auliya" 


IA a33 AN, JB 5 Han 


25 Ob 





ma. 


Fan Y, JB 3 GA JUNI 


4 a 
CAS Ag Sd 
2835. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Ya'la menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Husain Al Burjulani menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Musa bin Isma'il menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Hazm menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Malik bin Dinar berkata, “Tidaklah menggembirakanku bila aku 
memiliki benih kurma dari gunung itu hingga Ubullah.' Kemudian 
ia berkata, “Dan tidak juga pupuk kandang.” Kemudian ia berkata, 
“Dan tidak menggembirakanku bila aku memiliki benih kurma dari 
dermaga hingga Khurasan.' Kemudian ia berkata, “Dan tidak juga 
pupuk kandang.' Kemudian ia berkata, “Jika aku memang 
menginginkan kalian bi ini, maka sesungguhnya aku adalah 
orang yang sengsara'.” 


An 


“JL tak: Ci N em 22 tea —YAYI 


CO Len BN anget NA Puan 
goal 33 na. -JUE jalan “ AI 


Hilyatul Auliya' 

LT og yi si is - 0. . R$£ 0 € - 
- 2 

Ta ar 2 02 Iu He asu aa S0 LA 


2836. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ishag bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ahmad bin Al Jarrah Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam bin Muthahhar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Sesungguhnya syetan mempermainkan para 
pembaca Al @ur'an sebagaimana anak-anak memainkan kelapa.” 


“ 
. 


IP ka Sh GAS —YAYV 


os 


0 c.o 10 8 “. Pain RL ana -9 BG: 
Ga Gea AN ul (an) ala 


“ 
oo. 
. 


a Par 
Y "dh ENG CL Tae "JB (AR 


SU kat Lo BUNG HAN al 
SIR 





373 





Hilyatul Auliya" 


2837. Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Al 
Jauhari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Ahmad bin 
Bistham menceritakan kepadaku, ia berkata, Sahl bin Bahr 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Abu Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Tidak akan berdamai orang mukmin dan orang 


, ” 


munafik hingga berdamainya srigala dan anak domba'. 


4 0 asa | Pt 


Papa v Aa Op Ke Cile —YAYA 
An 1 aya ai KA Aa Ha FS :JU 
F3 ASP Ae Ig ( “JG sa s Te 
AF ab Jb Et | Uu EL -JB 
| Mo) BAN AE C3 


2838. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Engkau dapati orang 
mukmin tampak suram, dan engkau dapati orang munafik tampak 
cer 


uv 


374 





Hilyatul Auliya' 





KAS JB jan ee KN ea Eka 


Pi 
0... $£ & o- 


(Aa KA db udin an Ba Adil ae 
DIA LA Eta IU Op Ai Op 
AK 33 dB IE 2 Wb 
Bb KA LE 


Pata 
Ao Or 


sa aa AP ge Se 5 al 


J3 BAM MS 3 US BB) Lah 
« 1 AP e F Lo, 01 P Daan sn 
BS Uu Ca Ill LA IP Wis, 


Hp 

2839. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhriz bin Aun bin Abi Aun menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Marhum Al “Aththar menceritakan 
kepada kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, “Aku membaca di 
dalam Zabur: “Dengan kesombongan orang munafik terbakarlah 
orang miskin.” Dan aku membaca di dalam Zabur: “Sesungguhnya 
Aku membalas orang munafik dengan orang munafik, kemudian 
aku membalas semua orang munafik.” Kesamaan ini di dalam 
Kitabullah &: “Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang- 


375 





Hilyatul Auliya" 





orang yang lalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain 
disebabkan apa yang mereka usahakan.” (Os. Al An'aam (6|: 129). 


BAL : JG Pe Bab —YAL. 


# 3 


o- o Te - 0 o » £ o- 

P3 “G - xi o 4 

Te Sa Wa— -36 - WI JG Get 
.a 5 2 f PNG o - 

OT “ X0 SI gi Pn and “ 7. 

pe BA Oa Aa DES 

2840. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia 

berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 

menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik 

berkata, “Aku bersumpah kepada kalian, seandainya orang-orang 


munafik itu menumbuhkan ekor, maka orang-orang mukmin tidak 
akan menemukan tanah untuk mereka berjalan di atasnya'.” 


Bas :JE jins MN BA AKAN 


“5.3 3 0-4 AG ta 


GAS Gp ANN GAS Ne 


376 


Hilyatul Auliya' 


SA Og SB SA A3 USU OS oa PNY ee el 


P4 
. Iko Of 


PE Ia AS e- PL OA : PL cat 
Ae Ba OS op lela J3... Urus pal Lal Dyah 


ga P3 3 


2841. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, “Bahwa ia 
mendengar suara di gunung Tubalah di malam hari mengatakan, 


rr N 


“Silakan menangisi Islam orang yang menangis, 
karena mereka telah hampir binasa sementara janji tetap berlaku. 
Dunia telah berlalu, dan berlalu pula kebaikannya, 
dan telah boleh kepadanya orang yang meyakini janji itu! 
Lalu ia melihat-lihat, namun tidak melihat apa pun.” 


377 





Hilyatul Auliya" 


£ 
AS oo LA. o £ 


Wa— -JU jins pe Xl GA —YALN 


- 3 0 LA o— 4 ag 


-JU Dea aa 


Na na Pa C aa 2 ox AT bd 
Pa NP AN RN 2 ag Pai | 
Sub to Ie nya JAS Gp ena 


TNO N 2 JA Ja 3 Lp Tb Yale 


IAI sia RS, Pu 


2842. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Aun Al Hakam bin Sinan menceritakan kepada kami dari 
Malik bin Dinar, ia berkata, “Tertulis di dalam Taurat: 
Perumpamaan wanita cantik yang tidak memelihara kemaluannya 
adalah bagaikan babi yang mengenakan mahkota sementara 
lehernya mengenakan sabuk emas. Lalu orang mengatakan, 
“Betapa indahnya perhiasan ini, namun betapa buruknya binatang 


TN 


” 


ini. 


378 








Hilyatul Auliya' 





PaNa Bs - JG Ge en 
en an Toni ba GAS JB 063 


St sit Keagas Daan Jb 
HAL BA at Ya Sega 
2 Ba - Pn 0, BB AI Gani ea 2 
Va OI Ab MU Uaale ad Y, SU 


Ore 00 


MI Uya 


2843. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Wahai kalian, sesungguhnya orang mukmin itu 
bagaikan kambing yang keracunan karena ia telah memakan 
bunga beracun, ia memang telah makan namun itu tidak berguna 
baginya karena telah dicampuri kedukaan di hadapannya'.” 


379 


Hilyatul Auliya" 





Ta Sela na 


:. sr Ana “JG Sabah 2 pa ran “Ju 
v: pad aa SAS u iya Gas - JG “eng 


8 — 
 .— 


Jia La ML Op HIU naa JG Ce 
Aa 0 gl Ga sa 


2844. Muhammad bin Umar bin Muslim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ma'in menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sawwar bin Umarah menceritakan kepada kami 
dari As-Sari bin Yahya, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan 
mutiara, dimana pun ia berada, maka keindahannya bersamanya.” 


2 pe Kara Ju Pia o | 30 3G. 4 tara 
JB Cinta WA IE Ca GAS JB Cabin 
rn “ ) - Ps 4 2 


380 








Hilyatul Auliya" 





2845. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
mengatakan kepada Tsabit Al Bunani, “Aku memecahkan bisul 
mereka, lalu aku mengeluarkan nanah dan darah, sementara 
engkau mengolesi mereka dengan minyak." Yakni menceritakan 
rukhshah-rukhshah sementara aku keras terhadap mere 


3G. 4 £ 
3 


bata — YAN 


TAYA res As YG og 


3 o- 


Ka Sa ai LS “JG cab 
Aa mna Ja alan 3 Ke 
Aa bp Ie SPA 2in5 SG JU 


8. £ 


MA 
JA 4 


LN 
GC: 


381 


Hilyatul Auliya' 


2846. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Al Abbas Al Abdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
diceritakan kepadaku dari Abu Ja'far Al Kindi, Sa'id bin “Isham 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik 
Humaid Al “Ajimi berkata, "Malik bin Dinar berkata, “Khawatir 
beramal tidak diterima adalah lebih buruk daripada beramal.” 


“ve 


Aa PU 5 JB al ES -YARV 


- 


S1 


Bar SG an aa Ar 
sja. rata :JB « BA 
-5 aaikat and aa 2 


€-: 


AK 


AO Sa s3 LI ca oi BIL 
aa Ore Ie ag en 


“ pa z 


3. 253 HL Gn On nge ag LAN DAK KE - 
IL GA h3 IL IG, eh 


- 
2 k - 
K 
-. - 
C “ P4 “ 


A G “ 
N ”— 


td 
2— N 


sz 
. 


382 






















—————— Hilyatul Auliya 


2847. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ali Al Madaini menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Al Hasan menceritakan kepada kami dari 
seorang syaikh dari @uraisy yang berjulukan Abu Ja'far, dari Malik 
bin Dinar, ia berkata, “Aku membaca pada sebagian kitab: 
Sesungguhnya Allah & berfirman, Wahai anak Adam, kebaikan- 
Ku turun kepadamu sementara keburukanmu naik kepada-Ku. Aku 
mengundang kecintaanmu dengan berbagai nikmat sementara 
engkau mengundang kebencian-Ku dengan berbagai maksiat. Dan 
malaikat nan mulia masih terus naik dengan membawakan amal 
buruk darimu .” 


Kas) Fak 3 Ba GAS SA —YALA 


0 . A0 eng aan 


CA “YG janam 5 Ca ee 
Lewu Je NE 


AA 


.. bana ala ja P3 -xg san 


383 





Hilyatul Auliya" 
3.0 AI - # 0 Pd 5 Pa ba Dane 
BI Uta PARA 9 Tan Ae Gea jai 
2 0 FT las f Pi Ia 2S o , 


2848. Abu Ishag bin Hamzah dan Muhammad bin Ali bin 
Hubaisy menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ahmad bin 
Yahya Al Hulwani menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Musa bin Khalaf, ia 
berkata, “Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
“Aku membaca pada sebagian hikmah: “Sesungguhnya Akulah 
Allah, rajanya para raja. Hati para hamba berada di tangan-Ku. 
Karena itu barangsiapa menaati-Ku maka aku jadikan rahmat 
atasnya, dan barangsiapa yang durhaka kepada-Ku maka Aku 
jadikan petaka atasnya. Janganlah kalian menyibukkan diri dengan 
mencela para raja, akan tetapi bertaubatlah kepada-Ku, maka aku 
jadikan mereka lembut kepada kalian'.” 


3 0 


JG (ar 5 2 Tana -JG Jas Lema 


z 


0 1-0 £ - K0 3G. 3 P4 


YG NN 3 (PGA Gi Naba ea GW 
A2 3 SMU 53 SA EA Ny Ta 
S SI Ula 593 Ly Se ce -JU 


384 





Hilyatul Auliya' 












Opa Jai Sp jab Ia Ih 


AP 3 TA CJ, Kon aja al 
- PJ £ 
Ba Kai Ta Ba "3 Tenri S5 JG “il 
Gi 1 4 - 

ga 

2849. Abdurrahman bin Muhammad Abu Muslim Al 
Wa'izh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Rauh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Muhajir 
dan Ahmad bin Harun menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, 
“Sulaiman bin Daud #& keluar dalam konvoi pasukannya, lalu ia 
melewati burung bulbul di atas sebuah dahan berduri yang tengah 
bersiul dan mengepak-ngepakkan ekornya, maka ia berkata, 
“Tahukah kalian apa yang di katakannya?' Mereka berkata, “Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Sulaiman berkata, 


“Sesungguhnya ia mengatakan, “Hari ini aku telah mendapatkan 
separuh buah di atas dunia yang hampa'.” 


385 


Hilyatul Auliya" 
“2 jins A Be au jadi 
Kg TN Khai JG JP 01 UU 


. 
tai 0 AG PU, 


Be Lb au 


2850. Abu Ahmad Al Husain bin Abdullah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far bin Zuhair 
menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abbad bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Minhal bin Hammad As- 
Sarraj menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Abu 
Ja'far menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, 
"Kesaksian para gura” dibolehkan dalam segala hal kecuali 
kesaksian sebagian mereka atas sebagian lainnya, karena mereka 
lebih dengki daripada kambing-kambing jantan di kandang.” 





Bo AN 3 oo 1G. 3 IG - 


AI XP 3 KSA HA EL YAN 


Me ee ee ab SAI 


“JB AA Yan Pe 


- 


£ 
.£ $ 9 


In IU Cent 2 Jaga EA JB 


2 
Sh 


BN las 1 MUA Cena JB daa WAS 


386 








Hilyatul Auliya 


Z A5 .. Pa NU 


K3 3 Ha Na OOa Ta an an Id “ Siasat aa Sl 


- 


o$ “gt 


iga LE Ip SI 3 si :JG 5 In Lah 
Bip LA 


2851. Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Isa At-Tinnisi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammal bin Ahab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Malik membaca: Kalau sekiranya Kami 
menurunkan Al Our'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu 
akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada 
Allah” (@s. Al Hasyr (59I: 21), kemudian ia berkata, “Aku 
bersumpah kepada kalian, tidaklah seorang hamba beriman 
kepada Al Gur'an ini kecuali hatinya terpecah belah.” 


P3 
3s IG - 


Cs Ju SA Is SAS —YAOY 


So AS o BL. K0 yh 4 or 


ap Cod Ie KA oi Ma an XS 
Ca Yaar “JG (aa Ya “JB Te ee 


“ 


Je UG Ina M3 G3 DL Cena “JG 


387 








Hilyatul Auliya” 
Lae :1 ag o 3 - 2 A- Pa Pd 2 10 . - 
la OS IG Bala Fa, Bala JSE MIL 
- Pad TA Aa 5 ne - Ie 5 PA 

Mas 39 D3 SI Ie Ml Alb lal 

2852. Abu Bakar Al Ajurri menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Zuhair bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hudbah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hazm menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Malik bin Dinar berkata, Wahai orang alim, engkau 
orang alim, engkau makan dengan ilmumu dan bangga dengan 


ilmumu. Seandainya ilmu ini engkau menuntutnya karena Allah 
Ta ala, niscaya akan terlihat pada dirimu dan pada perbuatanmu'.” 





40 385. 3 


Eta “JL de ras si nve 3 Eagtar —YAOY 


Ki KS naa 2 JB « gama Obat 23 - 


30316. 3 0 


Se ata “JG cas 
AI A53 JAS lah LL 1 JB UE oi gu 


K3 Jalu 3585 Jas ps) Tai Lala ni 


2853. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Sufyan Al Mishishi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, ia 


388 





0 — Hilyatul Auliya" 


berkata: Muhammad bin As-Sammak menceritakan kepada kami 
dari Sufyan, dari Malik bin Dinar, ia berkata, “Barangsiapa 
menuntut ilmu untuk  mengamalkannya, maka Allah 
memahamkannya, dan barangsiapa menuntut ilmu bukan untuk 
mengamalkannya, maka ilmu itu akan menambahkan 
kebanggaan.” 


at 3 Anam 2 Gerai (IL —YAo4 
LI BE GAS :db CI ME Maan Pagi 


enak ee ah CNN NI 


2854. Al Husain bin Muhammad bin Abbas Az-Zajjaji Al 
Fagih Al Aili menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin 
Ibrahim Al Haddadi dan Ahmad bin Muhammad Ad-Dallal 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abu Hatim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubais bin Marhum 


389 














Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
berkata, “Tidaklah seorang khathib berkhutbah kecuali 
disandingkan khutbahnya pada amalnya. Jika ia benar maka 
benarlah ia, tapi jika ia dusta, maka bibirnya dipotong dengan 
gunting dari api, setiap kali dipotong maka akan tumbuh lagi.” 


& o- KS - 


“JU Kaban B Si Is db —YAoo 


— 
C' » 
sak 
3 
aa 

. 3 
e 

La. 

2 

GI 


ay 2 4 pg tu J3 43 Kom S pa 
LE sah Kah onta SAI aah 
SO DA Sak dd 


“ . 


BEM 3 ega AS 3 Urat aa Aa 








Hilyatul Auliya'" 


9 JG Jb pa Ia Ig ala SC 
Jek en IA abs 


2855. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami dari 
Juwairiyah bin Asma” dan Ja'far, keduanya berkata, “Kami 
mendengar Malik bin Dinar berkata, “Sesungguhnya aku 
memerintahkan banyak hal kepada kalian yang tidak dapat dicapai 
oleh perbuatan, akan tetapi bila aku melarang kalian dari sesuatu 
lalu aku menyelisihi kalian dengan melakukannya, maka saat itu 
aku seorang pendusta'.” Ja'far menambahkan di dalam haditsnya, 
“Dan Malik mengatakan, “Telah sampai kepadaku, bahwa pada 
hari kiamat nanti akan dipanggil pemberi wejangan yang jujur, lalu 
dipasangkan mahkota di atas kepalanya, kemudian diperintahkan 
ke surga, maka ia berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya di 
tempat berdiri hari kiamat ada orang-orang yang dulu 
membantuku sewaktu di dunia atas apa yang aku lakukan." Maka 
diperlakukan juga terhadap mereka seperti yang diperlakukan 
terhadapnya, kemudian ia beranjak menggiringkan mereka ke 


, ” 


surga karena kemuliaannya di hadapan Allah Ta a/4. 



















Hata —YAON 


391 











Hilyatul Auliya" 


EL IE CA aa BE IE ea 


5 2 Mu Ch, IU PUS HE. Panrya 


“53 


Na PAI rena & 36 Fe TA 3 


Pa 


A3 Ujar LE ara IG Oa ala ad 
y AI 2 Ole NA sol Pen 
IS ea akn KESA OP CALEG 
G3 Tao ah SES Blu Lnla elu 


“01 


Upah jin 


2856. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Hazm menceritakan kepada kami dari Ghalib Al @aththan, ia 
berkata, “Aku melihat Malik bin Dinar di dalam mimpi, seakan- 
akan ia tengah duduk di masjidnya yang biasa ia duduk di 
dalamnya. Ia mengenakan dua pakaian gibthiyyah -Sa'id berkata: 
yakni pakaian Mesir (pakaian Mesir tipis putih, tampaknya 
dinisbatkan kepada @ibth)-, ia berkata dengan isyarat jarinya 
begini, 'Dua golongan dari manusia, janganlah engkau bergaul 
dengan mereka, karena bergaul dengan mereka dapat merusak 


392 








Hilyatul Auliya' 


hati setiap muslim, (yaitu): pelaku bid'ah yang melampaui batas, 


, »” 


dan pemilik keduniaan yang roy 


(AT «Ul Te) aa SA —YAOV 


N 


... $ 3 o- 


P o 1 , o- “ si Pi . 2 

asah KA AS JG en Te v ja 
PE Ina 00 Lao 3 Pa Sa Santri 
SIB dah gag Sha 


oo £ 


Se en db sal 33 
Pa Ai al Aang 3 


2857. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: aku diberitahu dari Husain bin Ja'far bin Sulaiman Ad- 
Dhuba'i, “Abdullah berkata, “Aku datang ke Bashrah, dan ia masih 
hidup, namun tidak ditakdirkan aku berjumpa dengannya. Dan aku 
diberitahu darinya dari ayahnya, ia berkata, “Aku mendengar Malik 
berkata, “Pernikahan orang-orang takwa adalah pada hari 


, n” 


kiamat'. 


393 





Hilyatul Auliya' 
IS - SA Lho ., 


an B2 0 ni 0 0... £ e Y, 20. 
Cola PA IE IS 3 KA ey Ml 


Pi YA - 3 Ta AG Tran “5 - 
LS JB OP 3 MIL EMS 1JB oi 5 


2 # 


PM RT RU LB aga DM Talk K " 
A3 el d3 3 Ag 33 al og dh Lis 
2. TA SL 


" KET mere 2 TES senen ina PPN: 
Sa ale el ea oU ISA Upi 
” 2 

4 : Pen Ana Web AT aa 2 
OA AU ala ash Ol ah IS SU ai 


. 


E Ra Tana . 90 o £ rd ata ga - 
CN SK Hop id Aa adl La 
3 0 an RX OA - 


AS HI NS Es 
Op IA 5 Ka HC Jp Ka 


ko - o GI A1 
NU OA oi aa Kah Jha Jap Abs 


“ 


P3 o Pd o £ £ 
aan Silat FA DS Sasa sal Al 
Ie A3 Tea - Ih IE "AI 


- Le 3 MUA ox # # - ST - 13 
AS) 0 yah Ini jall al PL aah en 
3 


B5 BE vena BEI Cam kb IN Kn Uh “Bg 
Ia Ina ale Gal Ll 3 aja jl 


394 


Hilyatul Auliya 


Pn 2 IL Pe 0 Ore 0 : aP tg ae Pa! 3 0 ai 
3 SI 3 Is tea J9 "uga Klas A1 an nd 
kal Ea - 

. 3 A ya Na PN 


23 he - aa 3 o NP” 3 F3 an - 


N 


k 


. 


2858. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: aku diberitahu dari Sayyar, dari Ja'far, ia berkata, 
“Malik bin Dinar berkata, “Aku sedang di tempat Bilal bin Abu 
Burdah, saat itu ia sedang di dalam kubahnya, lalu aku berkata, 
“Aku telah mengalami ini sendiri, maka kisah apa yang harus aku 
ceritakan kepadanya.' Lalu aku bergumam di dalam hatiku. "Apa 
baiknya baginya dari aku menceritakan kepadanya apa yang 
disaksikan oleh teman-temannya.' Lalu aku berkata, “Tahukah 
engkau siapa yang membangun tempat ini yang engkau berada di 
dalamnya? Ini dibangun oleh Ubaidullah bin Ziyad dan Bani Al 
Baidha'. Dan juga membangun masjid lalu ia menguasai apa yang 
dikuasainya, lalu akhirnya ia melarikan diri, lalu dikejar dan 
dibunuh. Kemudian Bisyr bin Marwan menguasai Mesir.” Mereka 
berkata, “Saudaranya Amirul Mukminin." Lalu ia meninggal di 
Bashrah, kemudian ia dibawa dan orang-orang berkerumun pada 
jenazahnya. Dan meninggal pula seorang negro (hitam), lalu orang 
hitam itu dibawa dengan tandu bambu, lalu dibawa bersama 
saudaraku, Amirul Mukminin, lalu mereka menguburkannya. Lalu 
orang hitam itu dibawa lalu dikuburkan juga.” Kemudian 
menceritakan amir demi amir hingga sampai kepadanya. Lalu aku 
bergumam di dalam diriku, “Engkau telah membangun rumah di 


395 





Hilyatul Auliya'" 


Kufah namun engkau belum pernah melihatnya hingga itu diambil, 
lalu engkau dipenjara lalu disiksa hingga dibunuh di dalamnya'.” 


BI JB su 23 SAE SL —YAO4 


£ 


JB Ula 5 da Gis JB KA Ke 
Pa 2 ea Oa 
OS AI Kala eiaa aa Gl Yui 
AI TE AI Il eU LI 3 IE: 
8 A G5 YP aa SI 0 P 
GEA ja as & IT by GL 
IS 20,3 aj ea G AG Sya al 2G 


SRI IS Ing AG IPA LIL JB NAS 


i 


- o . #. z 
A- 2 1 3 “. anna Tati “ 2 .. Dur | 4 Ng 
Pp AS Tago Ub Gp d 


3 ox “Se 0 er 


LP laman, 


2859. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 


396 





Hilyatul Auliya" 


berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik berkata, 
“Seseorang dari mereka pergi lalu menikahi putri pemuka tanah 
suci, dan dikatakan pada masa Malik: putri pemuka tanah suci 
adalah wanita paling cantik, dan juga Khatun, putri raja Romawi. 
Atau ia pergi kepada seorang anak perempuan yang telah 
digemukkan oleh ayahnya, dan mereka memboyongnya hingga 
seakan-akan ia adalah mentega. Lalu ia menikahinya, kemudian 
perempuan itu menaklukkan hatinya, lalu ia berkata (kepada 
isterinya), “Apa yang engkau inginkan? Ia pun mengatakan 
demikian dan demikian.” Malik berkata, “Demi Allah, lalu hal itu 
menyakiti agama si gari” itu, dan ia berdoa agar menikahinya 
sebagai anak yatim yang lemah, lalu ia memberinya pakaian, lalu 
mendapat pahala, lalu memberinya minyak, lalu mendapat 
pahala.” 


? 
pa 


A3 Ju ap yang KAL JG 


Kau ba Tara “JG AE op Aa 
DI ah 35 EA: M3 3 SA 


D 


Sa LAN va Se S5 


397 








Hilyatul Auliya' 


“ 


TA - 05 3 38 0. 3S LOL La 2 Tea 
NU Gl ol wa ob 4 "JB SL ya 


P4 - 
Pa a 
ml! 
pes 


.” 


2860. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yunus Al Kudaimi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aun bin Al Mughirah 
menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, 
“Engkau seperti orang dari antara orang-orang yang lima ratus 
tahun sebelum kalian, kemudian ia didatangkan setelahnya, lalu 
dikatakan kepadanya, “Apakah engkau menginginkan kematian?” 
Ia juga berkata, “Betapa menyedihkan orang yang ingin berpisah 
dengan raga ini.” 


CAS 1JB AJE Ii RSA GAS YAN 


o- Papa . & 2 o- 6 5- eh o- 


” 


GP gn GS Ea NE aan 


eka is 3 MIL A63 La OS JB 


& 5 73 “ PR Pa K- a “ a 
2861. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 


398 





Hilyatul Auliya” 





kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hakam bin Sinan Abu Aun menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Di antara doa Malik bin Dinar: “Engkau 
telah membaikkan orang-orang yang shalih, maka jadikanlah kami 
orang-orang yang shalih sehingga kami menjadi orang-orang yang 
shalih.” 


30 AG. 3 


KAL JB je 3 JASA AL YAA 

SI tan KE 3 mh K3 daa Si dapa 
Sr & Lo yu M3 et UU 

An ah ali DUA Ah 
Ch MEI DB gb bi 
Ba YA IG na Ula dna 
Ig ag M3 SY AI In 
sea AI Ye Tn Ya ya 


2862. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 


N 
SX 


399 








Hilyatul Auliya' 





berkata: Muhammad bin Abu As-Sari menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdul Aziz bin “Abdushshamad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Dituliskan di dalam Zabur: Keberuntunganlah bagi orang 
yang tidak menempuh cara para pemimpin, dan bergaul dengan 
para pelaku kebathilan dan tidak mengikuti hawa nafsu golongan 
yang mengolok-olok. Yang dipentingkannya hanyalah hikmah 
Allah, untuk itu ia mencari dan dengan itu ia berbicara. Maka 
perumpamaannya adalah bagaikan pohon di tengah air, dimana 
tidak satu pun daunnya yang berguguran. Dan setiap perbuatan 
yang seperti ini adalah sempurna, tidak sedikit pun yang hilang.” 


Cas :J6 de 23 Kaban SAS YAN 

PA Mai Io. IG Ta 2 o oo 30, 30 
Up O pasa Ka JB cah Op om op ls 
SIB drkate BAL JG Can BAL JG KEP 
Ke £ et Le (ng r 0 3 pi Ta 
Jas pg SA Wo oa Lip 31 MIL Jb 


. . . 


PALA IE IU Than 1JB ID Jak 


Nana 


2863. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Al Husain bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Maimun bin Ashbagh menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 


400 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, ia berkata, “Malik bin Dinar berkata, 
“Barangsiapa yang bertindak bersih maka dibersihkan untuknya, 
dan barangsiapa yang mencampuri (tindakannya) maka akan 
dicampurkan untuknya.” Dan aku mendengar Malik berkata, 
“Mereka bertindak damai sehingga mereka pun akan terarah'.” 


2 ee 3G 1 PARA S Pat Kara —- YA" 
NN Ona da SIB ASI 


Oo. 3 0 Pa 


2 un an 
IE oa SAS IE KA KN KE 2 
AS Ham OI 2 ya s1 SMU Gas 
Sad Dis PAN Ii LL 3 aj Si 


2864. Abu Bakar Muhammad bin Al Husain Al Ajurri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Junaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Abdul Aziz bin 
“Abdushshamad Al “Ammi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku membaca di dalam 
hikmah: Sebagaimana angin, bila ia berhembus, maka pepohonan 


SJE cara 2 HI Kera 


401 








Hilyatul Auliya" 





bergoyang, demikian juga iblis, ia berusaha untuk menggoyang 
manusia. 


"4 


ola Gp aka Ip Ana ta -yAne 


Ea IG Sa Ga YA Se TJ 


AG - 


W— “JU es (Sa JG ca LS OA 


On up “aa tj “JG Uu 5 Kan JG Ta 
CPU Ni bi Had ui Bapa 


aa JI EN ob Fa 333 


? 


A5 Gin aa yaa 
AH sb sup J8 hi 3 


Pai 


Sia Jaa 3 BAGS ol v Sa) 3s 
se aa 

2865. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan 


te 


- 


$$ 


402 








Hilyatul Auliya 


kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Malik menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami 
mendatangi Anas bin Malik -penjernih setiap kabilah-, yakni aku, 
Tsabit Al Bunani, Yazid Ar-Ragasyi, Ziyad An-Numairi dan lain-lain 
yang seperti kami. Lalu ia memandangi kami, lalu berkata, “Betapa 
miripnya kalian dengan para sahabat Muhammad &.' Kemudian 
ia berkata, “Kepala kalian dan jenggot-jenggot kalian.” kemudian 
berkata, “Demi Allah, sungguh kalian lebih aku cintai daripada 
sejumlah anak-anakku, kecuali bila mereka seperti kalian dalam hal 
keutamaan. Dan sesungguhnya aku mendoakan kalian di saat 
menjelang pagi.” 


P - 
1 B5 


JB ak Ep ae pt BAL —yANN 
IE II SS AE 08 AA bi 
CI Jaa BAL IE uplka 2 NE ES 
IS Ja a Ol 2 Uh Up ES 06 
SD Bad Ia Jaa KA AN Ss UU 


og 
“0 


aa tg 1A F - aa Ia Ki aa 


3 MKAN: ui 


403 


Hilyatul Auliya' 


2866. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
| ia berkata: Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: 
| Abu Yahya Al Bazzar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'alla 
Al Warrag menceritakan kepada kami, ia berkata, “Suatu hari 
kami duduk di hadapan Malik bin Dinar, lalu Malik pun berbicara, 
lalu Abu Ubaidah datang membawa tali yang terbuat dari sabut, di 





ujung terdapat dua tali bersimpul, lalu ia memaparkan salah satu 
tali itu ke leher Malik dan satu tali lagi ke leher dirinya, lalu ia 
berkata, Wahai Malik, anggaplah aku dan engkau sedang berada 
di hadapan Allah #&. Apa yang akan engkau katakan?” Maka ia 


pun menangis dan membuat orang-orang menangis.” 














Ju Wa 33 ale yah Maa SAN 


5 & Ie Gis :J6 5 NN Gia 


“ 
Hn Pl 


NG Mera CAS 2G lem Mada 2JB 063 


- 
“ 


Heal JAN Gak Jb Ia Oa Gi 
da ea Sta SN ab 
CA Id ea 


2867. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ja berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: 


404 





Hilyatul Auliya" 


Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
berkata, “Sebagian ahli ilmu berkata, “Aku melihat kepada setiap 
dosa, maka aku tidak menemukan kecuali kecintaan terhadap 
harta. Maka barangsiapa mengesampingkan kecintaan terhadap 
harta, sungguh ia telah tenteram'.” 


o Be 8 Lo 1D 


| Deen aa — YAYA 


A5 JG lin KEEI GP AA G2 Ju 
' AA PAS LE CAN HA 53 
Tara JG ui 
IE ne 


SN diah yan ai IBL Mn 


Su ana “JB an 


an Pp, 


.... : »3 @ 1 
Ina AT G3 3 ada GA LI 
Oo. T- PR) £c - 2 Pd s3 AG. AA sad 3 
Lage) is Vita elu , ale 3 Kama Lay 
sha Ng UK II Un Sah GA 2 
2868. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza” 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad- 


Dauragi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Manshur menceritakan kepadaku, ia berkata, Ja'far menceritakan 


405 





Hilyatul Auliya” 


kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik berkata, “Telah 
sampai kepada kami, bahwa ketika Isa bin Maryam $& diutus, ia 





membalikkan dunia di atas wajahnya, kemudian setelahnya 
manusia mengangkatnya hingga diutusnya Muhammad &, lalu 
beliau membalikkannya di atas wajahnya, kemudian setelahnya 
kami mengangkatnya karena apa yang kami temui darinya 


, ” 


setelahnya'. 


Na & TA KA NE AO 
: et 
- KA tara Ng esa ne Ie 


rd 


pa “JG Dus 2 Po taat Je Te 
e (-) - 2 “ 2 P 4 ea . 2 
E 3 8 sp - On er. Z : 2 Pena ne 
Sg 9S Os 2s NUS 15) dag pi Jeena 
: i se 
2869. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Salamah bin Affan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Isa menceritakan kepadaku, ia berkata, “Kami masuk 
ke tempat Malik ketika ia hampir meninggal, lalu ia memandang 


dan berkata, “Untuk yang seperti hari ini adalah ketekunan Abu 
Yahya.” 


406 





Hilyatul Auliya 


de d Nee u ra tata —YAV 


4 
Ear B- X Lo A.A. 0 Pap 


“JG Png ben Tan an “JG 


Ten ba Spot 


Pa Ip 


"Jah Uu Na an Sa an Naa 


AS Ip Ga ai CA oi ik 


2 


ku 
2870. Al Husain bin Muhammad bin Ali menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Muhammad bin Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Daud Al 
@azzaz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
berkata, “Allah Ta'ala mewahyukan kepada Isa #2, Wahai Isa, 
nasihatilah dirimu, jika engkau telah melaksanakan nasihat, maka 
nasihatilah manusia. Jika tidak, maka malulah kepada-Ku'.” 


407 





Tx 





Hilyatul Auliya”" 


Taja weni ng. pian G1 MA AS —YAVA 
SA IE aja ai Kan 33 naa aa 


“ 


AG - 


Fa - @ Kara 
“: « Pra “JG 2 SPN Er 

OI AI ata Ui yaaa 

03, 43 2 o aan 2 aa PN SN U 
£ 41 0 
. | Perma A3 
2871. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Di akhir zaman nanti akan ada angin kencang dan 


kegelapan, lalu orang-orang menuju kepada para pekerja mereka 
namun mendapati mereka telah berubah wujud'.” 


408 





Hilyatul Auliya' 


ol J ja SJ AI alim dmn 2 


Pa . FP. 
3 be 3 Hore Lo 202 - Tai Ha 
B) , ka Cls 9 P3 3) YA | 
. 


2 


E 


IsG 58 SU Das CL Jaa UNA 
NA Pa 8. 
dan Je Hata PI Sa US 


2872. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhanna Abu Abdullah Asy-Syami 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Dhamrah menceritakan 
kepada kami dari Sa'id bin Syibl, ia berkata, “Malik bin Dinar 
melihat kepada seorang pemuda yang sering berdiam di masjid, 
lalu ia duduk kepadanya kemudian berkata kepadanya, “Bolehkah 
aku membicarakan kepadamu sebagian pemungut bayaran yang 
memberlakukan sesuatu atasmu sementara engkau bersama 
mereka?" Ia berkata, “Lakukanlah apa yang engkau kehendaki, 
wahai Abu Yahya.' Lalu ia mengambil segenggam tanah, lalu 
menaburkannya di atas kepalanya.” 


WAS JB Chase op Ma WAS —YAVY 

z 
Aa Ta Ore Keaa Su an Pet ab ae 
Sea s SP pas S3 G « Yu 5 


Pa 


Hilyatul Auliya" 





SA Opi pb 3 SE ee yi 
SP ui — 383 -JE JP oi PM 


S3 Ja ad 0 DAA Ah padi SH Tomi 


£ “ 


SI SS dB) UE le Sea 
Wa AI Bonia BSA 28, 


2873. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Suwaid bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata, Al 
Hakam bin Sinan Abu Aun si penjual makanan menceritakan 
kepada kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, “Isa bin Maryam 
memasuki masjid Baitul Magdis, saat itu mereka sedang berjuakbeli ' 
di dalamnya, lalu ia menjadikan pakaiannya robek-robek dan 
berlari ke arah mereka dengan cepat dan berkata, “Wahai anak- 
anak ular, kalian telah menjadikan masjid-masjid Allah sebagai 
pasar-pasar.” 


410 





Hilyatul Auliya" 
Sa ea Bi asa” Me KA ROA KEB - ad EN - 
SP ea pa Ul mes JB AAS 
“ “. An Pp: PE 5 # 3 Bi o . TG Oo "3 


a. 


GP MRI eni ma Pa Sa 


Pa 
- 


. 
2g 


2874. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata,Suwaid bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata, Al 
Hakam bin Sinan Abu Aun menceritakan kepada kami dari Malik 
bin Dinar, ia berkata, “Isa bin Maryam bersama para pengikut 
setianya melewati bangkai seekor anjing, lalu para pengikutnya 
berkata, “Betapa busuknya bau bangkai ini.' Maka Isa berkata, 
'Betapa putihnya gigi-giginya.' Ia menasihati mereka dan 
mencegah mereka untuk menggunjing.” 


SI ee Gaye EA -YAVO 

Tn De Lu IP he Ya La Laba sa Oa 
JB cilaa (IP Gi Alda AS 2JE sela 
Ju A WAS :JG ABG or JAS 2 3 GAS 


A 


Anak 1gp TENGAT pa aa - o - 4 
OSG IS SB US JB bs Ep LIL Kas 
z 





Hilyatul Auliya" 


AI da PS ai YA ah 





3 si SA aa an s3 ga Lgu aa 


Cal ka Ora Bi S ak Tg sat 5 


2875. Farug bin Abdul Kabir Al Khaththabi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Ali As-Sirafi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Fithr bin Hammad bin Wagid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Ada seorang pemuda yang berjalan, ia pernah 
mendatangiku, lalu ia mendapat ujian, yang mana ia menguasai 
dermaga. Lalu ketika ia sedang shalat, tiba-tiba lewatlah sebuah 
perahu yang mengangkut bebek, lalu sebagian anak buahnya 
berseru, “Dekatkanlah.' Agar petugas dapat mengambil bebek. 
Maka ia berisyarat dengan tangannya: subahaanallah, 
subahaanallhh. Yakni dua bebek. Adalah ayahku, apabila 
menceritakan peristiwa ini, ia menangis dan membuat teman- 
teman duduknya tertawa.” 


f 


412 





Hilyatul Auliya" 


SJ en ae 7 Ono NOS ANA 

23 Jas GAS 1G US IE 2 Ala GAS 

Ju AU era “JG PRE tega “JG La 
DA See 3 


- - . P3 . 8 9. 
Y 3 D3 pula ab SEE Of Lie CSI NG 


Una 

aah SU J3. Kelasa 
c 3, £ 
u 


NE AS AS Dah OS yua Ui He usudt 


2876. Farug bin Abdul Kabir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hisyam bin Ali As-Sairafi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Fithr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendatangi sebuah kuburan, 
ternyata di atasnya tertuliskan: 

“Wahai para penunggang, berjalanlah kalian, sesungguhnya tujuan 
kalian 

adalah pada suatu hari kelak kalian tidak lagi berjalan. 

Paculan kendaraan dan lenturkan tali kendalinya 


413 


Hilyatul Auliya”" 





sebelum tibanya kematian dan menghampiri sebagaimana 
menghampiri kami. 


Dulu kami adalah manusia sebagaimana kalian, namun masa 


merubah kami, maka kalian pun akan menjadi seperti kami .” 


do so TA UN BIA AAN 


ME X5 S3 ARA Ia gi pan da 
Pa au M3 MIL JB AI KE 


Pa 


Aa am Ga Ia Te Sab LA 


bat 3 DU KS usai 33 Its sa 
sa 


SI J3 SEN M.D AI YA 
ep Ke TN aa aa Pa 
JAN Ola) Jamil alas .. Aa 
2877. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: aku membacakan kepada Musabbih bin Hatim Al 
“Akki, dari Abdul Jabbar, dari Ubaidullah, ia berkata, “Malik bin 
Dinar melewati seorang lelaki yang tengah menanam tunas palem, 


lalu ia berdebu sedikit darinya. Kemudian, ia melewati tunas palem 
itu dan itu telah dimakan, lalu ia menanyakan tentang orang yang 


414 





bb Hilyatul Auliya 
menanamnya, mereka pun berkata, 'Ia telah meninggal. 
Kemudian ia menyenandungkan sya'ir: 

“Pengharap dunia menginginkan untuk tetap bersamanya, 

namun si pengharap itu meninggal sebelum tercapainya 
harapannya. 
Ja mengembangkan tunas dan merawatnya, 
lalu tunas itu hidup, dan orangnya mati .” 


Fa Sean Denny A6 - 


(SAH Ik fe naya Sg cas nana 
2 yu eh, IE Ag Hi Ja Ju 


#2 


Ala SU HJ 5 aa ? 35 tas 


£ - 
IA 010 al 


- 3 
Bp AA) HT gai Pa nya 
Na Tan 30 - 0 JA 
0 pala ding FR 1 
2878. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far Al Warrag menceritakan 
kepada kami di Baghdad, ia berkata, Abu Ishag Al Hasysyasy 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bilal Al Asy'ari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin “Iyadh 


415 








Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, ia berkata, “Malik bin Dinar melihat 
seorang lelaki yang shalatnya buruk, maka ia berkata, “Duhai, 
kasihan keluarganya.' Lalu dikatakan, “Wahai Abu Yahya, orang 
itu shalatnya buruk, namun engkau mangasihani keluarganya. Ia 
berkata, “Karena ia ketua mereka, dan mereka belajar darinya'.” 


4 
Pa “ 


IU kol aa AN CAS YAA 
WJ— -JU PI 3. Ne ee mai ae 
IG NP ak Haa “JB BPA Ang 


as Hawa o- -. - 
tep ia IG 3 


2879. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu At-Tagi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Salamah bin Kultsum menceritakan 
kepada kami dari Ibrahim bin Adham, dari Malik bin Dinar, ia 
berkata, “Seorang lelaki belajar dan tidak pernah keliru walaupun 
satu huruf, namun semua amalnya keliru.” 


416 





Hilyatul Auliya 





€ 
BJ AG 


“JG Aa » Kaban 3 WI— —YAA: 


AG 0 o o- 3 


Sp o pa 0 349. & Pa - 
aw JB Ea) h Bl IS 3 Kab Bab 
o e- -., G. & en 3 t Ta 

JG Pa Pa BP pe aa Wa :Jp Ke caaa 
- “4 

anal ai S) BI UG AI -.. Hip 3 

SI 5 KL 

2880. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syadzakuni 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 

menceritakan kepada kami, ia berkata, “Adalah Malik bin Dinar, 

apabila berdiri di Mihrabnya, ia berkata, “Wahai Rabbku, Engkau 

telah mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Maka 


dimanakah Malik akan berada di antara kedua itu?' Kemudian ia 
pun menangis.” 


esa Pan Ja 


10 Y, Xo- 


pas re ea 


# 


417 


Hilyatul Auliya' 





0 o s - OX Lo AA £ AG - Ng Tan 
CT Sma Fa da gw Oi Dg! lo J— JG 
TAI lo SN SEL iB bs gi NG 3 
- Pa - 


Pa ana 0 -— K1 0G Pad 1 Paha Oi Tgn et 
- - - - . - . 5. - . 
zr z- 

- - 


2881. Muhammad bin Umar bin Salim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Bisyr bin Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Umair menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada 
kami dari As-Sari bin Yahya, dari Malik bin Dinar, ia berkata, 
“Seekor binatang buas menangkap seorang anak kecil dari 
seorang wanita, lalu wanita itu memberinya sesuap makanan, 
maka binatang buas itu pun melepaskan anak tersebut, lalu wanita 
itu diseru, “Sesuap (ditebus) dengan sesuap”.” 


3 AN SG Sa Te ken ena ju 


ca ja ve Ta 


"Ea Kab :J6 O,£ ee 
Anh US J9 op MU aa ah 1JE OR 


? Pad “ 


418 





Hilyatul Auliya 


0oA. 
mol 


Lag AAA 2JU KUA AA Ga UG ola 
Oa ad 


2882. Ahmad bin Ja'far bin Salim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhriz bin Aun menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Mukhtar saudaraku menceritakan kepada kami dari Ja'far 
bin Sulaiman, ia berkata, “Aku melihat seekor anjing bersama 
Malik bin Dinar mengikutinya, maka aku berkata, “Wahai Abu 
Yahya, apa yang bersamamu ini? Ia berkata, 'Ini lebih baik 
daripada teman yang buruk'.” 


Ba : . R90 3G A Pa 


JI 3 Kep Pa Ibn UI — YAAY 


AH 


- 


OP MI GAS -JU JI 1 XS Op Karl 
Ba :JG (aah IS Eye aura 


30 £& Pd 


y sen SIB jet AI 1 ES 


3 ap LAS ae S5 Ol ol Pr Kg 


30 “ P3», Oo . 0. As 


Ika 423 “JS 23 tenja a39 uya Aan 


NY lis Sena 3 


- 


419 


Hilyatul Auliya' 


2883. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Abdullah Al Wakil menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibrahim bin Al Junaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ammar bin Zarbi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Wagid Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Suatu hari aku datang kepada Malik bin Dinar, saat itu ia 
sedang duduk sendirian, sementara di samping ada seekor anjing 
yang menempatkan moncongnya di hadapannya, maka aku pun 
mengusir anjing itu, namun Malik berkata, “Biarkanlah dia, ini lebih 
baik daripada teman yang buruk. Ia tidak menyakitiku'.” 


.. 


BL :JB Ode Gi Kaban SAS YAA 
AN 2 Gas :J6 Al ee HA 
BAL :JB as Ae E vena eag BS :JG 
Aa 3 MIL J3 2 DA Yasa PS 
SIB Jd jm ae do 

IS Ng AU pakan La 

2884. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Al Junaid menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Sa'id bin Hammad Al Anshari menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Bakr bin Muhammad Al “Abid menceritakan kepada 


420 





. 


Hilyatul Auliya 


kami, ia berkata, “Malik bin Dinar masuk ke tempat gubernur 
Bashrah, lalu sang gubernur berkata, “Doakanlah kebaikan 
untukku.” Malik berkata, "Berapa banyak orang yang di zhalimi di 
pintu yang mendoakan keburukan atasmu'.” 


SIG aki 23 Cam US GAS —YAAO 
Aoa - Ga - 01? 23 so sG.. i- 


Ba S3 au BU 


TA 2 run 2 Le UNA Tn HP — 
SEK BA US ID opa 
In lin Tam Ubah Tahi UR we 


an Keitae N Be LAM tag Do SAN TU MA “Ata 
oa HL Naa ) JW 0x23 al ag J6 
2. Tg -d Pa - 
ang SP J2 
2 

2885. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Muhammad bin Yunus Al Kudaimi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Huraim bin Utsman menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sallam bin Miskin menceritakan kepada 
kami dari Malik bin Dinar, “Bahwa ia berjumpa dengan Bilal bin 
Abu Burdah di jalanan, sementara orang-orang berada di 
sekitarnya, lalu ia berkata, “Tidakkah engkau mengetahuiku?' Malik 


421 


Hilyatul Auliya” 
berkata, “Bahkan aku mengetahuimu. Pertamamu adalah setetes 
mani, tengahmu adalah mayat dan bawahmu adalah ulat.” Maka 
mereka (orang-orang di sekitarnya) hendak memukulinya, namun 
Bilal berkata, Ini Malik bin Dinar.' Lalu ia pun meninggalkannya 
kemudian berlalu.” 


Me o Ale SAS be YAA 


3035. 4 :8- 


aa 2g 2. Ol 5 Bab JB 3 
AL JG LI AS 3 -. | mal Kas Kara Pa 


An Maia cal GP tegal SI 


2. 7. 


AJE Ata 3 EK Ga 283 € Me de 


2g EKP ad aa Bf us ul au 
SIB Sak ORI SI tita 


422 





Hilyatul Auliya 


£.. 2 () £ £ Sean o 4 Ba 5 geluti 
IV AKA JUS 1JB 3 Ji Ur 


Pd 0 p' 

. 0. B PI 
2 ml 3 2 
“2 Ta (s2 

Pa Kk” 


2886. Al Hasan bin Ali bin Al Khaththab Al Warrag 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Utsman 
bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Al Abbas Al Katib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Ashma'i menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, “Al 
Muhallab bin Abu Shufrah melewati Malik bin Dinar dengan gaya 
yang angkuh dalam berjalannya, maka Malik berkata, “Tidak 
tahukah engkau bahwa cara berjalan ini dibenci kecuali ketika 
berada di antara dua barisan (pasukan perang)? Al Muhallab 
berkata, “Apakah engkau tidak mengetahuiku?' Malik berkata, 
'Aku mengetahuimu dengan sangat baik.' Al Muhallab berkata, 
"Apa yang engkau ketahui tentangku?' Malik berkata, “Awalmu 
adalah setetes mani yang memancar, dan akhirmu adalah mayat 
yang kotor. Dan engkau berada di antara keduanya membawa 
kotoran'.” Dia berkata: Al Muhallab berkata: sekarang engkau 
telah mengetahui tentangku dengan pengenalan yang sebenarnya. 





Fl Iwa ag o01G- an 
JB aa 03 Kaban Vidoe —YAAV 
2 .- 3 sa Lay. 9 o Y o- H6 - 
23 OB SAS 1G Blah 3 AI NS KA 
2 


Gw "JG (ha Br Cola Ka "JW ci XS 


- 


423 


Hilyatul Auliya' 


Pn I- 0 £ Ph - - 0... 4 
| ykaomd do bp! Is 3 Jaa ai Cv) KA ba 


se Two 


2887. Muhammad bin Al Fath Al Hambali menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ishag menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami dari Ja'far, ia 
berkata, “Mushhaf milik Malik bin Dinar dicuri, lalu ia menasihati 
para sahabatnya, maka mereka pun menangis, lau ia berkata, “Kita 
semua menangis, lalu siapa yang mencuri mushhaf itu'.” 


AE Dp Ii 4 


Lan Inah Cr ARA Tana — YAAA 


Ola Kana JG de ee Je 6 Kana “JG 


0 AS Ha NG AG AA 4 0 
gan Jd JG Gylaaw Wa— “JG Cia 2 
Pa 2 2 an 


2888. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ali menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Humaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 


424 








Hilyatul Auliya 


Dinar berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, 'Pasar itu 


” 


dapat membanyakkan harta dan menghilangkan agama '. 


pa TA 4 0 


AN Kaban CO Na mad —YANA 


1 KAS JB le Jet Gas JG 
Tn Ta “JG Nae tea - JG Chan ee 


“ 


TG 3 ad aa Ka ap Dila Kanan -JG 
: w “ o o 
sr Tea Jl) 


2889. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ali menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Humaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Pasar itu dapat membanyakkan harta dan 


,»” 


menghilangkan agama . 


Kan - ko 3D. A4 AB 


JG 3 ? Imun Kod— —YAA 


o- A0 Ao 


25 3 KA GIS Je A3 3 ga 


TU 


En 


pp “ . 


ya Ml GAS :JU an Bata NI 





Hilyatul Auliya' 


CA Ii Up St Dk Gi LIL IU :JU 


Dag al Ia Sl ap Ip ad, 


Bao. ok 
2890. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ali menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun bin Humaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin 
Dinar berkata, “Kalian menanyakan kepadaku tentang tuak 
(permentasi sari buah) dengan menggunakan guci. Tapi janganlah 
kalian menanyakan tentang harga tuak yang menggunakan guci, 
dan dari mana itu, serta dari mana harganya'.” 


“JG Na an u Jaan Pt) Tea —YAAN 

JB AG EL JB KE DRL LA Es 
an 3 X0 RBT 3 Ka 1 SL $ 9 
JG Dil up San G5 JG TOR 


BM A3 gi BI Ja IA daa 


426 








Hilyatul Auliya" 
£ - 5 2 Mn 

SC JB s5 He SI Ie ba 
PA LN IMEI 


2891. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibnu Mahan Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdurrahman bin Yunus menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Mutharrif bin Mazin menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Ma'mar berkata, “Dikatakan kepada 
Malik bin Dinar, "Sesungguhnya engkau bersikap keras terhadap 
manusia mengenai pakaian dan makanan mereka.” Maka Malik 
berkata, “Carilah penghasilan yang halal, dan kenakanlah pakaian 
yang kalian suka.” 


A8 £ 


Na Yak A5 5 de Gis —YAAN 

BA AP EA 2G ja Hi TAN Sts 
SUS ES 2G KAIN Gl) yf SAS 206 
aU ad gor J8 JB ab 3 
Span SE Ne AP AAN 


Ia AG SU ad OP Pa! 


427 











Hilyatul Auliya" 
“2 La 16 Ss J3 La SP 


sean de Oa su S3 ala 

2892. Ali bin Abdullah bin Umar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Muntashir bin Nashr menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Umar bin Mudrik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ishag Ath-Thalagani menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Kinanah bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Malik bin Dinar berkata, “Seandainya kedua malaikat 
yang mencatat amal perbuatan kalian mendatangi kalian untuk 
menagih harga lembaran-lembaran yang mereka buatkan catatan 
amal perbuatan kalian di dalamnya, niscaya kalian akan menahan 
diri dari banyak keutamaan-keutamaan ucapan kalian. Lalu jika 
lembaran-lembaran itu dari sisi Rabb kalian, apakah kalian tidak 
membatasi diri terhadap Rabb kalian?”.” 





Ki 0 ...9 0 AG. 3 18 - 


«Ou es 3 Kabah GAS —YAAY 

1JE car sekop dang 3 :JU Sd Pa -JG 
JG Kal AA Aan CA ni PS 
ol ak aa Tea Na Pe rah 


oo. 


SB el Gi HB ah Ch V3 to 


428 





Hilyatul Auliya" 


Ai SAR AI IA SP Ig 3 133 
Us 53 


2893. Muhammad bin Ahmad bin Aban menceritakan 
kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Abu Bakar Ibnu Ubaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Abdullah At-Taimi menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik 
berkata, “Telah sampai kepadaku, bahwa seorang pemuda di masa 
yang telah lampau melakukan suatu dosa, lalu ia mendatangi 
sebuah sungai untuk mandi. Lalu ia teringat dosanya, maka ia pun 
berhenti dan merasa malu, maka ia kembali. Maka sungai itu 
memanggilnya, 'Wahai orang yang maksiat, jika engkau 
mendekatiku, niscaya aku tenggelamkan engkau'.” 


25 Ci PE Bab -YAA 
“JG Oya Ep IS JG JS gi LA 5 
SL EA JB CAR GI JB Ha 


Ja w Bl NA 4 ala ba oa mt o “JG 


" 2G 3 MS Ula Gi Wala DL NG 


Hilyatul Auliya" 


Hah Mad ne t Eng Oa 





2894. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Adalah Isa bin Maryam #&, apabila ia melewati suatu 
pemukiman yang para penghuninya telah meninggal, ia berhenti 
padanya lalu berseru, “Kasihan para pemilikmu yang saling 
mewarisimu itu. Bagaimana mereka tidak mengambil pelajaran 
dari tindakanmu terhadap saudara-saudara mereka yang telah 
lalu.” 

Malik bin Dinar telah meriwayatkan secara musnad 
sejumlah hadits dari Anas 4, dan ia juga meriwayatkan dari 
sejumlah tabi'in, yaitu dari Al Hasan, Ibnu Sirin, Al Gasim- bin 
Muhammad, Salim bin Abdullah dan lainnya. 


Di antara haditsnya dari Anas bin Malik 4: 


£ 


2 KA G3 ISA GAS —-YA90 
ana SIB Uta 5 mali AL -JG 


2 


“JU Bi u Ca tata “JG II 


430 


Hilyatul Auliya” 


Pe 


. 0 - Oo. 48 - 3 - » An, 
DLP tea 0 SR GP USA Alia 


Zo- u-z N, 2. - o FE ( Pd 
XS ds as 23 «Ul Pa. ya Fa La cytas 
- # 


NG 


“Tera o£ 3 Sa - OT A, 5 y 2 tan £ - £ 
Ad 5 Lag ale Al duo Jaw) JB JB 
01x "£ Pa - SE . na . - o 8 
Hii PE Sleep UI BM olah Sl 9 Gorel 
3 - 2 P. Pn Ken 3 - aa Pa 


Our u 2 $ BRA Oa Has HA 
- at NN AN Aa ae Aa 
Danh an sule 2Y 3 JG 


2895. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Hasyim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Al Minhal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hisyam Ad-Dastuwa 'i menceritakan kepada kami dari Al 
Mughirah bin Habib, dari Malik bin Dinar, dari Anas bin Malik #&, 
ia berkata: Rasulullah & bersabda, “Pada malam aku 
diperjalankan ke langit, aku dibawa ke langit, ternyata di sana ada 
orang-orang yang lidah dan bibir mereka dipotong dengan gunting- 
gunting, maka aku berkata, “Siapa mereka, wahai Jibril? Jibril 
menjawab, 'Mereka adalah para khathib dari umatmu'” 


“ 
. 


Yazid bin Zurai' meriwayatkannya sendirian dari Hisyam. 
Diriwayatkan juga oleh Abu “Attab Sahl bin Hammad dari Hisyam, 
dari Al Mughirah, dari Malik, dari Tsumamah, dari Anas 4. 


431 








Hilyatul Auliya”" 

Oo - Kg Ia en Ae. SGP 

Paya oa Tap ly) SNIS, —YAAN 
“ k-) £ 2 “ip 2 Oo. - 3 . 

SUL ep gl US al GP cylad ep ML 


“ 


- P, - 


- A 
- 


AN " y - 3 Pa ME CL 20 Pad - - 
Al ke Ml Sy JB JB AS ES AI pp) 


3 3 aa £ 0. OT rat o£ je San er 
PEP bg Gb SA ang ale 


PN NG 2 TIGA 


KN ap “- 0 An Ea z 8 .. - 0. 
"AB LB) Tan PS JL Up Yna ali 
- 23 EL. Pt Misa Kan 2 o ek. 0 - 
cd Sal slilan 2 Y ja 1JB (Japan ENYA Ua 
Ma Dita Ke eat De Te nan 
Oglaty Yg Al DUS Oge ing Ulas Yg oa 

» 


2896. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Shadagah bin 
Musa dari Malik bin Dinar, dari Tsumamah, dari Anas bin 
Malik #5, ia berkata: Rasulullah & bersabda, “Pada malam aku 
diperjalankan, aku dibawa ke suatu kaum yang bibir mereka 
dipotong dengan gunting-gunting dari api. Setiap kali digunting 
tumbuh lagi, maka aku berkata, “Siapa mereka, wahai Jibril?” Jibril 
berkata, 'Mereka adalah para khatib dari umatmu, yang 
mengatakan namun tidak mengamalkan, dan membaca Kitabullah 
namun tidak mengamalkannya' 81 


31 


Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/180). 


432 


Hilyatul Auliya" 
AG Ga LE Tg - 0x AS 
CI JB KA 2 Olla Wib —YAAV 


J0 A.A A0 AB. 3 


se 1G - 2 : 2 Len Td “9 
KAS Bing SA JB ed BAD 


- o - 23 4 og AMD, :? ora o Sa 


P3 
£ 9 


Ai iB OS aj BI dl 1 dal HP 


AI Inap JB 106 5 IE Tah wil 
2S IS ah Atas alah alan Ie 

- 2 - o », Pi ah 
PP Apa P9 NS oa JA Ata IN 


. 


- 1, £-.. ae aa - Bg g- y » .. 
Als Al Lag Ad laa Ye5 IP Jera 38 Al Anyaman 


2897. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al @asim bin Hasyim As-Simsar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'idah binti Hakkamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: ibuku Hakkamah binti 
Utsman bin Dinar menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari 
saudaranya, yaitu Malik bin Dinar, dari Anas bin Malik #, ia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Takut kepada Allah adalah 


433 





Hilyatul Auliya' 


pokok segala hikmah, dan wara' adalah penghulunya amal. 
Barangsiapa yang tidak memiliki wara' yang mencegahkan dari 
bermaksiat terhadap Allah &, apabila ia menyendiri dengannya, 
maka Allah tidak akan memperdulikan sedikit pun terhadap semua 


amalnya.” 2 


Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la Al Mingari dari 
Hakkamah, dari ayahnya, dari Malik, dari Tsabit, dari Anas. 


AA | ae 5 Ka 2. Gas — YAAA 


Tali a 2 ui KA 2 Taka GAS :J6 


CAD 1JB to gaata oj elde Up KU KAS J6 
P - - 
P - 0£ SR £ - Y 


Kg ae aa KA SE JUN BET Una 
de PA bag ale Al ae AN Ig, JB 


8g N 


- On Sa MR TP be: aa “2 1) - 
P3 san lh Jay PN JW Ml os 
PP Spa Sae BU KL, 


8 Pha'if Diriwayatkan oleh Al @udha'i di dalam Musnad Asy-Suihab (55) dan 
Al “Ajluni di dalam Kasyf Al Khafa " (1/453). 


434 


Hilyatul Auliya" 


SI SS gk Li SP ng 
NA we 5 OLI guna 


Lela nan 
BN an ad SIK IU SAN IA UU 


"gp -. 


HE Aa Ea EN 5 
2898. Abu Bakar Ahmad bin As-Sindi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Ahmad bin Muhammad bin 
Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin 
Khidzam bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Abdullah bin Ziyad Abu Salamah Al Anshari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Jibril mengabarkan kepadaku dari Allah 
Ta'ala, bahwa Allah & berfirman, Demi  kemuliaan-Ku, 
keagungan-Ku, keesaan-Ku, kebutuhan para hamba-Ku kepada- 
Ku, bersemayamnya Aku di atas 'Arsy-Ku dan ketinggian tempat- 
Ku, sungguh Aku benar-benar malu terhadap hamba laki-laki-Ku 
dan hamba perempuan-Ku bila keduanya menua (beruban) di 
dalam Islam tapi kemudian aku mengadzab keduanya.” Saat itu 
aku melihat Rasulullah #@ menangis, maka aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?” Beliau bersabda, 
“Aku menangisi orang yang Allah merasa malu kepadanya namun 
ja tidak malu kepada Allah Ta ala.” 


435 





Hilyatul Auliya' 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Malik selain Abu 
Salamah Al Anshari, dan Yahya bin Khidzam meriwayatkannya 
sendirian darinya. 


KIS 1JE cyiabe 3 MN IS ia — YAAA 
z - 


Pe 


GG. y o- o 2 9 
ee baya BIS JB bh aa S3 Instal 


.. 


N 


BA 3 el ni yh Wa Je hetal 
Do Io BSE LP Uba yi 
Ya BA ia Ja An ng al, ala 

Bea Fo IP PP Gi 


2899. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Al Harits Al Farra” menceritakan kepada kami dari Malik bin 
Dinar, dari Al Hasan, ia berkata: Rasulullah & bersabda, 


“Sungguh Allah Ta'ala mengokohkan agama ini dengan kaum 
yang tidak berakhlak.” Aku berkata, “Wahai Abu Sa'id, dari siapa 


436 


Hilyatul Auliya' 
(hadits ini” Ia berkata, “Dari Anas bin Malik, dari 
Rasulullah &.”23 
Al Haris Al Farra” adalah Al Harits bin Nabhan. 
Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Ibnu Wahb dari Al Harits 
dari Malik. Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Al Hasan bin 
Abu Ja'far dan Abu Khuzaimah dari Malik. 


3 0 “tu 16 - 


Da gi mela Gi Aa Kb —YIL. 
Be NS Kara 3 ee il 5 Gaia “JG 


e P OLna On Ia Mn Ga lb CE ASI AG en 


NK d— 


» 


..dI 20 4 


CA Ae Ui ek Gas :JB Ng S 
MS gi BIA 5 ear Hi sd 6 HA J6 
JB 1JB GA ag OP Ra € Na 
KA IS S3 lg IA dl Ip 

EA NN PAPUA NATA rta 


2900. Ahmad bin Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Fahd menceritakan kepada kami, ia 


8 Hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1606-Mawarid). 


437 





Hilyatul Auliya' 


berkata: Muhammad bin Ishag Al Ahwazi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abu Suwaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Umar Al Haudhi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits bin Wajih 
menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, dari Muhammad 
bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah #& bersabda, 
“Di bawah setiap bulu/rambut terdapat junub, maka cucilah 
bulu/rambut dan bersihkanlah kulit” 4 


Al Harits meriwayatkannya sendirian dari Malik. 


el A- 0 A8 


108 —- 15 an “1G 
Ja NA Ten 2d CL: 6 Lada 


2) NE KA 3 AI 3 Uk 
“5 Sa DI Sy ye da JB Uas Al 


- 


Pan MP ar 


KG “JW (abu eh dtg 4 Hana 


4 Dha'if Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang thaharah 
(248), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang thaharah (106) dan Ibnu Majah 
pada pembahasan tentang thaharah (597). Di-dha'jfkan oleh Al Albani di 
dalam kitab-kitab sunan tadi, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


438 





Hilyatul Auliya" 
lg LEE ai JI S Ss SPI 


2901. Ahmad bin Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Fahd menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harami bin Hafsh menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aban bin Yazid Al “Aththar menceritakan kepada kami dari Malik 
bin Dinar, dari Al @asim bin Muhammad, dari Aisyah @&, ia 
berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang pulang 
dengan membawa haji dan umrah, sedangkan aku pulang hanya 
membawa haji? Maka beliau pun mengirimnya bersama 
Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im, lalu Aisyah pun umrah di 
sana, lalu dibawa dengan sekedup.”?5 


Ini termasuk inti hadits Malik bin Dinar dan yang shahihnya. 
Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari darinya di dalam kitabnya dari 
hadits Aban. Diceritakan juga dari Harami oleh sejumlah para 
pendahulu, yaitu Abdah bin Abdullah Ash-Shaffar, “Ugbah bin 
Mukram dan lainnya. 


Y .- 0 -—-.9 £ 3 Ani. 0 /x 

so. 1 3 - Ka -. 204 -0 129 - 3 
ang) Ka Ju Jl PB Na :J 
'8 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang haji (1516). 


439 





Ba Auliya'" 


2. ANE 


bia bh pe A3 
Hhami ph ae Ke dah San 
IA AN al UU Is 
tel ML stand Ya pl, dl ale Ie 
SIB OP PI ES PM Ip G 
G3 BY Gd ep Abu hi 


- 


E: 


d Jd LE OS ga asai LAN isl Da 
ILY 


2902. Ishag bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Al Husain Al Hisinjani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Zahdam bin Al Harits Al Makki menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami dari Malik bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, 


440 





Hilyatul Auliya" 
ia berkata, “Umar bin Khaththab bersama Nabi & melewati 


seorang yahudi, saat itu Nabi & mengenakan dua gamis, maka 
orang yahudi itu berkata, “Wahai Abu Al @asim, berilah aku 
pakaian.” Maka Nabi & pun menanggalkan gamisnya yang terbaik 
di antara kedua gamis itu lalu dipakaikan kepada orang yahudi itu, 
maka aku berkata, Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak 
memakaikannya kepada orang yang lebih rendah darinya?” Beliau 
bersabda, “Engkau tidak tahu, wahai Umar, bahwa agama kita 
adalah kelembutan yang toleran, tidak ada kekikiran di dalamnya. 
Dan aku memakaikan kepadanya yang terbaik di antara kedua 
gamis itu agar ia lebih menyukai Islam.” 

Ini termasuk hadits &ziz Malik bin Dinar dan gharib-nya. 
Diceritakan juga oleh Abu Hatim Ar-Razi dari Muhammad bin 
Ashim dari Zahdam. 


2 5 Ne A Pl Kara -ya. Y 


Era ba Aj Bb ae Cara “JG 


ea una Eren “JG (BL Opi ea 
NP HE WE IP UM ji gl 
A 2 P3 tg ot Xx . 8 3 .. Tg ae 

: JB Lag sae Al bo IP AA Ama 


IG GEN agan cap HN Kain Y pas 


441 








Hilyatul Auliya' 


2903. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad Ghalib bin Harb 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Shadagah bin Musa 
menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, dari Abdullah bin 
Ghalib, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi &, beliau bersabda, 
“Dua karakter yang tidak akan berpadu pada diri seorang mukmin: 
buruknya akhlak dan pelit” 26 

Gharib dari hadits Malik. Shadagah meriwayatkannya 
sendirian darinya. Diceritakan juga oleh sejumlah imam, yaitu 


Ahmad bin Hambal dan yang lainnya dari Abu Daud dari 
Shadagah. 


Gara pakenya Jpn Gas -Ya£ 


8“ 20 Ao (An 0 Ac 
CN Ka 3 LJB (333 23 AKA 


40 A 


3 Mb C3 yg JAN) Lg LA SIS JG 
-JG es NP OP PEP Ul 
Teen Ia NE Haa 2 " 4 P2 Tau 
Segel Of lag ale Al le Al Iya, JB 


36 Pha'if Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang kebajikan 
dan silaturahim (1962). Di-dha'jfkan oleh Al Albani di dalam Sunan At- 
Tirmidzi, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


442 





Hilyatul Auliya" 


H6 (enek PA OA Ine na Mena Sega Se Mia ak 
SULAM SUK TV YA Ui 1d, 


SE BIG Oh cah BAN Lb DA 
:) ar, 3 wa sa ea 


EA pa Pe Jabal 
Las Rar Aj Je 2 EA “if kas 
Ke San, Hau KA 


2904. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Malik bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali 
bin Ma'bad Ar-Raggi menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahb 
bin Rasyid menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami dari Khilash bin Amr, dari Abu Darda, 
ia berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 
Allah $& berfirman, 'Akulah Allah, tidak ada sesembahan selain 
Aku. Akulah Rajanya para raja, pemilik segala kerajaan, hati para 
raja berada di tangan-Ku. Dan sesungguhnya para hamba itu 
apabila mereka menaati-Ku maka Aku rubah hati para raja mereka 
sehingga menyayangi dan mengasihi mereka, dan sesungguhnya 
para hamba itu apabila mereka durhaka kepada-Ku, maka Aku 
rubah hati para raja mereka dengan kemarahan dan kebencian 
sehingga menimpakan siksaan yang buruk kepada mereka. Karena 





Hilyatul Auliya' 


itu, janganlah kalian menyibukkan diri kallan dengan mendoakan 
keburukan bagi para raja (penguasa), akan tetapi sibukkanlah diri 
kalian dengan dzikir dan fokuslah kepada-Ku, niscaya Aku lindungi 
kalian dari para raja kalian” 81 


Gharib dari hadits Malik secara marfu' Ali bin Ma'bad 
meriwayatkannya sendirian dari Wahb bin Rasyid. 


Berikutnya, insya Allah biografi Ayyub As-Sakhtiyani 


37 Sangat dha'if Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam A/ Ausath 


sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid (5/249). Al Haitsami 
berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Rasyid, ia matruk 
(haditsnya ditinggalkan).” 





Hilyatul Auliya' 


an id r.. £ ng - 01 LG 
en en Pem pe Olah Gas —YA.0 


Ka due Ba “3 Haa 


4 o- 


MAN Neng Ge B3 
Aa Ae) opa te & JB (ea a Tua 


“25 JB ep oa AB HAN 2 
DEA Ain 


2905. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Arim bin Abu Nu'man menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Maimun Abu Abdullah Al @ashshar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Kami sedang berada di sisi Al Hasan dan di 
sisinya ada Ayyub As-Sakhtiyani. Kemudian Ayyub berdiri dan 
keluar, lalu Al Hasan berkata, “Dia adalah pimpinan para 
pemuda.” 





Hilyatul Auliya' 


ga Papa 


ABG AP ai US Gis JB KS 
" ade) Sena Ore ul Sah 


SEA Ian NA yaa JUS A3 

2906. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdah menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, 

dari Abu Rasyid Al Himmani, dia berkata: Kami berada di sisi Al 

Hasan dan waktu itu ada Ayyub As-Sakhtiyani di sisinya, Al Hasan 
(Al Bashri-penj) berkata, “Ini adalah pimpinan para pemuda.” 


CAS JB KA yo NYA 

Oi AE BA JB Pu Ae ae BA 
SIB NE A3 HN Bas Par 5 AS 
at JG MS AA Ia G5 


SPA Ja Ata Ka ag : PA 


2907. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abbas bin Walid An-Nursi menceritakan 


446 





Hilyatul Auliya' 


kepadaku, dia berkata: Wuhaib bin Khalid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Ja'd Abu Utsman menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, “Ayyub As- 
Sakhtiyani adalah pemimpin para pemuda Bashrah.” 


BA 30 3 Papa 


Ag AU lih WI— —YALA 
IS Bang 33 Ka ph Af da 236 


SA 0 Bab IE UI ad b Kadal 


Kera 2 ra ME HB 


2908. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Al Abbas Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Mufadhdhal bin Hassan 
Al Ghalabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Fahd bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan 
berkata, “Sayyid (pimpinan) pemuda Bashrah adalah Ayyub.” 


3G. AS To. E 


CAS -ya.A 


Comaga pp yaa Bae gal | 


447 





Hilyatul Auliya' 


Cola ha Kas "Tar: 1s 0 Ka 3 -JU KN 


AA Jua Say us Ne 2 Cnatll ya 

2909. Abu Ya'la Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Musa 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Humaidi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah bertemu dengan 


delapan puluh enam orang tabi'in dan dia berkata: “Aku belum 
pernah melihat yang semisal dengan Ayyub.” 


dk A3 sate Ad Gi YAN, 
30 AG. & 


parka pe “JG 3 lensa G7 Napua 


2 


Gtalpn ten ea 


ara 


.. 


CA 
e 


5s. OTI 303 4 


IS “JG Pesen Os 


3016. 


an ana 2 
“yaa SP: Iya adalh 


it 


« N : 


2910. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Mu'tamir bin Sulaiman Ar-Raggi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Bisyr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Sirin ketika diceritakan sebuah hadits 


448 





Hilyatul Auliya' 


oleh Ayyub maka dia mengatakan, “Aku diceritakan oleh Ash- 
Shadug (orang yang jujur).” 


na an KI 


Op apl KAS 1JE (Bebalal op Kebun Cia 


Ran) P1 GS :YG CAS ee 2, Sabun 
P' - 
2 


- 1d - o £ GG. a 2 “» Pe Tan 2 
BEN Ina Lal HAL JB Aas Ba JB 


2911. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abbas bin Muhammad dan Ahmad bin Isykab 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Walid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayyub sang sayyid fugaha (pimpinan 
ahli fikih) menceritakan kepadaku. 


CAS oi dp oi Kabaa SAS YAN 


- - 
NG 30 A0 


CA JB ga oi mail 1 LAH GAS :JU 


us :Jb MN Op Ba JG (jani 1 


SA ga 


449 


Hilyatul Auliya' 


2912. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin @asim bin Musawir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Asy'ats yang berkata, “Ayyub adalah pakar 
ulama.” 


” 


4 JB Se Oa Cik —yaiY 
put Nu 8 3 Lai Pakar 


o- ii 40, 18 - 


. 3 Tana 1 ati er Hj ne 


201 


2 aa 4233 S Ha a “Jas Oa, 


2913. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Ahwash bin Fadhl menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Nashr menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Bisyr bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, dari Sallam bin 
Abi Muthi', dia menyebutkan empat orang yaitu Ayyub, Yunus, 
Ibnu Aun dan Sulaiman, lalu dia katakan, “Yang paling fagih 
diantara mereka dalam agama adalah Ayyub.” 


450 








Hilyatul Auliya 





JB Ab Aa We Yi AS GL Je 
Jb Sepah BN SGP Si ea JB 2Ju 
Li 


2914. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abi 
Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Madini 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Urwah 
berkata, “Aku belum pernah melihat di antara orang-orang 
Bashrah, yang seperti Ayyub.” 


GL Ha 3G. 3 “. 


Kara “JG (ha Oo nve Wa— —YANo 


La sena AU Tana, 1 sana 
Oak Wa— :J6 (damai Bg Ola 


P3 
“9 P3, 4 0 


Tan) Te) Va » yaa Kanan “JG (0dLor uj 


451 


Hilyatul Auliya" 





- —“ 02 - 0 


Ga EP P3 Liya BIP Ui Ala IL 
Loh AAN M3 La Jaail dai Ga 


2915. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Junadah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hafsh bin 
Ghiyats berkata: Aku mendengar Hisyam bin Urwah berkata, 
“Tidak pernah kami didatangi orang dari Irak yang lebih unggul 
daripada As-Sakhtiyani itu, Ayyub.” 


db ea Kab GAS —yANA 
II Gas J6 Pesat sa 


# 
..- 


daa | Ka Ih Ti - JG AAA Lian yg 
sae an To Eu 
: 
At dn ena Au Ss BE KAA Lu si 
IL Pa ag ala So 
2916. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Yusr bin Anas Al Baghdadi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Yusuf Al Madini menceritakan kepada kami, dia 


452 











Hilyatul Auliya 





berkata: Ishag bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, “Kami masuk 
menemui Ayyub As-Sakhtiyani. Setiap kami menyebutkan hadits 
Rasulullah &, maka diapun menangis sampai kami kasihan 
padanya.” 


Lo AD 4 A3 


Ba Sea AA Me ea ba —YANV 


Ke GI La IE Yaa (ika oi SAM AE 
Sab uh JB tema 


? 


SS Wi FS ui dx 53 “JG Jk 


N 


A UAN J3 yg ipar PA Benang Re 


te 


- 
“GG. 0 # 


FI 129 su ai aa Ani y Ed 


A3 41 Bb OLYL AU 


. 7 


Pa 


2917. Muhammad bin Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami di Mesir, dia berkata: Abdullah bin 
Syabib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub bin 
Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
berkata kepada Abdullah bin Umar, “Aku melihat anda sangat 


453 





Hilyatul Auliya" 


ingin sekali bertemu dengan orang-orang Irak pada musim haji?” 
Dia berkata, “Demi Allah, tahun yang paling membuatku gembira 
adalah pada saat musim haji, dimana aku bisa melihat orang-orang 
yang telah Allah sinari hatinya dengan keimanan. Bila aku melihat 
mereka maka hatikupun menjadi tenang, diantara mereka adalah 
Ayyub.” 


TA pe ana Le MIGAS SANA 
DE AA SA Bab :JG (SAY! 
(otak ARA aa JG Ab 1 ea “JG 


JG OLS O Maba ah Ketpiah 


-g 


2918. Abu Zur'ah Muhammad bin Ibrahim Al Istirabadzi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar Muhammad 
bin Garin menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hatim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdah bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Makhlad bin Al Husain, dari 
Hisyam bin Hassan, dia berkata: “Ayyub As-Sakhtiyani melakukan 
haji empat puluh kali.” 


454 





Hilyatul Auliya 





2. 
Kg | aa 


"JB LAI ju Ulos SK ANA 


Pa aa Sapa yelihan 
SB ng Oi SUS CAS LE LA 0 o 
SMAN J3 TAS n (As hd op Ja te 
2 1 Ke et as Ku IA :JW :JU 
“ada Bea an sa LE gp 

. T S, - JG UP Tni le 


- oz. 


Ian su 3 


2919. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hisyam bin Ali As-Sirafi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aun bin Hakam bin Sinan Al Bahili menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku dikunjungi oleh Ali bin Maimun Abu Hamzah 
sebelum shalat Jum'at. Dia berkata, “Tadi malam aku bermimpi 
bertemu Abu Bakar dan Umar, aku tanyakan kepada mereka, 
"Apa yang membuat kalian datang? Mereka menjawab, “Kami 
datang untuk menyalati Ayyub As-Sakhtiyani.” Hammad berkata: 
Dia belum tahu bahwa Ayyub meninggal dunia, maka aku 
(Hammad) berkata padanya, “Tadi malam Ayyub telah meninggal 
dunia.” 


455 


Hilyatul Auliya" 





GEA NN AA 


JB CA Pa 23 NS GAS 1JB Can 


3 30 1G AG - 


dala En) Tara “JU an P1 oi Naa, W— 


o- -— 3 0 0 


4251 v Agya anna DAS La Ju aah Ka 


2920. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Nadhr Al 
Gurasyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Shafwan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Daud 
menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dia berkata: “Tak 
perah aku berjanji dengan Ayyub di suatu tempat kecuali aku 
dapati dia selalu mendahuluiku.” 


“G 
- 


Tara 


“ 


JB Gala G6 GAS —yari 

10 1G. Tara - Pe X0 3, 
CO bsa “JG Aa & CP plam 
OA Ae 5 Teu SA Das PI 
Jis ya el Laga Tae SU alah 


- 


456 





Hilyatul Auliya" 





PAMA na Pi 
Ce AI 9 Aa cai S3 v AG Na La 5 


aa, oX 
2921. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hisyam bin Ali As-Sirafi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Hasan Abu Ubaidullah Al Anazi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ayyub 
As-Sakhtiyani berkata, “Seorang hamba tidak akan sempurna - 
atau tidak akan lurus- kecuali bila dia memiliki dua sifat: Tidak 
berharap terhadap apa yang ada di tangan orang lain dan 
melupakan perlakuan mereka terhadapnya.” 


Ba 38 49 


23 OKE apa ha SAS —YAYY 

er PA PAN LI IG Ga :JB Aa 
Pal GAS JL PA peranan 
2G 2 AA AS GAS JB SKA 13 
LB Ip LE LA 5 


457 


Hilyatul Auliya”" 





“ 


VJ Cr SB WS El Kian Cadas 
- o AP . 9. o4 £ @ 
IE uan 5 NA PA NG TI YO UNTAN SI 
. z og 4 ai @ 32 - : Pang 
"JG (3 "Sa ds Jam JG eb 
& PT Ud o- - 0 P3 2 og : ket z “To 2 - 
CL alat na TE Y old balas Pe IU 


Bo Be EN at pa . o PA HARU 
SP Ia yah SI paid alan IS Mor p Jaa "JG 
ag - aa PN Ap B3 MU Aa Mai - 
| 


Sep HA IA AS JB DU IS 


aan 0. - - KA - 1G aa... TA Gg aa Ea 

- P9 . 2 - 2 - og 
'2922. Abu Amr Utsman bin Muhammad Al Utsmani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Nadhr Al 
Ourasyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 


Musa Al Harasyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Nadhr 
bin Katsir As-Sa'di menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul 


Wahid bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 


pernah bersama Ayyub As-Sakhtiyani di sebuah padang pasir, aku 
sangat kehausan dan dia bisa melihat itu dari wajahku, maka dia 
bertanya, “Ada apa denganmu?” Aku menjawab, “Haus, bahkan 
aku khawatir pada diriku ini.” Dia berkata, “Apa kamu mau 


458 





Hilyatul Auliya" 





menjaga rahasia antara aku denganmu?” Aku jawab, “Baik.” Lalu 
dia mengambil sumpahku untuk tidak menceritakan itu selama dia 
masih hidup. Lalu dia menekan kakinya ke padang pasir lalu 
keluarlah air sehingga aku bisa minum sampai kenyang bahkan 
aku bisa membawa air. Aku tidak pernah menceritakan itu kepada 
siapapun sampai dia wafat.” 


Aku kemudian mendatangi Musa Al Aswari dan 
menceritakan hal itu kepadanya, diapun berkata, “Di negeri ini 
tidak ada yang lebih utama daripada Al Hasan dan Ayyub.” 


Pj 


SIG aka AI OKE B3 -yayr 


PN AA NT UN ana! 
2 


AG 3 Kata Wan 1G IA ea oi Oa 


# 2. 

- 5 4 3 3 4 .... 

2 -.. - ae LA Oo - . Z 2 o - 2 “ 
- 


| Ken 3 PN 
Jia HE Ola S3 


2923. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Sahl Al Mujawwiz menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Sufyan bin Abi Zard 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Wahib 
berkata: Aku mendengar Ayyub berkata, “Jika disebutkan orang- 
orang shalih, maka aku merasa terpisah dari mereka.” 


459 





Hilyatul Auliya' 


Ao ha Se AYI 


Sae ah UAS TI Gamad Sia Di LAS 


z 
£ yh 


N 


3 


333 -JU (Sana s Dia Gas : JG JI 


AAN Ta 3 PBS AN lia oa Ai 


2924. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Sahl Al Mujawwiz menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Ashim An-Nabil menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dia 
berkata, “Aku ingin agar bisa lepas dari urusan ini dengan cukup.” 
Maksudnya hadits. 


Ka dee sea (AS —yaro 


US GAS :JG SA PA: Manna ve 
“JG Tg na Y sa ea “JG Si LI 0. ee o 


g- 


na Urat La OS LI na 3 MEA 
G3 sell AN JB BI IG UB Ad 


2925. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Abdul Aziz Al Jauhari menceritakan kepada 


460 





Hilyatul Auliya' 





kami, dia berkata: Zakariya bin Yahya Al Mingari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayyub adalah teman Yazid bin Walid, ketika Yazid 
menjabat khalifah, maka Ayyub berkata, “Ya Allah buat dia lupa 
dari mengingatku.” 


Bi “Jb are 23 Kaban (4 —ya ya 


"ju WAN AS 3 Kabah ep AN IS 


0 Lo If Pa Oa aa “0 20 
aj Up Kab JB dya Ul 


“3 er aa PN ne a De, HL aa 
ola CJ Ja PA id Dg) OS JB 
Mi OB uya AE ie dan Cai YG NA 


0 @ EL “A0 . o o- -.0 -4 a 
Lan Lagi OS kl Ol oa GS ana) Je 
SA 


00 aa AU gs. ot PP Sina 3-01 
dala de Ih ja dls Ulas cola) bu 


£ Ps - £ 2. £ 
2 - 0 | P, 0 An, o0O8 LI, 34. 9 


BB WE pk Kay BP CPI yaaa 


“ 


2 SBL, 0 - SP - 
Ken O game A22 
“ 


2926. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 


461 











Hilyatul Auliya" 


kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Al Maushili 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub pernah berkata, 
“Hendaklah orang itu bertakwa kepada Allah #&. Jikalau dia zuhud, 
maka jangan sampai kezuhudannya itu menjadi siksa bagi orang 
lain. Menyembunyikan kezuhudan itu lebih baik daripada 
menampakkannya.” 

Ayyub sendiri termasuk orang yang menyembunyikan 
kezuhudannya. Suatu ketika kami pernah masuk menemuinya dan 
ternyata di atas ranjangnya terdapat kasur bersulam merah. Tapi 
setelah kuangkat atau ada salah satu dari kami yang 
mengangkatnya ternyata tambalnya berisi sabut. 


A0 Ao an 


«Ul 3. ian D AA Kkd— —YAYV 
PER UK JS K3 IA aa Cia :JU 
ae an Maha “JG alas 6 Kara - JW ea 
Ul Et EA tx Par . Ki p 5 
NS Gea Oa dell 3 Ly aa as C3 
Ie Cp 3 Ae KR Ga 
SD ulen Y SI Upah ph ia Ba ga 
Pa - “£ 3 #. CJ . - Ga PA - 
So Cena ta dun aga Ju 
2927. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Hajjaj 


462 





oo JJ“ —— Hiiyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu'bah 
berkata, “Kadang aku pergi bersama Ayyub melaksanakan suatu 
keperluan, aku ingin berjalan bersamanya tapi dia tak 
membiarkanku, maka dia keluar lalu mengambil dari sini dan sini 
agar tidak diingatkan untuknya.” 


Syu'bah berkata: Ayyub juga berkata, “Aku disebut padahal 
aku tak ingin disebut.” 


G4 :JU PO Her Oa (EA —YAYA 
Ki yg tr IG cap 


JB 


2 PN alah 36 oNG Ah 


- 


- 


3- Bol ta Naga “0 
Kara -TNe) Kp) 


“ 


Ts 


2928. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Arim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad 
bin Zaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayyub berkata, 
“Seseorang yang menutupi kezuhudannya, itu lebih baik daripada 
menampakkannya.” | 


463 





Hilyatul Auliya" 





Tae “JG or AA “JG (Bl 


a36 PALI gi Ki Pa las 


y of 9 ai Y IS Iko Le 3g sa en) 
Ku Ri) sa 


2929. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Kurdus menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Makhlad menceritakan kepada kami, 
dari Abu Bakar bin Mufadhdhal, dia berkata: Aku mendengar 
Ayyub berkata, “Demi Allah, tidaklah seorang hamba itu dianggap 
jujur (pada dirinya sendiri) kecuali kalau dia senang jika 
kedudukannya tidak diketahui.” 


3 0 


san as hana —Y.y. 


aa ml 5 Im JG A3, SKA 
“Ie JB OLS 5 Ada ja 5 had “JG 


# 


AE 5 BI Roh JB ag KA Lp 


Kara 





Hilyatul Ane 


Ke KS : J4 “da Je Su Lp 2 


2930. Abudullah bin Umar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Bakar bin Rasyid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hamid bin Khidasy menceritakan kepada kami, dari Hammad, dia 
'berkata: Suatu hari Ayyub tak mampu menahan tangis, dia 
berkata: “Seorang syaikh (tua), jika ia semakin bertambah tua, 
maka air liurnya akan selalu keluar sehingga dia dikalahkan oleh 
mulutnya.” Dia meletakkan tangannya di bawah mulut orang tua 
itu, seraya berkata, “Mungkin pilek sedang menyerang.” 


J6 ak Hoa yh SAS ya 
5 KAL :J6 Bh G3 LAN Kel 
ur SN IS 3 2 . JL CA : Janin 
Jai an ana jasa Pe Kg “JG yana 
AB Bi BS Jaa 
2931. as Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 


dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, 


465 








Hilyatul Auliya' 


dia berkata: Ditulis kepada Abdurrazzag, dari Ma'mar, dia berkata, 
“Di baju Ayyub terdapat sedikit juntaian.” Maka mengkritiknya, 
lalu dia menjawab, “Pada masa sekarang yang sombong itu justru 
dengan melakukan penyingsingan baju'.” 


.e. HA - 


sb d jaan » AE AL —YATY 
V9 PM PAI Xp CAS Jb 
oa 5 ye 1 Ci "$ AS 3 SA 
Mg tia PI d sg Ss Par -JU 
EU da EN na - JG “dlm 
& Is KST, & SI ca AD Ta TA WAT 
Ap Be Mp JAN Up Walet, 
pe 6333 FA Anh me 053 
IE YG BI 33 IE YA Us 


SG 8 AI AA GIA AN jas Ul 


8 -E 


Ja SI IS SI cab ip Kal 





Hilyatul Auliya 





2932. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendapati dalam kitab ayahku, 
Abu Mw'awiyah Al Ghalabi menceritakan kepada . kami, dia 
berkata: Telah sampai berita kepadaku dari Sallam bin Abi 
Hamzah -dia biasa berkumpul bersama kami- bahwa dia berkata: 
Aku mendengar Ayyub berkata, “Zuhud di dunia itu ada tiga 
perkara, yang paling tinggi dan paling disukai Allah serta yang 
paling besar pahalanya adalah zuhud (tidak mau) beribadah kepada 
apa yang disembah selain Allah, baik itu raja, berhala, batu, 
patung. Kemudian zuhud terhadap apa yang diharamkan 
Allah # dalam hal memberi maupun menerima.” 


Kemudian dia menghadap ke arah kami dan berkata, 
“Zuhud kalian ini wahai sekalian para pembaca Al @ur'an, demi 
Allah, adalah zuhud yang paling rendah di sisi Allah, yaitu zuhud 
terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah &.” 


ta 2 
ro. 0. Le KONG 2 0 


PIA Ia Ii KL GS 1S ema 


ea seng Dl bana Ju «dag SL Aa 
KN ea ag Se MA 


467 





Hilyatul Auliya" 


UKS db Uh af Pali Al Ke IS 
Ih aa 5 SN Tn Ka 
Olalas Yah UNA Yg DU ala Ana el US 


z 
490. 2 Pan PA 
“ “ 


2933. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Salim menceritakan kepada kami, dari 
Hamzah bin Abi Umair, dari ayahnya, dia berkata: Ketika Ayyub 
berjalan antara aku dengan seseorang (yang dia sebutkan 
namanya) tiba-tiba dia berhenti. Lalu berkata, “Manusia itu dipuji 
karena keselamatan yang diberikan Allah kepadanya dan karena 
aibnya ditutupi. Padahal seluruh amal kita tidak akan mampu 
membalas satu teguk minuman dingin yang dirasakan seorang 
yang kehausan, apalagi nikmat-nikmat setelah itu.” 


JB ab H3 2 sa Kis -yari 


ec Aa ek PN TEA 


2 « Jb : 5 ” JI ren Per A9 


aa 


cg 


& 
2 


19 


5 Ab 


g 
Nai 


—. 


E » o 


0 JW pas sa On 


Y 


3 "Gt 
Ek te 


“ 


IN 


f “ “ 


NE JJ ge 


Ka 


468 





Hilyatul Auliya' 


2934. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Zur'ah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Nadhr bin Syumail menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Shalih bin Abi Al Akhdhar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku berkata kepada Ayyub, “Berilah 
aku wasiat.” Dia berkata, “Sedikitkanlah bicara.” 





2 arit 03 dal Pi) (AL -yaroe 


23 3S SIS JB lan 


- 
10 3G. 4 9 
. 


Op Se-ea Lado 


- 
k90 3. o- AG o-, 3 


B5 18 Ola ep Jana Vidoe JB clay 
ON An LE AK kn 3 “na o 30 Y, 30. 
dl ya Lag Je ol JB Oya Uji Al Lg 
aa Pn, » E 30 .. Sa 3 sn : - & 
CIA KE Ka BS OK SAI Lal 


2935. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ma'mar bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: 
“Kadang ada orang yang duduk di majelis Ayyub As-Sakhtiyani, 
dia akan lebih bersemangat mengikutinya bila mendengar 
perkataannya.” 


469 





Hilyatul Auliya'" 


KPA 
AD 


Jo aa AE AN UNA YAA 


10 349- IG 


3 Kama Vid JB Bb GH Iisa Gi 
Ne “ Lae » dat (3 Cara “JG Ca 
AS IN LE GE Luh 06:33 
OT AE 2 Tn, 3 na £ Ara Kg Bb 3 
Ka 


2936. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin As-Shabbah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dari Sallam, 
dia berkata, “Ayyub As-Sakhtiyani biasa shalat pada keseluruhan 
malam tapi dia menyembuyikan semua itu. Jika sudah menjelang 
Subuh, dia meninggikan suara agar terkesan dia baru bangun pada 
saat itu.” 


Sab JG Mb ai GA —YAYV 
Ap Oa Pe ye KA yA 
ee Fa Ss elu 5 alone 


Hilyatul Auliya' 
“ia - ea te 3-0 “Ig TN PAN Ta SA Nana 
Ii OLI, se BOS pub ing 
II sda 2 ii 5 0 ANU ya 3 “JG 


2937. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Bakr bin Ayyub, “Wahai Abu Yahya, apakah 
ayahmu membacakan Al @uran pada shalat malam dengan suara 
lantang?” Dia menjawab, “Ya sangat keras, dan dia bangun pada 
waktu awal sahur.” 





RN 


—. 


5 


2) OIL SS —YAYA 
Wa “JG Me 5 Hara -JG yA aa IS Su pe 
o. A0 3G. 


"Jas 03 s Cbr Jan “JG dj uji aa 


ana Pe ena 
So BN 


# 


eat "Ju 2 Is 


2938. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Arim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub ditanya 


471 








Hilyatul Auliya' 


tentang sesuatu maka dia menjawab, “Belum ada informasi yang 
sampai padaku tentang itu.” Maka ada yang berkata kepadanya, 
“Kalau begitu apa pendapat anda?” Dia menjawab, “Pendapatku 
tak mampu menjangkaunya.” 


ana v Ke Har Nee MAN KeaaN bi 
Di Ga Ba 6 


SIB saga 13 PAN ee JL (ang 


ii 


P4 
30 £- oo Pa 


9 KA Es 


o- 3 o AG 


AI J3 (5g Kanan “JG Bj 2 Yaa Ko A— 
» JB — HA AT NOT 
JB Tan SN JW CAS AA Ja 


2939. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ja'far Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ayyub ketika dikatakan kepadanya, 
“Mengapa anda tidak mau berpendapat (menggunakan ra'yu 
rasio)?” Ayyub pun berkata, “Dikatakan kepada keledai, "Mengapa 
kau tidak memamah biak'? Dia menjawab, “Aku takut mengunyah 
yang batil.” 


472 





Hilyatul Auliya 


4 


Ka ae ee ea ar aa LN 


HJ Cola 23 IMS BAL JB cra 23 IA 


P1. Fa CA (en He 01 So G- A8 - 
265 En Isl Lol OS "JB Cab Or Ola Ktu 


EN daa UN SIG IA kat 2U pa 


2 Gina ben Nb 2 8-3 


2940. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Nadhr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Jika Ayyub mengucapkan selamat kepada seseorang 
sebab anak yang baru lahirmaka dia berkata, “Semoga Allah 
menjadikannya berkah untukmu dan untuk ummat 
Muhammad &.” 


473 





Hilyatul Auliya' 


2941. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Arim bin Nu'man menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: “Aku 
belum pernah melihat orang yang lebih murah senyum kepada 
orang lain dibanding Ayyub.” 


Aa Na en at ni 
AI IE Ja KA HAN EA IE 


ab Ru a. 
dy OTW S “ SI Lol DS UB 
NE EK Lp) dan WS, 
Cet, AAN “mm Wa 4 Jk Aa JSI 
gal Doping Dp KN: -. yan 


c8 Je 


LK 
NX 
Y 
X 


i 


2942. Muhammad Ja'far bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Husain Al Junaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: 


474 





Hilyatul Auliya" 


Ayyub pernah berkata, “Ya Allah, aku memohon kepadamu 
keimanan, hakikat dan pengikatnya, serta kemuliaan apa yang 
telah Engkau anugerahkan kepadaku berupa amalan yang telah 
aku terima dari-Mu menjadi pahala yang baik, jadikan aku-orang 
yang bertakwa, takut, berharap dan malu terhadap-Mu, Ya Allah, 
lindungilah kami dengan ke-afiyah-an (keselamatan hidup).” 


Kara to. 3 0 Kai 


“JG Se ag DI STAY 


"4 


ge Apa me Aa BEP 
A0. 20 30, Kera 2 2 


"1 
Ka Bat : uk, sk Pena 
2943. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Mu'tamir Al Bashri menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Bisyr bin Manshur menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Kami pernah berada bersama Ayyub. Kami berbincang- 
bincang lalu dia berkata kepada kami, “Cukup! Kalau saja aku mau 
membicarakan semua hal kepada kalian, maka aku bisa 
membicarakan pada hari ini.” 


475 





Hilyatul Auliya” 


3 


JG La u Bln at wd —Y444 


“9 1 3 4-0 


(IU Ka Kara JG ai Si kena 


Jne Eh NTAVA| ne PS: “JG 


PP 0... 8 


ap: dna Y A8 yan ee, Oral) y Ca th 
san AN Aa Kei An Aa 


alah AB M3 3 4 Oa sa 
II PA ge ie ah al dk 
ale LA Ip ea ae 2 Bp dna 

Ka Ya 


2944. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya Al Abdi menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku melihat 
Ayyub tidak pernah beranjak dari pasarnya kecuali membawa 
sesuatu untuk keluarganya, bahkan aku pernah melihat dia 
membawa botol minyak wangi. Aku bertanya kepadanya tentang 
itu maka dia berkata: “Aku pernah mendengar Al Hasan berkata, 
“Sesungguhnya orang beriman itu mengambil pelajaran adab yang 


476 


Hilyatul Auliya' 





baik dari Allah £, jika dia membuat orang lain lapang, maka 
diapun akan dibuat lapang, tapi kalau dia menahan (tidak mau 
memberi) maka dia juga akan ditahan (rezekinya) .” 


A3 GA —yato 


. 


Ps 3 0 


“JG Saba 


5 


Si lh Bas :J6 kak Ea Ae 


Kara ” 


Le batal Ka JG aa 


2945. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Bakar bin Rasyid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dari Sallam bin Abi 
Muthi', dia berkata: Ada seorang pengikut hawa nafsu berkata, 
“Boleh aku bicara padamu?” Dia (Ayyub) berkata, “Tidak, meski 
setengah kata.” 


Lo 


“JG (hama ee A Le Tea an Ka 


NT AB uj Ke 1 Es 


Kaera 


da an 


477 








Hilyatul Auliya" 





“ - o- 


RASA PO Hi ES Ju (BI 


2946. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Bakar bin Rasyid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dari 
Makhlad bin Al Husain, dari Hisyam bin Hassan, dari Ayyub As- 
Sakhtiyani, dia berkata, “Tidaklah bertambah usaha ahli bid'ah, 
kecuali itu semakin membuatnya bertambah jauh dari Allah.” 


AA 4 L£0 JA. oo ad 


:JG An span —YALV 
3 MASA GIS JG (adl AI M1 
Ju dh jarta oa sman “JG dat pr 
Ma Lana LA 


“, Ad 


478 


Hilyatul Auliya 





2947. Ahmad bin Muhammad Ash-Sha 'igh menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Abbas As-Sirraj menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amr Al Bahili 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu 
Uyainah berkata: Ayyub berkata, “Sungguh telah sampai padaku 
berita kematian seorang dari ahli sunnah, maka seakan aku 
kehilangan salah satu anggota tubuh.” 


"4 


LB dala 2 le AN Bb —YALA 


y o- an - 2 - P- aa La... 9 J0 3. o- -G - 
Il KS SAS JB Cia Bee Gp aah WAS 
4 0 


KAS IE uila 3 NE Gis SJ taat 
P Ta, 5 P3 PP, s- 
abal ogt A1) PB on Ip 


No, Ar P3 AL Ai 33 - . 0 8 2. 
ab AS ta gatakn Ud Sell Ie se ya La 
8 

8. 8 .. Ne a a- aa “ (5. aa 
Hal RA YEL AI AIA RI 
3 22 2, Ton ag aa B3 2. ora. - o£, 
S3, Olulby tdr AS A0 8 yamg GI 

3 20 : 2 


ad 259 (Te 


2948. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ma'mar bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ubaidullah bin Sa'd menceritakan kepada kami, 
dia berkata, Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, dia 


479 








Hilyatul Auliya" 


berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Jika kalian melihat Ayyub kemudian dia minta air minum kepada 
kalian tentu kalian tidak akan memberinya. Karena dia punya 
rambut yang rapi, kumis yang rapi, kemeja yang bagus jenis 
harawi yang menyentuh tanah, peci yang indah, thailasan (pakaian 
luar bagi laki-laki yang panjang) Aurdi yang bagus serta rompi 
Adn.” 


5 » Kn oz £ Pn 
SL Uae Us At Y UN LA YG ye 


MC) al 3 ap Kajen 

2949. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Hassan Al Azrag menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari 
Hammad bin Zaid, dia berkata: Ayyub berkata kepada kami, 


“Kamu tidak akan tahu kesalahan gurumu, sampai kau bergaul 
dengan selain dia. Bergaullah dengan banyak orang.” 


480 


Hilyatul Auliya” 


(Ea oi : Tah TON Una —Y90. 
Ju 3 2 ! £ | ali MAA ten Pe 


Es of Lt SA KT Y 1 1 di 
Ke ea Naa RN at 


2950. Muhammad bin Ja'far bin Haitsam menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Abu Al 
Awwam menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sa'id bin Amir Adh-Dhuba'i menceritakan, dari Sallam bin Abi 
Muthi', dari Ayyub, dia berkata, “Sungguh aku mengira bahwa 
pujian itu akan berlipat ganda sebagaimana berlipatgandanya 
kebaikan.” 


"4 


pd D3 Jk Ea - Yao 
n£ Ana Bee 3 PSI SAS 535 :JU (3 Ami 


o- 90. re... 


Aj 3 La Da ha CA SAN “JG 


o og 


sdh La GA Lil asa Mg Sa da 


481 





Hilyatul Auliya' 


4 


aa ni Oa Io 
Oa A3 Ka aa Ie ol Aye MAAN 
Sad Aa “na UE Jaan la 


2951. Sahl bin Abdullah Abu Al Hasan At-Tustari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain bin Ishag At- 
Tustari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Azhar berkata: Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata: Ayyub 
berkata, “Aku berpisah dari ini hal-hal aneh ini.” 

Hammad berkata lagi: Aku mendengar Ayyub berkata, 
“Bukanlah haja/ah (rumah di tutupi kain) merah lebih berbahaya 
bagi agama seorang mukmin daripada hajalah putih, justru yang 
lebih aku takutkan adalah haja/ah putih.” 


CX 


OA 0 5 0 L0 3G. 4 8 


CP UI AS 3 Karun Cd —YAOY 
SAPI AA oi pa aa dl “G 
Wa 9g — BESI - Ia A3 J6 





Hilyatul Auliya' 
Pn AP 2 : PE - 4 na 2 PG Mn 3 
BW Ju, :JB SS Up IAI Jp Aomiaad 2 
NAN Sanata Aa 3 £ 

Jalal an: sal ob an) 3) 1D gl 

2952. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin @asim bin Musawir Al 
Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: Basysyar -yakni 
Al Khaffaf- menceritakan kepadaku, dia berkata: Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub berkata 
kepadanya, “Jika keluargaku membutuhkan bungkusan kacang ini, 


tentu aku akan memberikan kepada mereka terlebih dahulu 
sebelum kalian.” 





Hammad berkata: Ayyub juga pernah berkata kepada kami, 
“Tetaplah di pasar (berdagang) karena kekayaan itu merupakan 
bagian dari afiyah (keselamatan hidup).” 


P4 P4 - 
0 ..o £ o Bo So do 8 ah 


Op MA 3 Ipa 0g ai kw —YAoY 


Bg BN o- IG 7 ai 3 2. HA -0 
5 Ih al XS Sab 1JB edan RI 


3 Ta Laga 0 Ao Ta A8 TA Pa AA o- 
Nana Il gp Lean BS :JG CI x5 


MAL EA IE IR D3 TS GAS :JU 


... Kn an Tata a 3 #. 2 Ia o- 4 o 


483 





Hilyatul Auliya" 

Ip Sg SU Apa O Jas GA ES ale 

of LAS, ses ka gi) J3 B2 (saia TS 
at 3 (SI 


2953. Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al Muaddil 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad 
bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ya'gub 
bin Ishag Al @alusi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj 
bin Minhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub datang dari 
Makkah lalu dia keluar menuju shalat Jum'at memakai kopiah dari 
kain tipis, itu membuatnya dikritik. Dia pun mengatakan, “Aku 
baru datang dan tak punya yang lain selain ini, maka aku rasa 
tidak masalah aku memakainya dan aku tidak mau 
meninggalkannya hanya demi mementingkan pandangan orang.” 


- P 
.B : JG Ne 3 


2 Jb (ha Manga —14o4 
5 


0 LX oo. Kara 3 0 Sa 
J3 tu “J Who € KALA ep Rves 


En 


k 


C 


Kara 2.9 f 


MN ip ana G 35 JB aa 


0 Se 


ca 
Pa 2 


aa A Kent BI 2 os “JG 33 
AN Ae Kao ea Ah Dp 


484 





Aa ie Ca 3 AL 3 JS - Jus 
aa adan LS 


2954. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Muhammad bin Shadagah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Zaid bin Akhram menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, 
dari Hammad bin Zaid, dia berkata: Apabila Ayyub baru pulang 
dari Makkah, maka dia minta agar membuat sepotong roti lalu 
dimasak dengan daging dan cuka berwarna. Setiap yang datang 
dan memberi salam kepadanya, maka akan dia hidangkan 
makanan itu. Ketika kami datang dia juga menghidangkannya 
kepada kami, lalu berkata, “Makanlah, karena aku sendiri sudah 
memakannya lebih dari sepuluh kali.” Maksudnya setiap yang 
datang, maka dia ikut makan bersama mereka. 


Hilyatul Auliya 
z £ 3 
Maa Oa Kp SIB MN 5 Roh Ale all 


“ 
- 


Se UNA PA Ya Ola da -YAc0 


tag. 5 £ par 1 2d pda Ae 


485 





Hilyatul Auliya' 





Hana WA Il orang 
2955. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abbas Al Asgathi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: dari 
Hammad bin Sallamah, dia berkata: Aku mendengar Ayyub 
berkata, “Ada suatu kaum yang berjaya dengan nikmat tapi Allah 
hanya ingin merendahkan mereka. Sebaliknya ada pula yang 
merendahkan diri, akan tetapi Allah tidak ingin hal lain kecuali 
meninggikan derajat mereka.” 


da 2d ah 


Ke ee DP ap ny aa 


Ta 


- so. Oo L 9 


“JG Dal V3 Op AS Hara -JG Pt 


hat AI oi Ga aa 


2956. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Arim Abu Nu'man menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, 
dia berkata: “Aku tidak tahu adanya kejorokan dalam agama.” 
Maksudnya melakukan hal-hal yang jorok. 


486 










Hilyatul Auliya 


JG f neo jg -- Ser SA BAAA BA 
td A ag ea ka 

NU SP 5 

2. Ea o£ 


oa Sal id dia pasa ah HA 


SA 
. ti 
C' 


- Pa) - si 
Aa aa Aa SA 

2957. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Aku diceritakan oleh orang yang mendengar dari Hammad, dia 
berkata: Aku pernah melihat Ayyub meletakkan tangan di atas 
kepalanya dan berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah 
menyelamatkan kami dari syirik. Tak ada antara aku dengan dia 
kecuali Abu Tamimah.” Yaitu ayahnya sendiri. 


o- e G3 A0 1 e- 9 
CART 0g Sue UI IX Gas —YAOA 
# La - 


40 Ao 4 


UP UAP Oh laa AS JG Kl 


487 


Hilyatul Auliya”" 





ESC Pa 5 - HE. ag (aa 3 £ 
—1 Jb 2m — Ji US 2 Pn, £ 


2958. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Rasyid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Furat menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dari 
Sallam bin Abi Muthi', dia berkata: Kami pernah bersama dengan 
Ayyub As-Sakhtiyani, lalu Abu Hanifah datang, maka Ayyub pun 
berkata, “Bangkitlah bersama, jangan sampai kudisnya menular 
kepada kita.” 


KL -JB ve jak Jalla EA YAA 
:6 . 


AN an Bu IE CAS 2J2 3 3S 


o- 3 0 5. 


AI seng SG AB ea HAL EA ju 
NP ME AN TA AG MOU OTP 


” 


eN 


- 
o 0 


| - 
SG 


2959. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Ali Al Ahmar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Namr bin @adim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia 


488 





Hilyatul Auliya 





berkata: Ayyub berkata kepadaku, “Tetaplah di tokomu karena 
kau tetap akan mulia di hadapan teman-temanmu selama kau 
tidak memiliki keperluan terhadap mereka.” 


To. o GBLA A0 ,, 20 5 
Cka2r 03 Ilaua 3 AMI ALS Luke —YAM: 


KI ba LAI Ip IA GS JP 


2960. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ayyub 
berkata, “Aku duduk bersama Al Hasan selama empat tahun, 
namun aku tak pernah menanyakan apapun karena segan 
kepadanya.” 


JB tekan 3 Al AS Cl YA 
LA E 9. aa 3 3 0 - £ X9. 


489 


Hilyatul Auliya" 


Ta 2. - 5 B- £ AG - 2 2 4 an 

JB CI alah pl KAL JB ml 

s8 En £ PN 2 - 4 K3 EL . X0 — 
: B8 A4 3 


2961. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Bakar bin Mukram menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Yusuf Al @alusi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Hammam Al Haritsi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, “Di Irak tidak 
ada orang yang lebih aku dahulukan daripada Ayyub dan 
Muhammad bin Sirin di masa mereka.” 


2... P4 P) Pd - 
3 0 


Ca JG KE Ip on ia —yaya 
d Ianun ee 233 KAS :JG Ls 


- £.... - 
A0 1G 3 Pu 


Char u :JB Iyan Io Kid 1JE 3313 
Dt ga EP UI Ie A0 5 EN AN NE ra 
AN au! 1 JUS SUS Dis Dp! 3 Ju 


2962. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Zakariya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia 
berkata: @atadah bin Sa'id bin @atadah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Sawwar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Dari Sa'id dia berkata, “Ayyub pernah salah 


490 





Hilyatul Auliya 





ucap di hadapan @atadah, maka dia langsung mengucapkan, 
"Astaghfirullah laku mohon ampun kepada Allah).” 


LIB SIGIN TIe 23 LAS GAS — yan 
CA BA IU denga pala Gi ld CAS 


E o- Na A8 


PE BK UB lagi AR ES 
SAN YI aa 


2963. Al Hasan bin Ali Al Warrag menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Haitsam bin Khalaf Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: @asim bin Ahmad bin Marruf 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Daud menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dari Ayyub dia berkata, “Tidak ada yang merusakkan hadits orang- 
orang kecuali para tukang cerita.” 


JB aa Ya pd BIS —yane 


A04 30 36-30 


Pp Olaku BIS IE FP YA 


491 





Hilyatul Auliya' 





ANN RAN TAN Non res team 
KE NG: PUSE AF CS da 
aa o Oo. Pi o £ Pai 3 P1 
Asal Fa INN Doa «Ula L 2 La (Dg) 
- - o - “X0. 2 Pd - o. 
Naa AKU 33 CLags Ml (?) Na 


Hu Jelas ah 


2964. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Hasan bin Khirasy menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ayyub berkata, “Jika apa yang kamu 
inginkan tidak ada, maka inginkanlah apa yang ada.” Ayyub 
meriwayatkan dari Anas bin Malik secara musnad, Amr bin 
Sallamah Al Jarmi &. Sedangkan dari kalangan tabi'in, maka dia 
meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, Abu Raja" Al Utharidi, 
Abu Al Aliyah, Al Hasan, Ibnu Sirin dan Abu Oilabah. 


ed 
g 


KS “JG Ea Ya GA AE Dl —YAMo 
al Oi IA ERA SIG JA Ga 3 IA 


2 


- 


492 





Hilyatul Auliya" 





Tea Na ai Na cai IS 26 Ka “JG 


DI Ih Je SIB EN Oi oa 
En bagiadp mmc sh 


FP di KA ola) 


ae Pe ol3y3 3 Gr HP LP Jelaah 


aa ata al ip aa UD va ea 


2965. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ali Al Khazzaz menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Jandal bin Walig menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Laits, 
dari Ayyub, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Bangunlah masjid dan jadikan tempat berkumpul. "38 


Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Malik 
bin Ismail, dari Harim, dari Al Laits. Juga diriwayatkan oleh Ali bin 
Al Hasan bin Syagig, dari ayahnya, dari Abu Jamrah, dari Laits. 


38 Hadits ini sanadnya dha'if. 

HR. Al Baihagi (A/ Kubra, 4300): Ibnu Abi Syaibah (A/ Mushannaf, 1/100) 
dalam sanadnya ada Al Laits bin Abi Sulaim, dimana dia periwayat yang 
dha'if. 

Hadits ini dinilai dha'#foleh Al Albani dalam (Adh-Dha ifah, 1674). 


493 








Hilyatul Auliya" 


£ 
0 ..oOo £ Ao 1G, 3 6 


GP oi KA ASA EM —y AAN 
JG 8 ja 2 5 —I CI JB cal 


“ 


2 aa Fa JG AI Laba Kana Cila » “JG 


PAPAN 
y 3 BE up IU 


PA DAS ly Al y 33 Ip 


alta Log 5 Oei aa 

2966. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Haitsam Al 
Balawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Adam bin Abi Iyas 
menceritakan kepada kami. Kami juga diceritakan oleh Habib bin 
Al Hasan, dia berkata: Yusuf Al Gadhi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, 
keduanya (Sulaiman dan Adam) berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Utsman, dari Abu 


494 


Hilyatul Auliya” 


Musa, dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah & dalam 
sebuah perjalanan lalu beliau bersabda, “Wahai Abdullah bin Gais, 
maukah kamu aku tunjukkan salah satu harta karun surga? 
Ucapkanlah: Laa hawla walaa guwwata illa billaah” (Tiada daya 
upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah).39 


Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Wahb dari Harits bin 
Nabhan dari Ayyub semisalnya. 


2 
0 ..o 30 AS. 3 In 


TA U Ye ae boa 0 — — YANY 


ui 3G Kn AAA DA de aa 


o- Ao Te 


Ss d3 AL Ne ana “JG CG 
-JU AP SA 153 A5 IN 
Up ta It ala ala at Ko MJ, JG 

£ # o- - P3 00... o A - 

Ser) GIS eng Tlah KS 

2 - - 

2967. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al @adhi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Jarrah 


39 HR. Al Bukhari (Pembahasan: Doa-doa, 6409): (Pembahasan: Takdir, 6610): 
Muslim (Pembahasan: Dzikir dan doa, 2704). 


495 





Hilyatul Auliya' 


mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Raja” Al Utharidi, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Tunaikanlah satu sha' dari jenis bahan makanan.”89 Maksudnya 
untuk zakat fitrah. 


Hadits ini gharib dari hadits Ayyub, dari Abu Raja '. 


SN 


5 . 


KE 1 OK 635) —YATA 


Ce 


” 


G 


aa ON Un 


” 
. 


“ 


Si 


—:x 


ud 


4 o- 16 - 


2968. Sulaim bin Ahmad menceritakan TN kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ayyub Ar-Ragi mengabarkan kepada 
kami dengan memberikan kitabnya kepadaku, dia berkata: 
Abdullah bin Al Jarrah menceritakan kepada kami dengan hadits 
di atas. 


40 Hadits ini shahih. 
HR. Al Baihagi (A/ Kubra, 7706). 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani (Ash-Shahihah, 1179) dan (Shahih Al 
Jami", 242). 


496 





Hilyatul Auliya" 


A.A 0 


Pe Na CA 
IM IP 

Ag Ta gatal Irish MEA, ag ale 
Ann atake DA malu AI 
PE Ay Pr Laga Y Has pss 


30, - 


oo 3... P Ta 
0 yu ae An ola) 


CI IE Cara 


turls 3 ng JII an ga 


ad 


3 
3 
at 


2969. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ishag Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ayyub, 
dari Abu Al Aliyah, dari Ionu Abbas bahwa Rasulullah & dan para 
sahabat beliau tiba pada Subuh tanggal empat dan mereka 
mengucapkan talbiah haji. Nabi & kemudian memerintahkan 
mereka untuk menjadikannya umrah kecuali bagi yang sudah 
menggiring hewan hadyu (kurban haji). 

Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Ayyub dengan redaksi yang 
berbeda namun maksudnya sama. 


497 








Hilyatul Auliya' 


Ii ebay Ke Aa Pra JB € - I| 
ca y Oli W JB Sel Bl 


P Td Pan Aa" - - F3 | - o 

9) termal GP ting Lada ae Lag 
- Aa 2 0 o BI 0 - Kar Ta beka 
D Ne Mm aa alan 


2970. Al Hasan bin Ahmad bin Shalih As-Sabi'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hamid Ahmad bin 
Muhammad bin Ibrahim An-Nasa'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Utsman bin Yahya Al @urgusani menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, 


498 





Tx 





Hilyatul Auliya 


dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari 
Ayyub, Mu'alla bin Ziyad, dan Hisyam, dari Al Hasan, dari 
Nabi @& beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah (kadang) 
menguatkan agama ini dengan perantaraan orang yang tidak 
punya keberuntungan (di akhirat)” 


Hadits ini gharib, dari hadits Ayyub dari Al Hasan. 
Sementara Raihan bin Sa'id meriwayatkannya dari Abbad bin 
Manshur, dari Ayyub, dari Abu @ilabah, dari Anas. 


CAS oi IP Gi SAS SAS YA 
AN Ie EN IU cak 23 KA BAG «JL 


“ 


S1 - Keera o 
(Olla 2 ane “JG (sja Ta ya 5 ge 


Can Gi KA 3 UJAN Lag Gis Enno Ba 


41 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabrani (Ash-Shaghir, 1/51). Hadits ini dinilai mmursa/ oleh Al 
Hasan. Namun hadits ini shahih selain dari jalur ini, seperti yang diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari Abu Bakrah secara marfu' 
Al Haitsami (A/ Majma', 5/302) mengomentari, “Para periwayat keduanya 
tsigah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam 
Al Ausath dari Anas secara marfu' dimana Al HAitsami mengomentari, 
“Salah satu sanad Al Bazzar, para periwayatnya tsigah.” 
Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Nu'man bin Mugrin dan Ibnu Mas'ud. 
Lihat, (Ash-Shahihah, 1649) dan (Shahih Al Jami", 1813). 


499 


Hilyatul Auliya" 


Ia Ja D3 SA 
3 0£ Lab £ 


aka aga oa Mora Mau 


oo Pa Nara Pa LL 9 


SL 2 Ie KA AM 


LX 


2971. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Sufyan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ubaidillah bin Yusuf Al Jubairi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ziyad Ath-Thahhan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub As-Sakhtiyani 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi $&. Dia (Abu Hurairah) berkata: “Tidak pernah 
beliau ditawarkan dua perkara kecuali beliau akan memilih yang 
paling mudah diantara keduanya.”42 


Abu Ziyad, namanya adalah Sahl bin Ziyad, dia bersendirian 
meriwayatkan hadits ini dari Ayyub. 





RN 


—. 


42 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabrani (Ash-Shaghir dan A/ Ausatf) sebagaimana dalam (Majma' 
A-Zawa 'id, 9/16), dimana Al Haitsami mengomentarinya, “Dalam sanadnya 
terdapat beberapa periwayat yang tidak diketahui.” 


500 


Hilyatul Auliya 





ea & o- 


NN at ulu dung SY ANI 


Gn 5 HL is SAS KIE AI KE Gi Je 
Ap Kep bad PN Ka JG 
LS IG ag ale Jo ol ea 


” 
“£ 


z o ra o 3 z P' 
NAS SG ET DISSY NS Nest 

4 
2972. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi & bersabda, “Sekiranya 


aku boleh mengangkat seorang kekasih, maka aku akan 
mengangkat Abu Bakar sebagai kekasih."'S 


KP 
1 


:JG en aa sah MN Gis -—yYavr 

3 ae EX -JU CSI ran 3 1 Gas 
Ha X3 6 ag LP hlm BIL 1G ea 
43 HR. Al Bukhari (Pembahasan: Keutamaan sahabat Nabi @, 3656, 3657), 


(Pembahasan: Fara'idh, 6738) dari hadits Ibnu Abbas #4: Muslim 
(Pembahasan: Keutamaan sahabat, 2383) dari hadits Ibnu Mas'ud 4. 


501 





Hilyatul Auliya” 
- Ha - Tg X 5 Y aa a3 8g &- o - 
Adat NU Sell SUUL IPAY UG 





Tut 


2973. Abu Hafsh Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Hajjaj bin Nushair menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah 2 bersabda, 
“Janganlah kalian membanggakan bapak-bapak kalian yang 
meninggal dalam keadaan jahiliyah.” 4 


JH Op op II A2 EX —yave 
Ba :J6 (ala Jt Sa al 


#£ 0. - E .. 2... 9 o 48-43 0 Tt. 
SP ah OP Bln op Kaban GP 





44 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (2739), Ath-Thayalisi (Musnadnya, 2682), Ath-Thabrani (A/ 
Kabir, 11862). Disebutkan oleh Al Haitsami (41 Majma' 8/85). 
Hadits ini juga dinisbatkan kepada Ath-Thabrani dalam A/ Ausath, ia berkata, 
“Periwayat Ahmad adalah para periwayat kitab shahih.” 
Sanad hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam tahgignya 
terhadap Musnad Ahmad. 


502 


Hilyatul Auliya" 


BTA 1, 2 y 2 . ii s 3 je £ 0. pe - 
ae AD Io Ml Smg JB :JU OA GP UG 
4 RN 


Kp.) AI 2 — tah 


2974. Abdullah bin Al Hasan bin Bundar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ismail Ash-Sha'igh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ya'la menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari Ayyub, dari Abu 
@ilabah, dari Anas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Bagi istri 
yang masih perawan menginap tujuh hari dan yang janda tiga 
han? 9 





£ 


han AL Ju KA Sai DE sa —YAVo 


an . X0 AG. 4 


na -JU ba, Jl d -N Op Kaban 
$ 3 sa IL Ep SE BI JB gi 
SP ID re 3 Saga Ll 
PA TE OP ah IN A6 SI Gi la 
PA Jate S IG AN Aa Ya 
45 Musim (161): Tonu Majah (1916 


503 








Hilyatul Auliya' 


BAGI 


P3 SNN Na ANN TT Ka 
Dan AG JK OI as PN 
ASI Alan RU 


2975. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Amr bin Khalid Al Harrani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Hakam bin Abdah Al Bashri menceritakan kepada kami, 
dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Amr bin Dinar, dari Abu Sallamah, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi & (berdasarkan riwayat Al Hakam) 
beliau bersabda, “Ada tiga orang yang akan dijamin oleh Allah &: 
Orang yang berhaji, orang yang umrah dan orang yang berjihad di 
Jalan Allah &, sampai Allah & memulangkan mereka baik dengan 
pahala disertai ghanimah atau mewafatkan mereka lalu 
memasukkan mereka ke dalam surga.”46 


Ka dam IU ca 2 Oa SAS —YAVI 


4 o- : 


-JU SG Ae Kas :JG 


Gx 


la 3 Sl 


46 Hadits ini dha'if 
Di dalamnya ada Al Hakam bin Abdah Al Bashri dan dia merupakan 
periwayat yang mastur, sebagaimana kata Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani 
dalam At-Tagrib. 
Adz-Dzahabi (Al Mizan, 1/577), (Diwan Adh-Dhu'afa", 1083) menukil 
perkataan Al Azdi, “Dha1£” 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (Musnadnya, 1190) dari jalur 
Sufyan, Abu Zinad menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah. 


504 


Hilyatul Auliya" 

o- BA s - - Ko. No. An 
Ban aa ee Ep aa Ta A Oa au KE “Tanam 
can elo Lag dala DI ae (dh Ol raise 
: £ 5. s e “ 2 Oka Tar 

Msh Lap aa JB Saad 

2976. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Al @asim bin 


Muhammad dari Aisyah bahwa Nabi & bila melihat hujan, beliau 
mengucapkan, “Ya Allah jadikanlah lebat dan menyenangkan. 1! 


al Ap Sad Ja Ad Gi —YAVV 

0 9g 8 -g . 3 A30 3G AS ui Pe 
IC oa JW (9 op Kaban Vid JG 
- FI 0 £ Ge 4 0 yi — TA - 2 2 o- A4 
Lal Ol Ola Ka :JG wa 
Oh aer IP OS oi MAP PI 


aNpa PAN MUD, An AE ERA TAN Bni TA 
Ie 33 Ala JP Ode plg Ml Al 


Pa) 


Leg 


47 Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (6/41): Al Baihagi (3/361). 


505 


Hilyatul Auliya" 


2977. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Nushair menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Amr bin Dinar, dari Jabir 
bahwa Nabi & menshalati Najasyi, beliau bertakbir empat kali.48 


ti Pena 40 HA KI Kera —YAVA 


o- A aa. “JL Ka  $ ee "ad 9 2 bara 


- 30 A.A - Fe 2 0 


(IS H3 KAS :JB SA Kana 5 
JB JB AS PN S3 Da 
Ie Na Pa NE pi Ara 

AS pada G5 


2978. Abu Bakar Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad Ash-Sha'igh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain bin Muhammad 
Al Marwazi menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir bin 


Hazim menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Zubair, 
dari Jabir, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Jika salah seorang 


j 


48 HR. Al Bukhari (Pembahasan: A/Jana 'iz, 1334) dan Muslim (952). 


506 


Hilyatul Auliya 


dari kalian mengafani saudaranya, hendaklah dia memperbagus 
kafannya.”' 


- 0 - (AT o 8. 3 0 3 €E xa. 
cbr CS ASI Ke 0S Da Lba— 


L0- 


KIE 3 Ito AI Job JB JB HS AI 133 
AA Tg En GA AG AN 
2 AG Lg “JG ON, an an L “ds 

ma Jl mens 


GS gl 3 ai Lae Ia La 


Si 


49 HR. Muslim (Pembahasan: Jenazah, 943): Abu Daud (3148): Ahmad 
(3/295): Ibnu Al Jarud (268): Al Hakim (1/369). 


507 














Hilyatul Auliya' 


2979. Makhlad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Hasyim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Azdi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ashim bin Hilal Al Barigi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Munkadir, dari Jabir 4 dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai tiga orang anak 
perempuan atau saudari sejumlah itu lalu dia menanggung hidup 
mereka, memuliakan mereka, menutup aib mereka, maka wajiblah 
surga baginya.” 


Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang 
hanya punya dua orang.” Beliau menjawab, “Dua orang juga 
bisa.” Bahkan kalau kami menanyakan bagaimana dengan yang 


hanya satu niscaya beliau juga akan mengatakan, “Satu juga 
bisa”.50 

(Hadits ini) gharib, dari hadits Ayyub, dari Abu Al Munkadir, 
Ashim meriwayatkannya secara munfarid, 


50 Hadits ini dha'if 
Dalam sanadnya ada Ashim bin Hilal Al Barigi, seorang periwayat yang dha “if. 
Adz-Dzahabi dalam Diwan Adh-Dhu'afa" wal Matrukin mengatakan, “Dia 
dianggap dha if oleh Ibnu Ma'in tapi dikuatkan oleh yang lain. 
Yahya Al @aththan mengatakan, “Semua yang kuketahui bernama Ashim, 
maka kudapati hafalannya buruk. 
Ibnu Uyainah berkata, “Semua yang bernama Ashim, maka ada sesuatu pada 
hafalannya.” 
Dalam A/ Mizan (2/358) dia menyebutkan, “Kemungkaran haditsnya adalah 
dalam hal sanad, bukan pada matan.” 
Dalam At-Tagrib disebutkan, “Padanya ada kelemahan.” 
Aku (muhaggig) katakan, “Hadits ini punya penguat.” 
Lihat, Ash-Shahihah (1027). 


508 


Hilyatul Auliya" 


bea op KE KS GAS —Y AA: 

SIK SE Ja op KE Ip AN AS GAS 1 JU 
PA Ta HPA AS CAS JB uh 
BAN KG an Laka SAS 1G ASI 
CPI DA Pejuh oi Lai IP en 


g A - - £.0- 2 » oo. 
UB as Wi LP ls Me) ab gs 
- Anu er KN a , 3. aa Mg 
Ke bang dala II do MI Joy) BU Ag LS 


“ 
. 


Pe 00 N. 9G Ian Tn Ta ida 3 2. 
2 2 Ud ip A5 
ea 5 jay Ammu CL : JR asa aka 
7 


2980. Ahmad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Harits Al Makhzumi Al Makki 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Aslami -yaitu Abdullah 
bin Amir- menceritakan kepadaku, dari Ayyub bin Musa, dari 
Ayyub As-Sakhtiyani, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas & dia 
berkata: Aku pernah berada di sisi unta Rasulullah & ketika beliau 
mengucapkan ta/biyah dan aku mendengar, beliau mengucapkan, 
“Labbaika bihajjatin wa umratin ma'an' (Aku datang kepadamu 
untuk haji dan umrah sekaligus)?! 


S1 HR. Muslim (Pembahasan: Haji, 1232, 1251) dari jalur lain. 


509 


Hilyatul Auliya" 
202. YUNUS BIN UBAID 





Diantara mereka ada pula ahli wara yang tawadhu', 
memiliki pembicaraan yang tertata rapi, lidah yang terjaga yaitu 
Abu Abdullah Yunus bin Ubaid. 


Nou saka Pen al Wiksa YAAA 


£ “ 
0-90 £ So AG, AA -. 


PN AA an ea Kel ea 
big Tega AB - EA Ng E. 3 T “ MN 
Ot HP WAH JUNI SAS JB G3 
33 5 0 £ 6 2 PU” : Ba - 0 
Bgm db edi Ja La Jeng er JB (slah 
Sai JW Gian Ula US ai 
SN BI 5 (3 Bei hun 


z 





Sanad hadits Abu Nu'aim di atas dha'ifkarena di dalamnya terdapat Abdullah 
bin Amir Al Salami Al Madani. 

Adz-Dzahabi mengatakannya dalam Diwan Adh-Dhu'afa " 2213), “Mereka 
melemahkannya, demikian pula dalam A/ Mizan (2/448). 

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani dalam At-Tagrib (1/425) berkata, “Dha'i?. 
Lihat pula, At-Tahdzib (5/275): Al Mughni fd Dhu'ataa" (1/343): A/ 
Majruhiin (2/6). 

Ayyub bin Musa periwayat yang majhul sebagaimana dijelaskan dalam Diwan 
Adh-Dhu'afa” (534), sedangkan dalam At-Tagrib disebutkan bahwa yang 
benar adalah Musa bin Ayyub dan dia periwayat yang tsigah. 


510 





Hilyatul Auliya' 
One ant V3 Pet 2,2 Ka Ti NATA 
Bg old ee bad mi 4 bl an la 
KA Kg »E » g - Be ag o£ (TP 
Jas Alas SE ga Sesi ai ui ae 


oa Eu 2 aa 23 - jaga ada Le A Tapa ai 
TAI apl Iis A Ken Pn du PN 18 


533, Ar Kb ob (23 - UI ip 


SIB KET LA JB Asta Lan Sg BL 
KN SI Nu Se Sar Ta 


“ 


SI Ate 2 ea “du Tea Ga 


(UB Mile » K5 BB Ld XL so, 
Na TN 2 Ara - Aw ni ra 1 Ken 
AS SA Si Sana Ula 


2981. Abu Muhammad bin "1 menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Ma'dan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Darah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ada seorang penduduk Syam yang datang ke pasar 


511 


Hilyatul Auliya' 


Khazzazin dan berkata, “Aku beli mithraf (pakaian panjang yang 
ujungnya terdapat dua gambar seharga 400”. Maka Yunus berkata, 
“Harga di kami masih dua ratus (dirham).” Lalu terdengarlah adzan, 
maka Yunus pun berangkat ke perkampungan Bani @usyair untuk 
shalat bersama mereka. Ketika dia kembali ke tokonya ternyata 
saudari perempuannya sudah menjual mithraf tersebut seharga 
400 dari orang Syam tersebut. Yunus bertanya, “Dari mana 
dirham-dirham ini?” Saudarinya menjawab, “Kami menjual Mithraf 
tersebut dari orang Syam itu.” Yunus berkata, “Wahai Hamba 
Allah, mithraf yang aku tawarkan kepadamu seharga dua ratus itu, 
kalau kamu mau ambillah baju ini dan juga kembaliannya dua ratus 
ini, atau kalau tidak, maka tinggalkanlah barang itu.” 


Orang Syam tadi lalu berkata, “Siapa kamu?” Yunus 
menjawab, “Aku adalah seorang muslim.” Dia bertanya kepadanya 
lagi, “Demi Allah aku bertanya kepadamu siapa namamu?” Cecar 
orang Syam tadi, akhirnya Yunus menjawab, “Aku Yunus bin 
Ubaid.” Orang itu berkata, “Demi Allah, ketika kami berhadapan 
dengan musuh dan kami merasa terdesak, maka kami berdoa, “Ya 
Allah, Tuhan Yunus bin Ubaid, lepaskan kami dari kesulitan ini,” 
atau dengan kalimat senada dengan itu.” Yunus lalu berkata, 
“Maha suci Allah! Maha suci Allah!” 


SJ Senlamaa Op AN IS Ga —YAAY 


pg 


Pn TA La PI KA gi aa Gi AA 


AN ba “Ju ulat £ Ce Pa br Kara JG dl Be 


512 


Hilyatul Auliya" 


“0 


SD db 3g An “6 Ke & Jas 


ya PP P: ar (45Latnay elay 1 JU PC PP P3 


# 


Ah & 3 aa aga “25 Ne: Sta TAN 313 


Blamba WII A5 Na 


2982. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ali bin Mutsanna menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Umayyah bin Bistham menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ada seorang wanita yang membawa jubah sutera 
mendatangi Yunus bin Ubaid dan berkata kepadanya, “Belilah ini.” 
Yunus berkata, “Berapa kamu mau menjualnya?” Wanita itu 
berkata, “Lima ratus.” Yunus berkata, “Ini harusnya lebih mahal 
dari itu.” Wanita itu berkata, “Enam ratus, bagaimana?” Yunus 
berkata, “Dia lebih baik dari itu (masih terlalu murah).” Akhirnya 
sampai seharga seribu (barulah Yunus membelinya). Dia telah 
memberi kelebihan lima ratus (dirham) dari harga pertama. 


& o- 


SIB crab 15 AN Ki BAL —YAAY 


. "4 


CS IKA Tu Beda KA Gis 


513 








Hilyatul Auliya”" 


0. 0-0 - OoA Lo A4 Ai 


Ay SAS HER ai OS AN ta 
A9 DS ter AS Ii SA Ta 


“ 
“ 


2 OA LS op GL Ie 


Ia SA hb An IU its 
NG Ak aa) oa Ls, 


2983. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hudbah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Umayyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin 
Ubaid pernah membeli ibraisam (sejenis sutera) dari Bashrah. 
Maka dia mengirimkan tanaman suus kepada wakilnya dan 
wakilnya ini mengirimkan khizz (sutera) kepadanya. Ternyata 
wakilnya menulis bahwa barang yang ada di kami ada kelebihan, 
maka dia tidak membelinya dari mereka selamanya sampai dia 
mengabarkan kepada mereka bahwa wakilnya menulis kepadanya 
bahwa barang yang ada pada mereka ada kelebihan.” 


- Pe PP 
ag Pn BA KE 119 - 


Ne 


. 


Cu 


Ne an el Ie 
Bian 3 Ot AS IE ai 


“ 


ci 
2 


514 


Hilyatul Auliya" 


“ 


SIG AL Yi ep esa Mpa 


Pa AG IR al B3 8 ya 3 CARA, dad 
JI IE BG HJ Aap Inf "3 


Ki SI JB BIL Sajam “JG dr KS 


P3 - 
#90 08 Au 3 


PB JI JB ai ag PE 


3 Cara) 3 Kena ang S sai Sa taU 
IN - JB Tea Si SA IU 
nptaU 


2984. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ghassan bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ada seorang wanita datang membawa mithraf 
sutera kepada Yunus bin Ubaid dan menawarkan mmithraf itu 
kepadanya untuk dijualkan ke pasar. Yunus memperhatikan 
barang itu lalu menanyakan harga, berapa harganya?” wanita itu 
menjawab, "enam puluh dirham,” Gharsan berkata: Lalu Yunus 
memberitahukan kepada tetangganya, lantas dia 
bertanya, "menurutmu berapa harganya.” Dia menjawab, “Ini 
harganya seratus dua puluh.” Yunus berkata, “Aku rasa begitulah 


515 


Hilyatul Auliya' 


harga pantasnya atau semisalnya.” Lalu dia berkata kepada wanita 
itu, “Pulanglah dan minta kepada keluargamu untuk menjualnya 
seharga seratus dua puluh lima. Wanita itu berkata, “Tapi mereka 
menyuruhku untuk menjualnya seharga enam puluh.” Yunus 
berkata, “Pulanglah dan minta mereka menyuruhmu ulang.” 


ea 23 ah R5 arak 
an Ba HdB Bang GI RSA Ci 


Jar 5 OS LS d3 Ab 2 


Mah be baja 0 Laga 
Aa aa An Uta gp E Wb mi 
SI Wa IK Ai JB dil Lp WE 


akad ea Kadn AB Ul 3 da8 


Bg ab Oa IE uga Oa AAS 13 ten) 


e0E As 0 


San 


516 





Xx 


Hilyatul Auliya 


2985. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abbas bin Abi Thalib berkata, Ghassan 
bin Al Mufadhdhal Al Ghalabi menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal dan Mu'adz menceritakan 
kepada kami, dari Muslim bin Abi Mudhar, dia berkata: “Yunus 
punya barang dagangan bersama kami lalu kami seharian 
menghitung hasil perdagangannya sedangkan Yunus duduk. Ketika 
kami selesai mengaudit maka Yunus berkata, “Apakah ada 
pembicaraan si Fulan yang tercampur dalam hitungan kita?" Kami 
menjawab, Ya”. Dia berkata, “Kalau begitu aku tak perlu pada 
keuntunganku, cukup berikan saja aku modalnya”. Dia pun 
mengambil modalnya saja dan tidak mau mengambil keuntungan 
yang menjadi bagiannya sebanyak empat ribu (dirham).” 


SIG dl 23 ate pt AL —yaAN 
Ep KA ES JB Bah IKA Gis 
Ikat Di AA Lala 1 Cg dana 
JEh GA IE NA ae HA 
SE BK SE Ij Ol PP APA NA | 


0 


- “ - Pat 8G. OA Lo A& A4 54 se a90. 
Mb la dl KS PM US 3 made 


517 





Hilyatul Auliya" 
JA OS La GA ML JAS Ip A3 5G 
KE OS PE Of AJE ja ikenlal 1JB EU 
Ja :JE cal Ja PJU MAS, NIS Ph 
Ad 23 ala S3 DLS JCI 


2986. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Nadhr bin Syumail dan Sa'id bin 
Amir berkata, “Harga sutera naik —salah satu dari mereka 
mengatakan Ahizz (jenis sutera terbaikh— yang mana jika di sana 
naik berarti di Bashrah juga akan naik. Sementara Yunus bin 
Ubaid adalah penjual sutera, dia tahu akan hal itu dan dia membeli 
barang dari seseorang seharga tiga puluh ribu. Setelah itu dia 
berkata kepada temannya, “Apakah kamu tahu bahwa harga 
barang naik di tempat ini dan itu? Dia menjawab, ”Kalau aku tahu 
tentu aku tidak akan menjual barang itu (kepadamu) '. Maka Yunus 
berkata, “Kalau begitu kembalikan uangku dan ambil barangmu ini'. 
Akhirnya diapun mengembalikan uang tiga puluh ribu dirham itu.” 


Tan Lte A4 9 BA P2 aa - 

Ju (Ol 5 Soe #1 d— —YAAV 
OA ar aa 0 0-20 #0216. 3 KG - 
(aan CoA 1 JB CS ey Kam ap Ieabaa Wil 


518 





Hilyatul Auliya 
.n JUS 3 ia “u Har kana 


PPA Tu, 


AG ea ah 53 GA AIA A3 AA) 
oi Aa AI “Jl (hahaa de 3 BP “JL 


PJ 
3 2. Ide 


ea Pol ab ta 


2987. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Amr menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Rustah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Zuhair berkata: Yunus bin Ubaid adalah 
seorang penjual sutera maka datanglah seorang meminta kain. 
Diapun berkata kepada pembantunya, “Bentangkan pengukur”. 
Maka dibentangkanlah pengukur itu lalu dia memukulkan 
tangannya ke pengukur dan berkata, “Shallallahu Ala Muhammad 
lalu dia berkata, “Angkat kembali!” Dia tidak mau menjualnya 
karena takut orang itu memujinya. 


AS 


A5 1S 10R 53 olga Wae SYAAA 


KAA GAS JB as II Ya us 


519 


Hilyatul Auliya' 


“3 o-. 


0. 0 4 0. SA 8 #5 0 Ka, 5 
Oh BR PI AS Ya Una Id 

z0 

AYI 


SPI IS GAS 2 tai HN BD Ta 
£ ja 
Sa BE Le BABI Ip oli 3 US 
Aya 


8. . - 2 0 e - 8... 
Pas Jah Upah Kel DL 3 OI Ia BY SA IS 
OS US Ea ACA IP an Alap DE Yani ya Cl 
4. 
wa 

Ao, 2 


dm sa 3 
2 WS Weni MS UU Sa RI ST AG R6 lb 
C - (3 2 c (Te Pp” 


AN NO 1 SG AI Ia IA Je Jah, 


3 Goo 
cs 


2988. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Abdullah Al Bazzaz At-Tustari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Shudran menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Amir bin Abi Amir Al Khazzaz 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yunus 


520 








Hilyatul Auliya 
bin Ubaid membacakan syair ritsa” (mengingat kehilangan 
seseorang) : 


Tak ada bagi kematian, yang sabar tak akan ditolong oleh 
kesabarannya 


Dan yang mengeluh dan benci kematian juga tak ditolong oleh 
keluhannya 


Aku melihat setiap yang punya jiwa meski umurnya panjang 
Dan hidup untuknya racun kematian yang bertopeng 
Semua orang akan berjumpa dengan sakaratul maut 

Dia akan punya saat dimana dia terhina dan dikalahkan 
Maka siapa yang kagum padamu janganlah kau seperti dia 
Karena kamu belum melakukan sebagaimana yang dia lakukan. 


Ada yang menambahkan syair itu kepadaku selain dia: 
Demi Allah ambillah nasehat wahai Bani Adam 


Kapanpun kau berusaha menipunya maka dirimulah yang 
sebenarnya tertipu 


Sambutlah sisa kebaikan dan harapkan itu 
Jangan jadi seperti orang yang tidak ada kebaikan yang 


mengikutinya. 
Bab Je DL 5 aa B5 —YAAA 


521 


“ 


Hilyatul Auliya' 
“JG TA Ka! Cat Gan “JG aa Hara 


Sa an Me alan WE eh 


#8 


3 Y OSIS 3 vg SN Pe 


2989. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin 
Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Yunus bin Ubaid berkata, “Aku tak pernah melihat dan juga tidak 
kurang kecuali hanya sedikit,” nafkah yang kurang dari satu 
dirham yang dinafkahkan oleh pemiliknya di jalan kebenaran atau 
menolong saudara yang tinggal bersamanya dalam Islam.” 


Bab —yaa. 
21 Gas JB Sia AN GIS dk 


NN Agar La BI JB He 


” 


522 


-) 





Hilyatul Auliya' 


Pa 2 ga 
3D .. 


Lah VI den ee) RL Ji ae Ip Ui 


AL. “if 


2990. Ahmad bin Ja'far bin Salim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibnu Aisyah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Sallamah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Yunus bin Ubaid berkata, “Tidak ada 
seorang pun yang dibuat gelisah oleh usahanya kecuali dia menyia- 


nyiakan.” 
PN Aa set eri an BAG 


3 A8 - 


8 


Lb GAN HoB3 U Aa £ 2 ape: 


523 


Hilyatul Auliya”" 





Oh CA UI Ui Gd ng db 
R33 aa la SARAN 53 
1836 GS as UG SES NE 
tb JS Gue Ia Ba tu) J6, 
Hye “ ng oa ah 3, MPa 


- 


“ 


R3 Sl Jai of seat Y, 3 Ae d 


(Bi N 


NP MA NN 


? 


Y 


—M 


aD- - 04 


Op Gaga Butitan Anti 


z 


SAN Tpi ea an TN INA 5G 
ad bai V33 Cai Lis PMI 3 SL 


524 











Hilyatul Auliya' 
Pe 5 sa 2 -@ A0 4 4 id Ng - y 0, T o 
Cal 


2991. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Asma” bin Ubaidah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Yunus bin Ubaid berkata, “Tidak ada 
yang lebih perkasa daripada dua hal: Dirham yang halal dan 
seorang yang mengamalkan sunnah.” 


Dia juga berkata: Aku juga mendengar Yunus berkata, 
“Yang ada itu hanyalah dua jenis dirham: Dirham yang kau 
simpan sampai tenang hatimu lalu kau ambil, dan dirham yang 
diwajibkan Allah untuk dilaksanakan haknya lalu engkau tunaikan 
hak itu.” 


Yunus juga berkata kepadaku, “Wahai Abu Fadhl, harta 
terburuk adalah uang mudharabah tapi dia lebih baik daripada 
hutang yang sama sekali tidak bisa ditulis hitam di atas putih (tidak 
dicatat). Aku tidak bisa mengatakan ada seratus dirham yang aku 
terima bahwa ada sepuluh dirhamnya yang baik untukku. Demi 
Allah, kalau aku katakan ada lima saja yang baik dan halal 
sungguh aku sudah beruntung.” Itu diucapkannya lebih dari sekali. 


Aku juga pernah mendengar Yunus bin Ubaid berkata, 
“Menurutku tidak ada pencuri yang lebih buruk daripada seorang 
yang mendatangi seorang muslim lalu dia membeli barang 
kepadanya untuk waktu yang telah ditentukan (berhutang). Namun 


525 


Hilyatul Auliya——— ————— 


ketika waktunya tiba dia malah pergi ke mana-mana 
menginvestasikan uang itu kiri dan kanan mencari rezeki Allah. 
Demi Allah dia tidak akan mendapatkan satu dirham pun kecuali 
akan menjadi haram.” 


do Sa o OIe Ag 


op KAN BIS 1IB cemmh 23 IA ia 


4 o “Gg, 2. S Na 
JB CP 01 UII LS SAS JB cell 


- 


ee Oa (dslr - JL Hall Up 5 A Tran 
“ Tan 2 - 0 No “0. 2 Ga ..” Oo 
(alan ai GI ea TAG aa JA Play alas 


ot. 8.9 aa Ko 2 uan Io Ta Sma Ii — mb 
a03 AL OI tee Mahi GS YG MI C3 

2992. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdul Malik bin @uraib menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sakan pemilik kambing menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yunus bin Ubaid datang kepadaku membawa seekor 
kambing. Dia berkata, “Jualkan kambing ini, dan jelaskanlah 
bahwa ia suka membongkar tempat makan hewan dan mencabut 


526 





Hilyatul Auliya" 





pasak. Janganlah engkau jelaskan itu setelah pembelian tapi 
ucapkan sebelum terjadi jual beli." 


4 0 3g, E 


ee Ae Tdp “JG Pa | Be Sasa Ta 

“ 2 4 Oa oa o- P4 Pa - & - -9 

:JU dead Pj ane gl Lado - JG (lal 

Nge aa 2 ? 2 £ to. 03 4 oo 4 3 38 0. 

S3 ara Jar Sy Lagi Ja Ui Uki ai 
- CL KI 0 E o Ce Sura a12 0 

Vo panrlend JB deal Te J3 Sal ep 

P3 0 Dg - 0. 0. 

Mega Yi | me & dong 

2993. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Abu Abdurrahman bin Al Mugri' menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Suatu hari Yunus bin Ubaid menjual 

pakaian kepada seseorang lalu ada salah satu teman duduknya 

yang bertasbih. Maka dia berkata: “Angkat kembali pakaian itu 


(tidak jadi dijual)” Lalu dia berkata kepada temannya tadi, “Apa 
kamu tidak menemukan tempat bertasbih selain di sini?” 


527 


Hilyatul Auliya" 





“G 
- 0 - ae oa 


Pa Degan Gn aa SAS JG 


- 


ol yP la Ta 3 AS Op aa 


vs opa NW Co Aa Tana JG aya. 
BJB CAS Ih, 9 Ia NS 


NIS Uap Je 3 He 


2994. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi 
menceritakan kepadaku, dari Dhamrah, dari Ibnu Syaudzab, dia 
berkata: Aku mendengar Yunus bin Ubaid dan Ibnu Aun 
berkumpul. Mereka berdiskusi tentang halal dan haram dan 
masing-masing mereka mengatakan, “Aku tidak tahu mana dari 
dirham-dirhamku ini yang halal.” 


528 





Se 





Hilyatul Auliya” 
- X0 3-0 £ 


J 


ai 
2 Uas 


rd . 


Sa ot SS “10 - 2 LN 4 Pe NN TP sid 
B3 aed UN AE di MS 


- 


o 2 


ri 2 Si 2 Na G9 2 5 # 
GL ai ad ni Pe LA 
a . BAB io - NA Pan PNP aa POT one 
3 Ang D5 en BP UU da , 
o- 0 sa 6 Tar TE 2 Ka Pore 0. 
CP NI ASIP SA 3p lada Kbs 


” 


N 


- 
- 


AI AN TE Il 3 ah MAL 
Ia A3 DP ab TA AA Ayah 


. 
. .. ” 


$$ 


Eng aa L sa 


2995. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim bin Katsir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ahmad Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Hajjaj 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Atha' Al Khaffaf 


529 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Burgan 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Telah sampai berita 
kepadaku tentang keutamaan dan kebaikan Yunus bin Ubaid, 
maka akupun menulis surat kepadanya: “Wahai saudaraku 
tuliskanlah apa yang dirimu lakukan.” 


Lalu dia membalas surat itu, “Telah sampai suratmu 
kepadaku menanyakan apa yang aku lakukan. Aku sampaikan 
kepadamu bahwa aku menawarkan kepada jiwaku untuk mencintai 
manusia sama dengan apa yang disukai pada diri sendiri dan aku 
juga tidak suka mereka terkena hal, dimana diri sendiri juga tak 
suka terkena hal itu ternyata ia dari hal itu sangatlah jauh. 
Kemudian, kutawarkan lagi kepadanya untuk tidak menyebutkan 
perihal orang lain kecuali yang baik-baik saja. Ternyata kudapati 
bahwa berpuasa di hari yang sangat panas di tengah padang 
Bashrah lebih mudah daripada tidak menyebut-nyebut keburukan 
manusia. Demikianlah yang aku lakukan wahai saudaraku. 
Wassalam.” 


“ 
“ 


“Ju Kaban 0 Xs (CAS —yaan 


kat aa IE sila KI YA Gs 


AE 25 Ius Pan “JG (ani Haa 
2s Ie So ea ee ol un lb 


NX 


2 2 a - 2? - 0 ". 
2 derl9 Alena Upin 3 La ll Iban uya Alas 


530 


Hilyatul Auliya 


2996. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza” menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Amir 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Telah sampai berita 
kepadaku bahwa Yunus bin Ubaid berkata, “Sungguh aku telah 
menghitung adanya seratus perbuatan baik, di mana tak satupun 
dari itu ada pada diriku.” 


A0 Ao | Ha ea 2 & : 1 PJ | En Ie 9 | Oa 
| 0 - 0 , (sz : Oo - “gn jg ea 3 2 
“3 sa asa eka rai MARAH “ Na 
ee OLI o PN HN ak 4 2. “ 4 to. 
P 3 - . si Cde5 Ju (AR 


AN AN KAP 2 Je Di ga 
Been Aa Lg go aa na ae , Pn Ta 
Bl 3 ad ja Ja U YO ab Ju 
ol Tanaa BE ban Gg Sat US 


531 


Hilyatul Auliya" 


2997. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepadaku, dari Jasr Abu 
Ja'far, dia berkata: Aku menemui Yunus bin Ubaid pada hari-hari 
Adhha, dia berkata: “Wahai Abu Ja'far ambilkan untuk kami 
kambing ini dan itu.” Sa'id berkata: Kemudian dia (Yunus) berkata: 
“Demi Allah, aku merasa tak satupun dari kurban kambing yang 
aku kurbankan ini diterima.” Atau dia berkata: “Aku takut ini tidak 
diterima sedikitpun dariku.” Kemudian dia bersumpah lebih dari itu 
atau dia berkata, “Aku takut menjadi penghuni neraka.” 


:JG (hama Ml IS HIS YAAA 
1 0 0 Papa Cam oo AO 10 1.0 £ LG 
Y Ka. tb Coppa ey Kamel Usa 


Na 36 


da yi DH gia) Up TO En “JG ui 


dg Denah setara -JE 
Naa DL Lah YO GL JB ne 51! 


N 


di Sa gan 3 


AT Beo - 
&, Ti ri Y) 
2998. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 


532 


Hilyatul Auliya' 


berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ya'gub Abu Abdillah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada 
kami, dari Sallam bin Abi Muthi' atau yang lainnya, dia berkata, 
“Yunus bukanlah orang yang paling banyak shalat atau puasanya 
diantara mereka, akan tetapi demi Allah, setiap kali datang 
kewajiban dari Allah dia selalu siap melaksanakannya.” 


Bab JB Hn SG yh Bab —yaaa 
2 ON Aa 1G JS Paras 


A8 3 Oa YA 9 dal ng 5 


2999. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Harun bin Abdillah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari 
Makhlad bin Husain, dari Hisyam bin Hassan, dia berkata: “Aku 
tidak pernah melihat orang yang menuntut ilmu mengharap ridha 
Allah selain Yunus bin Ubaid.” 


533 





Hilyatul Auliya”" 





UD In AI Sd SU II 3 Una 


Ia IE SE 


3000. Ahmad bin Ja'far bin Salim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ubaid bin Aisyah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Ubaid berkata, “Hartaku, aku kehilangan ayam, 
maka aku sedih, dan aku ketinggalan shalat namun tidak menemui 
kesedihan.” 


. z 


“ SY Tera at “JB € Ia 2 gi Ren | Kara 
o-A OA A4 4 LB 


534 


Hilyatul Auliya" 
?# Se 21 o- To LA ? £ 8. 
ol HE —Losl Se aa Jal Ol & 


Ke ea 


3001. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ghassan bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yunus bin Ubaid berkata, “Sangat ringan bagiku untuk mengambil 
yang kurang dan aku tidak mau memberikan yang lebih unggul.” 


KS Kya IS ARA hwa Bi JB can) 
S GUA 1JG TAN XS MK C1 Jam 


Teen “N - REaPN 

IP Jam SL 

3002. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yunus melihat kakinya di hari kematian maka diapun 
menangis. Hal itu ditanyakan kepadanya, “Apa yang membuatmu 


535 


Hilyatul Auliya 


menangis wahai Abu Abdillah?” Dia menjawab, “Kedua kakiku ini 
belum pernah berdebu karena jihad di jalan Allah #&.” 


4 - -, - 4 -, 

ee Okaka SAS J6 Kya ee SI Cas 
2 

(SI TAN Le :Jb chaas Ki Gasa Ss TE) 

Bg, Bea Sa dan ds TS PE eat Se ai 2 Ph 
Jala bana 1 aih OB Cemal ya Vi Jl 

Bo ho SL ag Ban 3 Tea ., 8 LA 
AS SA JAV 2 IU Ie bl Ja 
3003. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman 
bin Mughirah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, 
dia berkata: Aku tidak pernah melihat orang yang lebih lama jika 
bersedih melebihi Al Hasan, dia pernah berkata, “Kita tertawa, 


sementara Allah telah melihat amal perbuatan kita, lalu Dia 
berfirman, “Aku tidak menerima amal kalian sedikitpun.” 


536 


Hilyatul Auliya" 


- oh o0- A 3 o aa ig Kar Ka 
OP AP YA NI GA Kena USA AI al Calon 


OA OA ara Pa aa 

3004. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, bahwa dia 
mendengarnya dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dia berkata: 
“Biara orang-orang mukmin adalah rumah-rumah mereka.” 


naa “JG «wb ee Ke Pe) Tera —Y a0 
JB JI AI 3 SG BAL 1G cal X5 
48 - (ga Bora L A0 NY, 2o- s H8 - 
aa . PE “ipa PA - o- s 


LE TUANG - al Ie 


“ 


537 








Hilyatul Auliya” 


P.| 





0. 


Bh Nyi DB Ula 1s meat 3 


Ka pan Uya LAS 


3005. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dia berkata: Zakariya 
bin Yahya Al Khazzaz menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Kakekku Abdullah bin Sa'id Ar-Raggasyi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
dari Al Hasan, dia berkata, “Kau akan senantiasa mulia di mata 
manusia- atau manusia senantiasa memuliakanmu, selama kau 
tidak menginginkan apa yang ada di tangan mereka. Tapi bila kau 
sudah menginginkan apa yang ada pada mereka, maka mereka 
akan merendahkanmu dan tidak suka pembicaraanmu serta 
membencimu.” 


Gas :JE aa Gp Ken 
HL aa TANK Jas FA AN Ke 
ay. ii aa San PS 2 X5 
Sea IT ME Dik Hah UG 
Aa IA La Raga leo Aa Gp Wales 


538 


Hilyatul Auliya' 


3006. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi 
menceritakan kepadaku, dari Dhamrah, dari Ibnu Syaudzab, dia 
berkata: Aku mendengar Yunus bin Ubaid berkata, “Ada dua 
perkara yang bila keduanya baik dari seorang hamba, maka 
seluruh urusannya akan jadi baik pula, yaitu Shalat dan lidahnya.” 


ia Gi Jaa HAN X2 Gis —Y.VY 
aah Ea adah 3 ara ta 1) 


Kau 


SIB cola 3 bana SI: -JG KA 
mi Y SE Roh ag D3 Alas BI 
ing Gp co 3 eh ARSA ga Us 
Jb TAI Ie 3 EA IAI 
V3 tia Pd al SS 2g IL 23 TN 

JAR 2 WI IE daan YA Ras 

3007. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan 


539 











Hilyatul Auliya" 


kepadaku, dia berkata: Mubarak bin Fadhalah menceritakan 
kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dia berkata, “Kamu tidak 
mendapati suatu kebaikan yang diikuti oleh seluruh kebaikan 
lainnya selain dari lidah. Sungguh, kau akan menemui orang yang 
banyak berpuasa, tapi dia berbuka dengan yang haram, malam 
hari dia shalat tapi siangnya dia berdusta -dia menyebutkan 
beberapa perkara lain- tapi kau mendapatinya tidak bicara kecuali 
dengan kebenaran lalu amalnya menyelisihi itu selamanya.” 


JG Pa, 5 d1 X5 Da asah 
Pn en 6 Man Ben en ra 


JG (en 2 se Pane -JU 


3 40 3 o- 


— AAS Je ban ii SEN LS le 


. 8 A3 9 


PSA Te Sea L :J6 
35 Sa Pang 1 Metal IS pn 3 0 


0G 3 00 — 


OA Pang MAN 


3008. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ghassan bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abdul Malik bin Musa —tetangga Yunus- menceritakan 


540 








Hilyatul Auliya" 


kepadaku, dia berkata: Aku tak pernah melihat orang yang lebih 
banyak beristighfar melebihi Yunus. Dia mengangkat tangan ke 
langit berisitghfar lalu mengangkat tangan ke langit beristighfar dua 
kali.” 


"JB Chun ee asi Ku (Da: —Y.24 


- 


Ha PA an et DA Kn Er DESA ia Un 3 
ui Cragi Uas S3 Jan as “JG (OLae 
IS Ja SIK SA 3G &) : JG aus 


3009. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ghassan 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan 
kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dia berkata: “Kamu bisa 
mengetahui seberapa wara'nya seseorang dari pembicaraannya 
saat dia bicara.” 


541 


Hilyatul Auliya'" 


P - 3 - 2 0 ? - 0 AG 21 2 P A2 
(HASI anta Jetleah Bab 18 KAI 
Bi LA Lo Y 


PAS ANE Ola Gi aris AS “JG 


. 3 859 o- 4 Oo 


PA UN ng JB JI GP gal gi SP 


Etawa LIS Jar si MS AS ui 
na Ra ARENA 


» 9 u Sa Wen Pk 


MU dB de jeng pr 2 2 ag, 


5 BG LIS Ae ARI JS IP La OS 
5 FN an 0Y PS Da3 Iya Tua 


? 


apa ala AE up IA Sa IE 


apa Al 


N - 


3010. Abu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Musa bin Al 
Abbas Al Adawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin 
Sa'id Al Kisa'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin 
Amir dan Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dari Harb bin Maimun, dari Khuwail, dia berkata: Aku pernah 


542 





Hilyatul Auliya" 


berada bersama Yunus bin Ubaid, lalu datanglah seorang lelaki dan 
berkata, “Apakah anda melarang kami menghadiri majelis Amr bin 
Ubaid sementara anak anda sendiri menghadirinya barusan?!” 
Yunus berkata padanya, “Bertakwalah kamu kepada Allah.” 
Diapun marah dan tak berapa lama datanglah anaknya dan diapun 
berkata, “Wahai anakku, kau tahu bagaimana sikapku terhadap 
Amr, tapi mengapa kau malah menemuinya?” Dia menjawab, 
“Wahai ayah, aku bersama dengan si fulan.” Dia minta maaf pada 
ayahnya karena itu. Yunus berkata, “Aku melarangmu berzina, 
mencuri, minum khamer, tapi kalau kau bertemu Allah #& dalam 
keadaan melakukan perbuatan itu lebih aku sukai daripada kamu 
bertemu dengan Dia membawa pendapat Amr dan murid- 
muridnya Amr.” 


“0. o oo 30 Ao 


AA op jika Eh IA Bb rana 
pa IE ye ha Ipa as uas AS JG 


SE AAS TO TA sa ye en 


Gaga LN MS DI Lap JG AS 


Gale Kap ata sa aa SAE Oa Y Ora 





543 








Hilyatul Auliya" 


£ 3-0 - Oa pa Aa: 
AA 





3011. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari Al 
Hasan Al Bahi, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yunus bin Ubaid berkata, “Tiga hal 
tolong kalian jaga dariku: Janganlah salah satu dari kalian masuk 
kepada sulthan dan membaca Al @ur'an untuknya, jangan ada 
dari kalian yang berduaan dengan seorang wanita yang masih 
muda lalu membacakan Al @ur'an untuknya, jangan pula kalian 
betah mendengarnya (Al @ur'an) dari pengikut hawa nafsu.” 


TT ana NN ve AE LAN 


beta 1 40 aa 


Ea (ea bara “JG 3 as Ia 


u kia ka -du nge sa NE 35 :JB 


Ar 5 JP: ae 3, Ka 


. 


Anal Ca 


544 


Hilyatul Auliya" 

















Land EBT Je bel Du SG 


. 


DN 


3012. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khuwail bin Wagid Ash-Shaffar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki bertanya 
kepada Yunus bin Ubaid, “Seorang tetanggaku adalah orang 
muktazilah, bolehkah aku menjenguknya?” Dia menjawab, “Kalau 
karena kedudukannya, maka jangan.” Aku bertanya, “Bagaimana 
kalau dia meninggal, bolehkah aku menyalatinya?” Dia menjawab, 
“Kalau karena kedudukannya, maka jangan.” 


2G 


1JB tahta ad BIS —AY 


. 
AR Ur sana 


Ae 


ESL - JB (ang 5 IP reka JB cah sa 
Kala AA . X0 A4 - 


jan del ' Setan 


BPA ae NET SS MA ey 
AI sa Ka DG AP Gp 3S 


545 





Hilyatul Auliya" 





3013. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yunus melewati kami yang menunggang keledai sedangkan kami 
duduk di gerbang Ibnu Lahig. Dia kemudian berhenti dan berkata, 
“Kini orang yang mengenal As-Sunnah, dia mengenalnya dalam 
keadaan asing, dan yang lebih asing lagi adalah yang akan 
mengetahuinya.” 


Kan Nona AN Pa Keatagan AN: 
“en AS ju pg Aa an | 


“JG (LE HA Ie XS travel W JB LS KG 2 
SNI ala Ji Lagi BA ep 255 


- PIN ae Tak Ta 3 350- 904 ... 9 8. 
Sore Ol Oyasp HI | A9 oa Ab 


La 


01. Ni aan Ga A 2 v 8 
y 13 dala ag dala al de al Jaw) 
BA P3 53 Panen UJ LA j3 

Pa 3 : or rr Pn, 
Ts bai is aa bea KU, 


ho 0£ 0 15- Ar 


546 


Hilyatul Auliya" 


K3 . z 


La AS Y, ly ob Laki ol Y J6 


Pd Pd 


3014. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Ali Al Umari menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Bakkar Al Aisyi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdul Aziz Ar-Raggasyi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Yunus berkata, “Fitnah 
Muktazilah kepada ummat ini lebih dahsyat daripada fitnah 
Azarigah (Khawarij) , karena mereka menganggap para sahabat 
Rasulullah & itu sesat dan tidak boleh diterima persaksian orang 
muktazilah ini karena bid'ah yang mereka perbuat. Mereka juga 
mengingkari adanya syafaat dan telaga, mengingkari adanya adzab 
kubur. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah, maka Allah 
membuat mereka tuli dan membutakan mata mereka. Pemimpin 
negara harus meminta mereka bertobat, kalau mereka tidak mau, 
maka mereka harus diusir dari negeri kaum muslimin.” 


“JG O3 5 Kaban Pa! Ear —Y.No 


1 80 RX. 0 Tara 


Oa sek taat “JG ai Oo 2 


48 - 


Anas Oa tara 33 NT “JG ujian 





547 














Hilyatul Auliya” 


” “ 


oa. 0305. 


SAN Sa ah JG La 
aa 


3015. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: 
disr Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
berkata kepada Yunus, "Suatu hari aku melewati suatu kaum yang 
berdebat tentang masalah takdir.” Maka dia berkata: “Jika saja 
dosa-dosa mereka menyusahkan mereka, maka mereka tidak akan 
sempat berdebat tentang masalah takdir.” 


DB. 3 4 9 3 0 


Ujian Gi Ka UAN Ka BIS —YANI 
den ven dara Ns sd ep AAA Eta “JG 


JB aa 5 2 SIS IU ai 
JB Oa Oa LP CAP br PS 
Sal Le ESAAN CT aa S3 25 Je 


SB RI JAR OT JB Ika AON IE S3 


548 





Hilyatul Auliya" 


Ana Ea TE TON TAB aban Mete ee Pn 
An On Tapa Maa 


3 Aa SAE 1 PE MIAEO NET TA Wi 
Ke Sa kas 


. 


& 3 O pig Lu Ar ta Oly Gegya 


IP JAN GS pp 2 At 
Ab ya ARA v “es of ea 2 KG 


Y of, pa ya 5 36 AG NA 
Mey aRba $ kail Je Tali 


3016. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ghassan bin Mufadhdhal menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Ada seorang laki-laki dari @uraisy yang 
menceritakan kepadaku, dari Yunus bin Ubaid, dia berkata: Ibnu 
Ziyad bertanya kepada seorang dari kabilah Dahagin, “Apa itu 
muru 'ah (keperwiraan) menurut kalian?” Dia menjawab, “Ada 
empat hal: Menjauhi hal yang meragukan: jikalau meragukan 
berarti itu hina, memperbaiki harta sehingga tidak dirusak: karena 
yang merusak hartanya berarti tak punya marfu'ah, mencukupi 
kebutuhan keluarga sampai mereka tidak perlu meminta kepada 
orang lain: karena jika keluarganya masih memerlukan bantuan 
orang lain berarti dia tidak punya marfu'ah, hendaklah pula dia 


549 








Hilyatul Auliya" 





memperhatikan makanan dan minuman yang sesuai untuknya lalu 
menetapkannya, karena itu bagian dari marfu'ah, dan dia juga 
mencampurkannya dalam makanan dan minumannya.” 


6 “ 


-JU halah ep A AS Gi YNV 


# 


Je ama Aj IN da 


Kara 


ani Ha “JG Lala 12 “JG al 


Ha dl 3 2 106 Ie pad Gp Wintol 
LUSA Bh Je Ie Wp II K3 13 
sal Nia D jan PE in BA Ne NA PAS Pa 
sa 2123 IG VJ KA Lg ag 
DA 2JE IE KA Ng B ng KAS 


.. Pi 
- 


N 


(3 


og Ae 


BIS 2 VI 1G Kah BL B5 cal 
ag DOG 2JB NI JB KA Uh JK 


# ? 


sN 


a 


3 


JG (BN JB SY :JB TE Al ban Na, 


. 


550 





Hilyatul Auliya" 


. 
- 


P4 - - . Oge 3 5 , ea: 59 Te 
CN SE ce HE ISG cale Al S3 


TA Kr aan 2 


3017. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ghassan menceritakan kepada kami, dia berkata: Salah 
seorang sahabat kami dari Bashrah menceritakan kepadaku dia 
berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Yunus bin Ubaid dia 
mengadukan kesempitan hidup yang menimpanya. Maka Yunus 
berkata padanya, “Maukah mata yang kau pergunakan untuk 
melihat itu ditukar dengan uang seratus ribu (dirham) ?” Dia 
manjawab, “Tentu tidak.” 


Yunus berkata, “Maukah telinga yang kau pakai buat 
mendengar itu yang ditukar dengan uang seratus ribu?” Dia 
menjawab, “Tidak.” 


Yunus berkata lagi, “Bagaimana kalau lidah yang kau pakai 
buat bicara ini yang ditukar dengan seratus ribu?” Dia menjawab, 
“Tidak.” Yunus berkata lagi, “Bagaimana kalau hati yang kau 
pakai untuk berpikir ini yang ditukar dengan seratus ribu?” Dia 
menjawab, “Tidak.” Yunus berkata lagi, “Bagaimana kalau kedua 
tanganmu, yang ditukar dengan seratus ribu?” Dia menjawab, 
“Tidak.” Yunus berkata lagi, “Kedua kakimu?.” Dia menjawab, 
“Tidak.” Lalu Yunus menyebutkan berbagai nikmat Allah dan 
berkata pada orang itu, “Aku lihat kamu sudah punya ratusan ribu 
tapi kau masih saja mengeluhkan kebutuhanmu.” -: 


551 


Hilyatul Auliya" 





ee ani Wae "3: Tai ee Wa SY YA 


. 


. L&90 3 0 aa 


OA 20. AD A3 0 — JB o- Lo A5. LD 
: 4 


dat 0 ya ya Kn IG agrNa veng rara 
bag FS si ol us Mag Up JG 
Kb La RAS ora Saus ad ubi 
23 To Pa pa Us Yi 

IPA INA 


3018. Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb 
bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yunus bin Ubaid berkata pada suatu hari, “Tidak lama 
lagi matamu melihat apa yang tak pernah terlihat, telingamu 
mendengar apa yang tak pernah terdengar, kemudian tak pernah 
kau masuk pada satu tingkatakan kecuali kau akan masuk ke yang 
lebih dahsyat dari itu, sampai akhir dari itu adalah lewat di atas 
Shirath." 


552 


Hilyatul Auliya" 









o . 2 


a o ja Ie 3 ATA 


Be AA NI S6 ai ai as 
- 3 3 3 


AS NG reg OS Cadar 3 ola La 
2 oo PJ G - N 1 @ N 
IAI PAS ma MN Y 7S ola Ol cal 


3019. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sallamah bin Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepadaku, dari Hammad bin Zaid, dia berkata: Ada seorang lelaki 
mengeluh kepada Yunus bin Ubaid akan sakit yang dia rasakan di 
perutnya. Maka Yunus pun berkata padanya, “Wahai Abu Abdillah, 
sesungguhnya rumah ini tidak cocok untukmu, maka carilah 
rumah yang cocok untukmu.” 


- 
» 9 


Aa Le 4 9 BA P3 

JB Ol ep Iaba pl Kdb —YAYe | 

CI ag KI GS JB Cpai 33 KA Ga 
- z 


553 




















Hilyatul Auliya'" 


Pan “NP 


0. 3 3 & 0 ed 


un NW OI ye Lana ee J3) ea 


ud VE ME AI hu KK has 


Ja, Ce : Te PM JB MB Ella? 
Pa KET 


3020. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalid bin Khidasy menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata: Aku mendengar 
Yunus bin Ubaid berkata, “Kami sengaja melakukan apa yang baik 
untuk manusia dan kami tuliskan itu. Kami juga sengaja melakukan 
yang baik untuk diri kami, dan kami tinggalkan itu (tidak 
menulisnya).” Khalid berkata, “Maksudnya adalah tasbih, tahlil dan 
menyebut kebaikan. 


E 


Kara 
-JU el » Je JG cant pl 
: JG Oa te 


Pa 


P4 “g 
OR ta ga 


Ka 


554 


Hilyatul Auliya" 

- Sona Ie “3 » - 01 

On d ar 

3021. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Asma" bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Yunus 
bin Ubaid, dia berkata: “Orang yang bersusah payah berbuat 


kebaikan diharapkan masuk surga, dan dikhawatirkan bagi yang 
bersikeras untuk durhaka akan masuk neraka.” 


jin oi dab Ip AI A3 EL YY 
Sak P3 0... S 


ba SL: “JG Tan ae Ba “JG 
Jb aa Yi oke Cib “b SI ASI D 
Paksa JG lakban 
IBAN 3 Ma un Sd 


J8) 2 "3 Jae GA MM (le | Oa sg 


555 








Hilyatul Auliya" 





“ 8. 


2, o - - 8 6 5 aa 
dd IS Ai Uas Leah 2d Gir 


- 


& ee gaes ata | ale ani G 


aga: Sh BI Kar in ae Ugal ape L Land 


3022. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ja'far bin Bahmarad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Rauh Al 
Ahwazi menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Umar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: “Ada tiga perkataan yang 
tidak tertuduh: 


Pertama, perkataan Ibnu Sirin, “Aku tidak pemah iri 
kepada seorangpun, kalau dia adalah wali Allah, maka buat apa 
aku iri padanya dalam hal dunia sementara dia sendiri menuju ke 
surga?" Kedua, perkataan Muwarrig Al Ijli, “Aku tak pernah marah 
yang mengakibatkan aku menyesal setelah amarahku reda'. Ketiga, 
perkataan Hassan bin Abi Sinan: “Tak ada yang lebih ringan 
bagiku selain wara, bila aku ragu akan sesuatu, maka akupun 
meninggalkannya .” 


BLS JB ge 3 KE rr 
Lo Ao £ Tee Nk 


Li ae Sal Pa “JB teka 


556 





Hilyatul Auliya” 


Ae Ka EU Saga 3 Jamil IS 


- 


OA 30 2 3 3 — - o- 4 0 


Dl JB OS 3 Uda Up IdE ah 
JP 0g Day pian SU diler 


A4 


- o SL 0. ON Lo A4 3 — — £ 
SL D ya! Pa dat an JR 6 COP 
. : (4 Pp - 

o- 3 -— 


Com pad! La Ab) SMA og Ira UOB al 
Oo Kebun Aa S3 telat UP naa Ah 
- - P - 


j 


9 ot T-0. o -, Pd aa ox 

BY IYA oi peta UI sa 

3023. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dia berkata: 

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepadaku, dia berkata: 

Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus 

bin Ubaid sakit. maka berkatalah Ayyub As-Sakhtiyani, “Tak ada 
lagi kebaikan dalam hidup ini sepeninggalmu.” 


Yunus bin Ubaid meriwayatkan secara musnad 
(bersambung kepada Rasulullah #&) dari Anas bin Malik beberapa 
hadits, tapi kebanyakan riwayatnya bersumber dari Al Hasan, Ibnu 
Sirin, Abu @ilabah, Humaid bin Hilal dan orang-orang Bashrah 


557 





Hilyatul Auliya" 


lainnya. Sedangkan dari orang Hijaz antara lain Atha', Ikrimah, 
Muhammad bin Munkadir, Nafi', Hisyam bin Urwah dan lain-lain. 


Zo- A, 


HB IN Cp ol LP AS ad TN 
YG Cg Legi Ii MI A63 dia 
UI PAI Ke 33 MI A3 Jay Eta 


0 28. 0 PR o 8. Pap IN 0.203 
an ca S ak u Be wa :YG Olanl 


NA DP ora Era Ya JB 
Ps - 


N - - So OLX o- 0 3 So o- 
an PP) YES Ino taka Uji Cal 5 
Kang. an O Ne ia 2 4g Tn aon 
lag de Al eko Ml dya, JB JB A2 
PAI TUGU ANN en gai 

gn “3 Lo e Pa Ns Pata ” o 
SIN) tegal PMA Ca Pelaalh cone) dil Esa 


558 








Hilyatul Auliya" 


P3 aa Pa Pa 2 Ta 3 Ng PA - Bo 3 3 te 
2jer oa Y aya Aid Jeralh Y eka Kebun ati 


Panu ana 


” 


a : Lha m. 
CO on KO 
Ata Ag 25 8 G - » e1 #4 
Bag ea ba Le 


Diantara haditsnya dari Anas adalah: 


3024. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Yahya Al Hulwani dan Abdullah bin Ayyub Al 
@irabi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Nashr 
Abdul Malik bin Abdul Aziz An-Nasa 'i menceritakan kepada kami. 
Muhammad bin Ishag Al Ahwazi juga menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdusshamad bin Nu'man menceritakan kepada kami 
keduanya berkata: Hammad bin Sallamah menceritakan kepada 
kami, dari Ali bin Zaid, Yunus bin Ubaid dan Humaid, dari 
Anas &5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Orang mukmin 
adalah orang yang mana manusia merasa aman dengannya. Orang 
lslam itu adalah orang yang mana manusia selamat dari lidah dan 
tangannya. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah 
dari perbuatan buruk. Demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, 
tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari 
kelakukannya.”5? 


, 


52 Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Hibban (26): Al Hakim (1/11) dari jalur Hammad bin Salamah, dari 
Yunus bin Ubaid dan Humaid, dari Anas. 


559 


Hilyatul Auliya" 





Hadits ini gharib dari hadits Yunus dari Anas, shahih dan 
Isabit dengan beberapa riwayat dari Nabi &. 


-JU Cp Ki yh Bak —y. yo 
JG Jas MN ye 2 ee ga) 
ee MA JB ea Sa 


# Lo- 
| 


APA 3 3) Be A3 ol 
Hd Ana J5 pl ala ad Ih 
del an ova Kana Pena 
Oa aa TN Da PN KANE BN LAN TS TA 

CI Ia bl An A 


# 0-0 


2 An 2 oda :J aa bang 


s 
J 


203 90. 





Al Hakim mengomentari, “Berdasarkan syarat Muslim.” Ini disetujui oleh 
Adz-Dzahabi dan Al Albani. 

Lihat, Ash-Shahihah (5049). 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Fadhalah bin Ubaid. 

Lihat, Shahih A/ Jami (6658). 


560 


Hilyatul Auliya 


g 
“ S0 o 


2 aa PN HSE “1 
AI P3 AL IP bug Tandan 0 Kah 
0 3 nun ' ya “4 Pa “napa Ht en L0o- 


ar Jab 03 JERA g «Jasa eri ol933 2 


30 £& - Se 2. SI - 2 zo- X, A0 E 
or Data oyy La Megang US AI 02) tu 
Fa 2 

£ aa LA doo Bo 08 LA £ PN aa 

j 2 se & Pe ena 23 2 Pa - P3 
Ae da8 SAI Sg USBN Gaya 

3025. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Al Hasan bin Thayyib menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Kamil menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr 
bin Al Azhar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin 
Ubaid dan Aban bin Abi Ayyasy menceritakan kepada kami dari 
Anas 85, bahwa Rasulullah & masuk ke perkebunan lalu datang 


Abu Bakar minta izin masuk, beliau bersabda, “zinkan dia dan beri 
kabar gembira dengan surga dan kekhalifahan setelahku.” 


Kemudian datang pula Umar minta izin masuk. Beliau 
bersabda, “Zinkan dia dan beri kabar gembira dengan surga dan 
kekhalifahan setelah Abu Bakar.” 


Kemudian datang Utsman minta izin, dan beliaupun 
bersabda, “Linkan dia dan beri kabar gembira dengan surga dan 
kekhalifahan setelah Umar.”538 


53 Hadits ini maudhu' 


561 





Hilyatul Auliya” 





Hadits ini gharib dari hadits Yunus, dari Anas #, dengan 
redaksi ini. Abu Kamil Al Jahdari meriwayatkannya dari Amr 
secara munfarid. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Fudhail dari Mukhtar 
bin Fulful dari Anas #4. Yang shahih adalah yang diriwayatkan 


oleh Sa'id bin Musayyib, Abu Utsman An-Nahdi dan yang lainnya 
dari Abu Musa Al Asy'ari tanpa menyebutkan kekhalifahan. 


Sang anaka 4 o- 


Ae aa - Fera JG 2d Taslali 
hara “JB de 5 LING Erat - JB AA 
ani Aw bajukoglabak 
73 F3) bar Se -Ju 
La og Tap Ia MAP IG Upaa 

SI Aa aa YES PI 3 Cal 





Arnr bin Abi Azhar, dalam 4/ Mizan “bin Azhar.” Al Ataki seorang hakim di 
Jurjan. Adz-Dzahabi dalam Diwan Adh-Dhu'afa" wa Al Matrukin berkata, 
“Ahmad dan lainnya mengatakan bahwa dia ini pemalsu hadits.” 

Lihat juga, A/ Mizan (3/245), Al Mughni /481), Adh-Dhu'afa " oleh Al Ugaili 
(3/256). 


562 





Hilyatul Auliya 


3026. Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Hafizh Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, dia berkata: Nuh bin 
Muhammad Al Ayli menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Husyaim bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Yunus bin 
Ubaid, dari Al Hasan, dari Anas bin Malik, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Salah satu kemuliaan yang diberikan Tuhanku &, 
adalah bahwa aku terlahir dalam keadaan terkhitan dan tak 


seorangpun yang melihat kemaluanku.”4 


Hadits ini gharib dari hadits Yunus, dari Al Hasan. Kami 
tidak menulisnya kecuali dari jalur ini. 


54 Hadits ini dha'if 
HR. Abu Nu'aim (Dala “7 An-Nubuwwah, 1/46). 
Hasan adalah seorang mudallis dan dia di sini melakukan an'anah. 
Husyaim bin Basyir juga mudallis meski dia tsigah hafizh. Jika dia 
meriwayatkan dari Az-Zuhri, maka haditsnya dha'jf sebagaimana dikatakan 
oleh Adz-Dzahabi (Ad-Diwan, 4479) dan (A/ Mizan, 4/306). Di sini dia juga 
melakukan periwayatan secara an 'anah. 
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami (A/ Majma' 8/224) dari Anas, dia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam As/h-Shaghir dan Al Ausath. 
Dalam sanadnya ada Sufyan bin Fazari yang tertuduh.” 
Aku katakan, “Al Fazari ini dikatakan oleh Ibnu Adi, “Suka mencuri hadits.” 
Al Hakim mengatakan, “Dia meriwayatkan dari Ibnu Wahb dan Ibnu Uyainah 
hadits-hadits yang palsu. 
Shalih Jazarah mengatakan, “Tidak tertuduh”. 
Lihat, A/ Mizan (2/172), Al Lisan (2/54), Al Jarh wa At-Ta dil (4/231), Ad- 
Diwan oleh Adz-Dzahabi (1671). 
Hadits ini disebutkan oleh Al Albani (Dhaif A/ Jami), 5310) dari Ath-Thabrani 
dalam A/ Ausath dari Anas. Dia menilainya dha if 


563 


Hilyatul Auliya”" 





B- 3 S0 3 ai bea 


Aoa Cp ena Ba traba YA YV 


IG 


sa 3. Ab Kai Tp W— JG Tara 3. 
IS :JB AA Mv Sh Op KS GAS JB 
SAN 23 : | -.$ Pp Ken ar aa ee Hee 


HA AN TAS seh ah KAL 
Kana Gp Kat di Sg Dl tag 1 ala 
Sa OES Dk 9 al Si 
So, 
MAS Tg SA Ga aa A5 ea 


3027. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Thahir 
bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin 
Muhammad Al Ausyi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad bin Sallamah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Samurah 
bin Jundub bahwa Rasulullah & bersabda, “Tidak lama Allah akan 
memenuhi di hadapan kalian orang ajam (non arab) kemudian Dia 


564 


Hilyatul Auliya' 
menjadikan mereka singa yang tidak akan lari, mereka membunuh 
para tentara kalian serta memakan fai kalian.” 


Hadits ini gharib, dari hadits Yunus. Hammad 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


Dana Het ot He) Pa CAS YA 


0... Oo 


MJ ea 2 dana Ga IE HA oi KA 


In Urat “JG gr YA ne NAN 
Ss Omrdl yg 3 yg kana da 2 2 
ana 135 JB “JG aa gi Was 


SS plat ya Ai aa IN At ai 2 ag la 


3 Ae Pad 


3 CA 3 AI daa 


P Ta Pari - . 33 2 - o “ 5 
ola) ta US ye ana api LA 
"2 . Sg 


Ma un 


55 Hadits ini shahih. 
HR. Ath-Thabrani (A/ Kabir, 7/268): Ahmad (5/11, 12): Al Haitsami (A/ 
Majma' 7/310) dia berkata, “Diriwayakan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath- 
Thabrani. Para periwayat Ahmad adalah periwayat kitab shahih.” 


565 


Hilyatul Auliya” 





3028. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Yahya 
maula Ufrah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin 
Zurai' menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, 
dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Siapa yang menolong 
saudaranya sesama muslim dan dia mampu melakukan itu, maka 
Allah akan menolongnya pula di dunia dan akhirat”?6 


Gharib berupa hadits Yunus dari Al Hasan dimana Yazid 
meriwayatkan darinya, juga Mu'adz bin Muhammad Al Hudzali. 





56 Hadits ini hasan, dengan banyak hadits syahid lainnya. 
Yazid bin Zurai' dianggap dha'if oleh Ibnu Ma'in, sebagaimana dalam Diwan 
Adh-Dhu'afa', 2722) dan Al Mizan (4/422), juga dalam Al Majruhin (3/104). 
Al Hasan seorang mudallis, di sini dia melakukan periwayatan secara an'anah, 
lagi pula dalam hal pendengarannya dari Imran masih perlu ditinjau ulang. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam (Asy-Syu'ab, 2/447/1): 
Adh-Dhiya" (A/ Mukhtaarah, 74/1), dari Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, 
Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Humaid dari Al 
Hasan, dari Anas secara marfu' 
Ad Daraguthni mengatakan, “Dia diselisihi oleh Yunus bin Ubaid yang 
meriwayatkan dari Hasan dari Imran bin Hushain. Wallahu a'lam.” 
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Baihagi, kemudian. dia 
menyebutkannya dari Yunus dari Hasan dari Imran secara mauguf Kemudian 
dia berkata, “Diriwayatkan pula dari Yunus dengan isnad ini secara marhi”. 
Kemudian dia meriwayatkan dari dua jalan dari Yunus secara marfhi' 
Cacatnya adalah Hasan Al Bashri karena dia mudallis dan di sini dia 
melakukan an 'anah. 
Namun ada hadits syahidnya, Yaitu hadits Ismail bin Muslim dari Muhammad 
bin Munkadir dan Abu Zubair, dari Jabir secara marfu', yang diriwayatkan 
oleh As-Silafi (Mu'jam As-Safar, 2/226), tapi Ismail bin Muslim dha'if secara 
hafalan. Syaikh kami, Al Albani menilainya hasan karena penguatnya dalam 
Ash-Shahihah (1217) dan Shahih Al Jami' (6574). 


566 


Hilyatul Auliya" 
-.-.9 EU 0 Te Pa 
(kai op Olauku Cod —Y YA 
- sa? at 0 49. A4 
(PI akal Ag Kaban 


A4 oo TA A90 4 5. G- Aa Oo A4 
PS calm ep Il Cia JB « 
8 v | sa 


Kay 
N 


Es, 
Y 


& 
Cr 
Tatan 
G: 
N 
CN 


. . 
o 


X 


sei TA 
L. 


8. 3 Pd 8s o y o- 0 - . Pd OA 
SP Cebika gt Al ae GP tegur GP hat 
#0. o- “ PAP TEA si 2 Sh (Ya “ ag 
pe al SI ISI 2d lag ale Al ale 
(“ or KT 2 (31. UU 2 er sa 8, 2 ud B - 
pe dang AL SUS, elsa 3 403 A,i0 O Jong 
sa Pr 00 Ig 3 0 Aa ore... og 
SS AAN 3 Kp S3 Uyi3 Ale UAN 
Ro 


aa 


SA Ke GP Cp Sala Ia La 
2 UBS 0p3 3 elu tele 


3029. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Abbas Al Muaddib menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Affan bin Muslim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hammad bin Sallamah menceritakan kepada 
kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Abdullah bin 


567 


Hilyatul Auliya" 





Mughaffal, dari Nabi &, bahwa beliau bersabda, “Jika Allah 
hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Dia 
akan menyegerakan hukuman dosanya di dunia, dan jika Allah 
hendak memberikan keburukan kepada seorang hamba, maka Dia 
akan menahan hukuman dosanya dan baru akan melaksanakannya 
di Hari Kiamat seolah itu adalah gunung lir.”51 

Hadits ini gharib, dari hadits Yunus dari Al Hasan, hanya 
Hammad yang meriwayatkan ini darinya. lir adalah nama sebuah 
gunung di Madinah, yang Nabi & gunakan sebagai perumpamaan 
betapa besar dosanya. 


JG PE Sa oa pai 

“ ? RN £ : 
an Pe sa End “JG (anta ug" aa 
EP SI ja 23 Pa nata Na 





57 Hadits ini shahih lighairihi 
HR. Ibnu Hibban (2455), Abu Nu'aim (Akhbar Ashbahan, 2/274), para 
periwayatnya tsigah, tapi Al Hasan di sini melakukan an'anah, sedangkan dia 
seorang mudalls. 
Namun hadits ini ada syahidhya, Yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2396), 
dari Sa'd bin Sinan, dari Anas dengan redaksi serupa. 
At-Tirmidzi mengatakannya, “Hadits ini hasan gharib”. Sa'd bin Sinan 
diperselisihkan namanya oleh para rawi ada yang mengatakan: dia adalah 
Sa'd bin Sinan ada pula Sinan bin Sa'd. Sinan bin Sa'd inilah yang benar, 
seperti yang disebutkan oleh Al Bukhari. 
Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani dalam At-Tagrib mengatakan, “Shadug 
punya beberapa riwayat gharib. 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidkzi. Lihat pula, 
Ash-Shahihah (1220). 


568 





Hilyatul Auliya 
JB SI GIA AU Kp op KE sj 
Bat ot Dat sekah leh lo Ih 
Ga Wendy Ai LN YP, AI 


- - AP 2: ma We ” 0 0 X 
pelan HH yanas M3 | ya Is cas jl Ipa 9 


Y 0... - Pa # 0 XT o£ 
Al JS alang lea Y) lala 


2 "4 
Joe Loc 


# Drag Ha 3 AS 9 SN jaan pe AS & 


3030. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Nadhr Hasyim bin Al @asim menceritakan 
kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, “Laa ilaha 
illallah”, mendirikan shalat, menunaikan zakat Jika mereka sudah 
melaksanakan itu, maka darah dan hartanya terjaga dariku kecuali 


569 


Hilyatul Auliya' 


dengan haknya, sementara perhitungan amal mereka adalah hak 
Allah.”58 


Hadits ini gharib, dari hadits Yunus, dari Al Hasan. Abu 
Ja'far Ar-Razi meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Abu 
Nadhr meriwayatkan hadits ini dari Abu Ja'far Ar-Razi secara 
gharib, setelah itu banyak yang meriwayatkannya dari Abu Nadhr. 


BD. AL & 9 4 o- “.- 


Sea Jamal AN Es Gis YM 
“JG an en 23 OP ena TI terapi “JG 


9 o- Ka - Cat 3, Pa B8 o o- 
Na ae 


Ceo2a 40 


PKI, & 1 aa Pan yeh 
Aing ae Ko Jaan J8 1 A5 
ar b ee UC LN AW JA et Ap” 


an su 


58 Hadits ini dha'if 
Abu Ja'far Ar-Razi buruk hafalannya dan Al Hasan merupakan seorang 
mudallis, serta dia melakukan periwayatan secara an'anah. Apalagi 
pendengarannya dari Abu Hurairah perlu ditinjau ulang. 
Hadits ini ada dalam shahihain dan lainnya dari riwayat Abu Hurairah, Jabir 
bin Abdullah, Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar dan 
Anas bin Malik. 


570 





Hilyatul Auliya" 


Jo. Mo 3 Pa ndpe . 3, 8 3 2 
Ag Scan POP Ke IL pg HP 
” . 
RN 0o.X 
ear 


3031. Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Husain bin Abdul Mujib menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Syuaib bin Muhammad Al Kufi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim bin Basyir 
menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Al Hasan, dari Abu 
Hurairah #& dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Perkataan Isa: 
“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku 
berada” (@s. Maryam (19): 31). Beliau bersabda, “Maksudnya 
adalah Dia menjadikan aku bermanfaat dimana saja aku 
menuju.”59 


Hadits ini gharib, dari hadits Yunus. Husyaim meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib Syuaib meriwayatkan hadits ini dari 
Husyaim juga secara gharib. 


59 Hadits ini dha f jiddan. 
Husyaim bin Basyir seorang tsigah hafizh, namun dia mudallis, begitu juga Al 
Hasan Al Bashri. Mereka meriwayatkan hadits ini secara an'anah. 
Al Azdi berkata, “Syu'aib bin Muhammad Al Kufi, seorang yang matruk.” 
Seperti yang tertera dalam A/ Mizan (3727). 


571 











Hilyatul Auliya' 


Pap ae Tan Na o 4 - AG ai Yadi - 
Ka :JB «wal u SAS Cd JB A31, 
2. 


P3 5 Ab wal aa Bai 
2 ale A1 eta A Te 9 sa LS 


NN Man an ya 5 si 3 Ka 53 Pa 


ii jak SN 0 SH bo 


Tag Pe PR 2 - - na 
BI db Se GE) S3 sah 3 IE 
Fi sai AKG 


” - 0 »i A2 9 ) 
SAS AI 2 


3032. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdurrahim bin Wagid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Adi bin Fadhl menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, 


572 








Hilyatul Auliya' 


dari Anas #5, dia berkata, “Rasulullah & termasuk orang yang 
paling lembut kepada orang lain. Demi Allah, tidak pernah beliau 
melarang orang membawakan air untuknya di malam yang dingin, 
baik itu budak laki-laki atau perempuan ataupun anak kecil, 
sehingga beliau tetap menggunakan air itu untuk membasuh wajah 
dan kedua tangan. Tidak pernah ada orang yang menanyakan 
sesuatu kepada beliau kecuali akan dilayani oleh beliau dan beliau 
tidak akan beranjak sampai orang itu yang beranjak terlebih dahulu. 
Tidak pernah ada orang yang mengulurkan tangan kepada beliau 
melainkan akan beliau sambut dan beliau tidak akan 


melepaskannya sampai orang itu yang melepaskannya terlebih 
dahulu.”50 


Hadits ini gharib dari hadits Tsabit dan Yunus. Abdurrahim 
bin Wagid meriwayatkannya dari Adi secara gharib. | 


60 Hadits ini dha'1f 

Diriwayatkan oleh Al Harits bin Abi Usamah dalam musnadnya, sebagaimana 
disebutkan dalam A/ Mathalib Al Aliyah karya Ibnu Hajar (4/24/3859) dan Al 
Bushiri tidak membicarakan isnadnya. 

Aku (muhaggig) mengatakan, dalam isnadnya ada Abdurrahim bin Wagid 
yang disebut oleh Adz-Dzahabi dalam Diwan Adh-Dhu'afa" (2522), “Dia 
adalah guru Harits bin Abi Usamah yang dianggap dha'if oleh Al Khathib.” 
Dia juga menyebutnya dalam kitab A/ Mizan (2/607) dan A/ Mughni (2/92). 
Al Khathib berkata, “Dalam haditsnya ada kemungkaran, karena berasal dari 
orang-orang yang lemah dan majhul.” 

Adi bin Fadhl, sebagaimana yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam Diwan 
Adh-Dhuafa” (2797) dari Ayyub As-Sakhtiyani dan lainnya, mereka 
meninggalkannya.” 

Lihat, A/ Mizan (2797). 


573 





Hilyatul Auliya' 


- 
“4 
UB 


(al v' as Ap Kabah Gil YA 


3G. A4 ag - aa 3 Pee nia 0 S0 XD. AA 
Ios JH YG US AYI Glen CO boa g 


| 


N 


ad 
“ 


ana - - LA 0 - Pap LA, 8. e , o 
To) nj or pe Maa IJB gama 03 OA uh 

7 0 - (ag, 0. 3 Lo BS. X0 A8 - 
€ Ae EN UP Ela AS Lia 


N 


A T - 2 Ke et 9 5 C2 o - 
oi 


yA IA ea JS yua 


# 


“ 


- 
. “ 


LB tail Jala 53 Sgm V7 1I3 
Lp IU Stem 


—: 


o 
. 


Y, 
0 oo 8 .. 
ERP Aly sendi 


TPA Ox Be 


P3 - 
0, 3. o BA - o “ s! 
ot Usia ui Aas Kadar ut Kap 


AAN 
v 


| adat KG: ua PE Sa set Ir pasa 

ES ida or yaP Ga Lana IU) tanam 
OP P Iu o BA 5 - 0 
O9 US j3 dhapua Kd uya 

3033. Muhammad bin Umar bin Salim dan Muhammad bin 


Ishag Al Ahwazi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Harun bin Mujammi' menceritakan kepada kami, 


574 





Hilyatul Auliya" 


dia berkata: Umar bin Yazid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Yunus 
bin Ubaid, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Tidak ada hari-hari beramal yang lebih Allah sukai 
melebihi sepuluh hari pertama (bulan Dzul Hijjah)” 


Ada yang bertanya, “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Beliau 
menjawab, “Tidak pula jihad di jalan Allah,” Beliau melanjutkan 
jawabannya, "Tidak ada jihad kecuali orang yang keluar dengan 
jiwa dan hartanya dan tidak ada satupun yang kembali.”£1 


Hadits ini gharib, dari hadits Muhammad bin Harun bin 
Mujammi'. Muhammad bin Umar bin Salim berkata, “Aku tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Muhammad bin Harun.” 

to - 0 -.. 6 @.- A6 
(dlonn Pa Na 2 Ina SY 
Y: & 
Kara A33 Oo 3G. AN Kara 
-JU Can JR CO Sasa Lu “JG 
0 - ee A0. & 3 ena Pd 0 
OS das yen 1G 2 gp Seng GA 
GEA P3 JEAE 13 al LP YA Ui ba 
WBS) lag la MI lo Ml Sya) OS 1 
- 2 ed 5 P F , 
A9 JS N yadl Sri Ia 2 


61 HR. Al Bukhari (969): Abu Daud (2438), dari hadits Ibnu Abbas. 


575 














Hilyatul Auliya" 


40 LA 3 6” - o 


OSIS Uap Sada 0 HP 


1 


3034. Muhammad bin Ahmad bin Makhlad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yunus Al Kudaimi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Habib Al Adawi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, 
dari Aisyah «, dia berkata, “Apabila Rasulullah & bangun malam 
maka beliau menjalankan siwak di mulutnya.”62 


Hadits ini gharib dari hadits Yunus. Umar bin Habib 
meriwayatkannya secara gharib. 


Ujian Lan jne Glb -Y.ro 


. LA 3 90 4 0 


Oei eh Al AG Gas “JB PA 


B8. LL Oo 


ASET aj AA td "JB RS 


62 Hadits ini tidak shahih, palsu. 
Dalam sanadnya ada Muhammad bin Yunus Al Kudaimi yang tertuduh 
sebagai pemalsu hadits. 
Umar bin Habib Al Adawi dianggap pendusta oleh Ibnu Ma'in dan dianggap 
dha'if oleh An-Nasa'i sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Ad- 
Diwan (3023) dan A/ Mizan (3/184). 
Dalam shahihain, Musnad Ahmad, sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan Ibnu 
Majah, ada hadits senada, yang diriwayatkan dari Hudzaifah. : 
Lih. Irwa "Al Ghali/ (71). 


576 








Hilyatul Auliya” 


a - 3 X 3 S5 4 
KI PL oa 23 S3) - Le 


IP ee 03 ii sada La Ta 
sal 53 Al aa 


3035. Ahmad bin Ibrahim bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Yunus bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari 
Muhammad bin Munkadir, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Antara rumah dan mimbarku adalah salah satu taman 
dari taman-taman surga.”53 


Hadits ini gharib, dari hadits Yunus. Al Kudaimi 
meriwayatkannya secara gharib dari Abdullah dari ayahnya. 


63 Hadits ini tidak shahih. 

Di dalamnya ada Muhammad bin Yunus Al Kudaimi yang dianggap pemalsu 
hadits. Sedangkan Abdullah bin Yunus adalah seorang tabi'in yang majhul, 
sebagaimana yang tertera dalam At-Tagrib (17463) dan Ad-Diwan oleh Adz- 
Dzahabi (2355) serta A/ Mizan (2/528). 

Hadits ini shahih dari jalur lain, yang diriwayatkan oleh Syaikhani, Ahmad, 
An-Nasa'i dari Abdullah bin Zaid Al Mazini. Sedangkan At-Tirmidzi 
meriwayatkannya dari Ali dan Abu Hurairah. 


577 








Hilyatul Auliya" 


2 9 


Pa non 


30 AG. & 


& 

Ki Te. 5 Kake CP #3 3. Fat 
2 Jarlaal SAS IE Tana Aa 
HP maa Ol An YP MEP Oi Le Op Ale 


& 


7 
4 £ 


Pr Ii Ke & Iya) ale NA , 
3 Ie Ie 1 da JG :J6 2 
Tg IL Ie RE) sja AI oi 
Peak an Nan 
Lesu dan 

PP Ket Pa AIA Ia AP 
SA te 


3036. Muhammad bin Umar bin Salim Al Hafizh -dimana 
aku tidak menulis hadits ini kecuali darinya- menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Al Husain bin Mirdas 


578 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepadaku dari asal kitabnya, dia berkata: Ahmad bin 
Al Hasan Al Kufi memberitakan kepada kami, dia berkata: Ismail 
bin Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Abu Al Hamra', sahabat Rasulullah &, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Dj malam Isra ', aku melihat 
tertulis di kaki Arasy, “Akulah yang menanam surga Adh, 
Muhammad $ adalah pilihanku diantara para makhluk-Ku, Aku 
memperkuatnya dengan Ali'”84 


Hadits ini gharib, dari hadits Yunus, dari Sa'id bin Jubair, 
kami tidak menulisnya kecuali dengan isnad ini. 


HE 5 Asa ga Ad ES —rrv 


-JU Hj op BEN PENS JB SI 


TK AL JB ON PE enar Gas 
SP BEN LN 3 ai IP AI 
., ot x “5 5s ag 9g Jo- 

Anh AI Ko CD EA 2 AU 


64 Hadits ini sangat dhaif 
Ahmad bin Hasan Al Kufi merupakan putra Al Gasim. 
Adz-Dzahabi berkata dalam Ad-Diwan (19), “Dia meriwayatkan hadits di 
Mesir dari Waki', dia periwayat yang matruk, tertuduh berdusta.” 
Dalam A/ Mizan, dia berkata, “Dikenal sebagai utusan dirinya sendiri. 
Ad-Daraguthni dan yang lainnya mengatakan, “matruk.” 
Ibnu Yunus mengatakannya, “Dia meriwayatkan hadits munkar. 
Ad-Daraguthni menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa " (50). 


579 





Hilyatul Auliya' 
“Gg 03 5 & H3 Pen PE ANE se bag Laga 
Ame aga Y) Cagia Jabal JAS Y OWS JB 


Pa 3 "3 Z0. 


25 sud MP5 Du 


N 


ih og YSS AN san Ie La 
LE UG Ih II 


3037. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Musa bin Al 
Arrad menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Abi 
Badr menceritakan kepada kami, dia berkata: Utbah bin Abdul 
Wahid menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ayyub As- 
Sakhtiyani, dari Abu @ilabah #5, bahwa Nabi & bersabda, “Ada 
dua amal yang tidak ada lebih afdhal dari keduanya kecuali semisal 
keduanya yaitu haji dan umrah.” 


Hadits ini gharib, dari hadits Yunus, kami tidak menulisnya 
kecuali dengan sanad ini. Hadits ini tidak pernah ditinggalkan oleh 
Abu Oilabah. 


65 Hadits ini dha'if mursal 


580 





Hilyatul Auliya" 


3 o 

B0, 3 - : OA 0. SA oo - 

lead D gl (8) Kat PS dll 
“ Pa # 

X - - Mara TA “3 aa £ 0. aa 

ag P3 el ey jas Ol Ap BS ea 


SI ko Yp KH lp JIE Y 1JB K2 


” 


£ 4 ra . Pd “0 a 2 9 
BPS Maba Sip II Ia 


3 AYI ai 

3038. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Musa bin Al Arrad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Abi Bakr 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Anbasah bin Abdul Wahid 
menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid bahwa Ayyub 
As-Sakhtiyani menceritakan kepadanya, dari Abu Oilabah bahwa 
Umar bin Khaththab :& berkata, “Janganlah kalian melihat puasa 
dan shalat seseorang, tapi lihatlah seberapa jujurnya dia dalam 
berkata, seberapa teguh dia memegang amanah dan kewaraannya 
bila dia sembuh.” 


(203). SULAIMAN BIN THARKHAN 


Diantara mereka ada pula hamba yang gemar beribadah, 
bertahajjud, seorang yang teliti, dan keras terhadap dirinya: Abu 
Mu 'tamir Sulaiman bin Tharkhan. 


581 


Hilyatul Auliya”" 





Ada yang mengatakan, “Sesungguhnya tasawwuf itu adalah 
memanfaatkan waktu dan senantiasa diam.” 


o AG AA Lo Ao £ 


ea -? 301. IG - tg, . Tue , o- 
:JU ae kera Lil JB Lal Al Ae 
JB era 5 UIN CI IE de RA Gia 


z 


s og 2 - 0 DE " 2 KP “— o ag Pa 
Kos Olanku UC JG AAL A3 SUS GAS 


- 
- 


Pn II me sai 3 Pa an be TA Dan Sr -: 
Oujea obaer) VI Lea Joe j2 Al p Una Rela 3 


2... 0£ 8 -. 8, A0. - Eta 
GI Aan PE kenny Uh SUNAN 3NL0 AE 


3039. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin 
Sha 'igh menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Sirraj menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Shalih 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Sallamah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: “Kami tidak pernah 


582 


Hilyatul Auliya 


mendatangi Sulaiman At-Taimi dalam waktu ibadah kepada Allah 
kecuali dia dalam keadaan melaksanakan ibadah. Bila di waktu 
shalat maka dia pasti sedang shalat. Bila bukan di waktu shalat, 
maka kami dapati dia sedang berwudhu, atau menjenguk orang 
sakit, atau menghantar jenazah, atau duduk di masjid.” Hammad 
berkata, "Menurut kami dia tidak pandai bermaksiat kepada 
Allah &.” 


40 3-0 £ 


AS 0 Kakan A3 IA Wib —Yate 
Cab JE Cia aa pt BAL JB 


? 


TN 


Lo Lo 


! gg o3036- bana TE 21 
si Ana - Kabur aa JG Ad "7 Ioi 
KA Pat ra Li 


Nan Te Na Aa ia Ea eU TE 
Ulasan Ju "JG «OLay INN aa Kw A— JG 


- 


“ o 
. “90 K0. 


"ba £ Ten 
Bo IA 3 XI Pj Nai -E or oi Pl 
C9 ueng Da Tia Ol ae Je WI 
4 0. « 4 Lo. G3 $ og ON ag 09. 
oo Y 01 Oya GI ga Olankug G2 
' a 8. , o- 
“Pra s al 
3040. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Abbas Ats-Tsagafi 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Walid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Basyir 


? 
0. 


SNP " 8 3 
IS Anni ES 15 


—M 


583 


Hilyatul Auliya' 


Ad-Da'aa" menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin 
Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri 
berkata, “Para tukang kayu merusakku sampai aku diselamatkan 
oleh Allah # lantaran empat orang yang belum pernah aku lihat 
orang seperti mereka: Ayyub, Yunus, Ibnu Aun dan Sulaiman At- 
Taimi yang menurut mereka dia tidak pandai untuk bermaksiat 
kepada Allah &.” 


Si Pa Ipa 


Aa at LEG DAUN PEN Mn 


0 LA 3 0 -— € C LA... Oo Jo 3G A3 
- 
2. 21 L1 o- &- 3 0 -— 1 25 La 
— aa 3 LN "ng HN ls Kana Hg hg 
- - 
- 


Para Pd Pp, PJ 
UI car PP Ke adl USS Ii 
Aa JAN Ya G3 J3 Ao Edar 


3041. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Taubah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ali -yakni Ibnu Al 
Madini- berkata: Kami menyebutkan At-Taimi kepada Yahya bin 
Sa'id, maka dia berkata: “Kami tidak pernah duduk bersama orang 
yang lebih takut kepada Allah melebihi dia.” 


584 





Hilyatul Auliya" 


To. o Bo Ak X0 h, &o- AS 
Chan up Kaban Op AI AS Lud Ye £Y 
o - 0 28 - o CE 380 4G. 3 Kenya “JG 


Sen OA sa 1g Bana dl 
£ PAN SA PE UN PA Ge ain Tan 0. - 
Jala MI YG "da (il Ulaaka Cp jaka 


Kh Oa SA dia dl BE Ge 
A00 an son Ig LX 50. 3 3 - 
pny al bang ebay ata) ly yag 


3042. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Ali bin 
Bahr menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi berkata, “Jika saja 
engkau bukan termasuk keluargaku, tentu aku tidak akan 
menceritakan ayahku ini kepadamu, ayahku hidup selama empat 
puluh tahun, dia selalu puasa sehari dan berbuka sehari. Dia shalat 
Subuh dengan wudhu Isya, atau kadang dia memperbaharui 
wudhu tapi bukan karena tidur.” 


585 


Hilyatul Auliya” 


3 daan Pe A1 2 Pe OI Pap 


Ia PA Rr Op ada jd Has 


“. AG - 


of Pp uk J6 Tp Oa 3 


sajas TK 3 ai 
LIL 9 


SN CE Tp 
0 Aot Huda, P 0D 
Mor song Kan ai sal Ga 


3043. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Walid bin Aban menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Hatim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yahya bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Jarir menyatakan bahwa Sulaiman At-Taimi tidak pernah melewati 
sesaatpun kecuali bersedekah. Kalau dia tak punya apa-apa, maka 
dia shalat dua rakaat, kemudian membaca: “Haj rasulrasul 
makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal 
yang shalih” (Os. Al Mu' minuun (231: 51). 


£ 


(3 3 








Hilyatul Auliya" 
LI Le II ae 21 AA EA Es 
2 Sa Sea al 3 ba 
OS uga YA v IX Lah ah alel 
AI Kian ep Id pa In Term 


Mana Da - 0 00. G 


TNa Kate ANA 


“ 


a53 Ho Ipa e s - 
Ma OLI IP 173 «lai Ju 

3044. Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza' menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim bin Katsir menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “At-Taimi biasa shalat Isya dan Subuh 
dengan wudhu yang sama sepanjang masanya. Ketika waktu shalat 
tiba tidak ada yang dia lakukan kecuali shalat. Dia biasa berdzikir 
sehabis shalat Ashar sampai tiba waktu shalat Magrib, dan 
berpuasa sepanjang tahun. Pada saat melaksanakan shalat Id di 
lapangan, orang-orang berlarian karena diguyur hujan, maka 
mereka pun masuk ke dalam masjid, tiba-tiba mereka melihat ada 
orang yang tegak berdiri melaksanakn shalat dengan bertutup 
wajah, dan ternyata orang itu adalah Sulaiman At-Taimi.” 


587 


Hilyatul Auliya" 


C5 1JB dl KE GAS —y. to 


7 


£ - 
2 ee LD 


(ko 


o 2. - 0 oz o 2902 3 Ia Ba 
OP 3 on Ad 01 alat Gia IU 
(Oa Ane 0 sae 1 e aan en - 
KA Sl SA Olada TE JB Old Aug 
ena ” - 4, 33 - od 29 £ s 
US BAYI elit sy mal eks Uu 

sat Lp 0g P LA P P3 PP s4 o se se 2. 
da8 (SE ogah AE II RT ad Sia IeU 

8 3 o- 0 3G nc MA na Tam Es... 

II he ea NY ae US An 

3045. Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abbas bin Al 
Walid bin Nashr menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id 
Al @aththan, dia berkata: Sulaiman At-Taimi keluar menuju kota 
Makkah, dia melaksanakan shalat Subuh dengan wudhu shalat Isya 
terakhir. Dia juga berpedoman dengan pendapat Al Hasan bahwa 


kalau rasa kantuk sudah mengalahkan hati, maka hendaklah 
berwudhu.” 


Yahya sendiri sangat kagum dengan kesabaran At-Taimi. 


Ab SA Erat 


z - 


“GB - nine 3 e : - o ag. Pap 2 
CI JB Ce Pl Uj Kahua Was :JU 
ai z 


588 


Hilyatul Auliya” 


01 o £ PENA diri o Pa IP, L Io. Bat 
(0S s1 SDI u Pas ai Ag TP Fa BEA 
3 Pane Pa - pe 8 og 3 £ 014 PPAS SNN PE 
CI alel dim Cal ai OLauku el JW 
- 3. PAN Pn ag AI 3 8 a09 Lu 
sAela sanb yi Tamala SAY! eligil luas 3 sad 
3046. Muhammad bin Ibrahim bin Ashim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Tamam Al Himshi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Musayyib bin Wadhih 
menceritakan kepada kami, menurutku (dia meriwayatkannya) dari 
Ibnu Al Mubarak atau yang lainnya, dia berkata, “Selama 40 tahun, 
Sulaiman At-Taimi menjadi imam masjid jami' Bashrah, selama itu 
dia shalat Isya terakhir (Isya tengah malam) dan shalat Subuh 
dengan wudhu yang sama.” 


Id 0 GA Bia rat 


aa 23 Lo. Za Tn 8 .-06 
TAP Y ALI AS " JG Te sa 


APN JO ea Ot Oi Gak 3 an 


og SG Hi ata 06 TN Cd Lala 
II 7043 o 4 


589 


Hilyatul Auliya” 


3047. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdul Malik bin @uraib Al Ashma'i 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Telah sampai kepadaku 
bahwa Sulaiman At-Taimi berkata kepada keluarganya, “Mari kita 
membagi malam. Jika kalian mau (di awal malam) , maka aku bisa 
mencukupi kalian di awalnya, atau kalau kalian mau (di akhir 
malam) , maka aku akan mencukupi kalian di akhirnya.” 


SI ot ana Oo IYA 

II IA Gis 2G ajal Ia Jai Gas 
LA KA :J6 13 MS BAL :JE 
AI “JG 3 Oa jaka 3 Aja 
inang SA Al Ig "si 5 Paw S 
TEE IE eng Sedia 


2 


0 K3 Ga az) oi 


Ema Ka 
IS 835 las Irv 


- 
22 
N)) 


MY Ta G3 


Fa 
PPI agan 
NON Aa aa MA jare 


590 








Hilyatul Auliya" 


Oo 3 en TG. NP: 5 Bean 3 Ore C NA 
—ai os, DI 9 "JG HS 339 UX P3 JB 
AP LAM JB an dp Sh Sb3 


. 
- 
Pn an Gac 


.. 1 an - 0 2 HOP £.. 
2gp Si Kh 30 ES do ya Ud png das 


Iv sang WS AI 


3048. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Ali Al Bashri menceritakan kepada kami, dari 
Ma'mar, muadzdzin suku At-Taimi, dia berkata, “Sulaiman At- 
Taimi pernah shalat di sampingku setelah shalat Isya terakhir, aku 
mendengar dia membaca surah, "Maha suci Allah yang di tangan- 
Nya lah segala kerajaan.' (Os. Al Mulk (67): 1).” 

Ma'mar melanjutkan, “Begitu sampai pada ayat, "Ketika 
mereka melihat adzab (pada Hari Kiamat) sudah dekat, muka 
orang-orang kafir itu menjadi muram.” (@s. Al Mulk (67): 27). Dia 
mengulang-ngulangnya sampai orang-orang yang berada di masjid 
pulang.” 

Ma'mar berkata, “Akupun meninggalkannya sendirian.” Dia 
melanjutkan, “Ketika aku kembali ke masjid untuk 
mengumandangkan adzan Subuh, aku masih melihatnya berdiri di 
tempatnya semula sambil mengulang-ngulang bacaan tadi,: dia 
tidak mau melewati ayat itu (yaitu) , “Ketika mereka melihat adzab 


591 


Hilyatul Auliya" 


(pada Hari Kiamat) sudah dekat muka orang-orang kafir itu 
menjadi muram.” (@s. Al Mulk (67): 27).” 


SA KE SAS —ya ga 


Me ee ee 


La 


205 sat seen 2 daa Pan “JG a 
8... G3 310 3 Pa 23 - 0 
(lo pm Kou & oa JB PI 


#5 og data Kana in Ta 0 5: o- 
S sb ai Olaaku OS :JG Halu gp lb GS 
- o, Lor Loe 0... 9 “— APP - -E Ba 
AA yo JUh detan pa Aj Ca Cagiol MAN 

S0 


OA, cat 


3049. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Makhlad Abu Abdurrahman 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Ali bin Muhammad Al 
Minjurani menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Sallamah, 
dia berkata, “Sulaiman At-Taimi melipat tempat tidurnya selama 
empat puluh tahun dan dia tidak merebahkan tubuhnya (tidur) di 
tanah selama dua puluh tahun, padahal dia punya dua istri.” 


592 





Hilyatul Auliya' 








SI JB (Ghal op MA SAS —Y. 9. 
: UV 


Ap 3 YA HS IG ae 3 KE 


0 - 20 Lo 3G LA 6- ai Tea 8... 

OS uu la OP Sea va JG (Sale 
£ Ah £ 2 : - - 0 2. . 3 9 2 F Ka 
Ol OS "dh datn UP PI Lnaa JG 
ed s#.- F 4 0 yg £ 013 T 38 Ca c 3 Pa 
80 

“3 . meal 

3050. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Bakar bin Ashim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Ar'arah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Sa'id 


berkata, “Sufyan Ats-Tsauri tidak mengutamakan seorang pun di 
atas Sulaiman At-Taimi dari kalangan penduduk Bashrah.” 


” 
o0- Ao Bg 


Lb Tea DG 2 Ujak G Jalal GAS 


593 


Hilyatul Auliya' 


# 
I- 2 PN A o£- 


makan pe cah, Le 
5) er BAN JI 


os A9 


OP 


3051. Abu Muslim Abdurrahman bin Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Nushair 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Amr 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, 
“Aku tidak pernah melihat ada empat orang yang selalu bersama 
di suatu kota seperti empat orang yang selalu bersama di Bashrah, 
yaitu: Ayyub, Yunus, Sulaiman At-Taimi dan Abdullah bin Aun.” 


Te Tee Den MU TR Ya 
2 ea rena AG SAS :J6 
sk Pa Ha 3 TS 10 Ai 
JB pkn bab kaan 
3052. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Khalaf bin Ubaidullah Adh-Dhabbi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, dia 


594 





Hilyatul Auliya 





berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, 
“Kebaikan itu adalah cahaya dalam hati, dan kekuatan dalam amal. 
Sedangkan keburukan itu adalah kegelapan dalam hati dan 
kelemahan dalam amal.” 


Kab —Y.oy 
al KI 2JB cra AI Atas du 


5 ja gr AN ana nana Ja 


P Aa ora Ja :J6 Ae 
BU SAI dia SY 196 Ol 


. 9. - 8, 0 


13 Me an aan aa 
Ten De AC 3 


3053. Ahmad bin Muhammad bin Yazid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Bakar Al Warrag menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mardawaih 
menyebutkan dari Fudhail bin Iyadh, dia berkata: Ada yang berkata 
kepada Sulaiman At-Taimi, “Engkau adalah engkau dan siapakah 
yang bisa seperti engkau?” Dia menjawab, “Janganlah berkata 


595 


Hilyatul Auliya' 
demikian, aku tidak tahu bagaimana keadaanku menurut 
Tuhanku #&, karena aku mendengar Allah & berfirman, “Dan 


Jelaslah bagi mereka adzab dari Allah yang belum pernah mereka 
perkirakan' (Os. Az-Zumar : 47) ” 


Io aa Ma al KA put 

Je Bas JB apel sr Lekagdhasa 
elu 5 Sal AL JB PA 3 al 35 
bau :JG Kab Oni 33 Tata GAS 106 
Uta Las ad OK Pai OI 


” P0 


AI d3 HS PN Ja DU Es US 
SI AE S3 La Jne 


3054. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag As-Siraj menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hatim bin Al Laits Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aswad bin Salim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Rumah kami yang menjadi tempat 
tinggal ayahku roboh. Akhirnya dia membangun tenda di 
reruntuhan rumah itu, dia tinggal di dalamnya hingga dia 
meninggal dunia. Ada orang yang bertanya kepadanya, “Mengapa 


596 








Ja ee mn en Hilyatul Auliya' 
engkau tidak membangunnya?” Dia menjawab, “Suatu perkara 
(kematian) lebih cepat daripada hal itu (membangunnya). Hari esok 
ada kematian.” 


€ 


“Ju O ee Te ei Tea —Y.90 


Fri 
“0 3-9. 


Io In GAS JG ra Yi dab Gis 


- o 2. 0 840 A3 9 Ka “JG 


Jan PU ad PS 


7 


yel & & A0 sa ai Ka La 


3055. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abbas bin Al Walid menceritakan kepadaku, dari Yahya 
bin Sa'id Al @aththan, dia berkata, “Sulaiman At-Taimi tinggal di 
dalam tenda yang terbuat dari karung selama tiga puluh atau 
sekitar tiga puluh tahun.” 


na - 


JG Haa » Ian 5 KwI— —Y.0o1 


z7 Ao 3 


du Or BA eU pas OA ee rae 


597 


Hilyatul Auliya' 


ET a og ea -£ gt : & Ta AG 
Sm Ola Eh LS JB Sa Cia 





e £ E Lo. ad Ba ea ak KA ae ME NA 
A8 S1 09 IPS GS SJ NG MIL SL 
Pa Ic Te 


MI Oles Al 3 Bale Isl 


G3 


3056. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Mu'adz menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku melihat 
Sulaiman At-Taimi seperti anak kecil yang sedang hadats yang 
melakukan ibadah. Menurut orang-orang dia belajar tata cara 
ibadahnya dari Abu Utsman An-Nahdi. 


Pa ana 00 Lo IG. Aa 8. 
WI— JG CARA jp Kaua De —Y OY 
# 
6 


-JG WErip A3 JAR SAS JG anara Lina yg 
DR NP ep OLI 1p Ann Uas 
Lage SAI TAB Ep AS JB JB ea 

RDA 


3057. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yusuf Al @adhi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Amr bin Marzug menceritakan kepada kami, dia berkata: 


598 


Hilyatul Auliya' 


Za“idah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari 
Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata: Umar bin Al Khaththab 
berkata, “Musim dingin itu adalah ghanimah seorang hamba.” 


(Oka d3 BA ee Ae | Ka - YON 


30 3G. 3 Pap 


BI Iu ara Bb Saba GIS “JG 
Ia Ii Ob SL JB ai Ga 
SB aa OS, ea al Pan - JG 


8 22 S3 Ing ea On ag OLS” 
Tran DE ar at pa Id aa 


Hn 


3058. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hatim bin Al Laits 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ghassan bin Mufadhdhal 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibrahim bin Ismail -dia 
adalah seorang yang #sigah- menceritakan kepadaku, dia berkata, 
“Sulaiman At-Taimi pernah berselisih dengan seseorang. Lalu 
orang itu menyerang Sulaiman dan mencengkram perutnya.” 
Ibrahim melanjutkan, “Lalu tangan orang itupun menjadi kering.” 


599 


Hilyatul Auliya” 
Ia ne A5 usa 
To ea Jl CAS Bln) Tea Peta Ira ya 


Ab dua PRA IA JB Al Ka 


HIP de. Pd 


AA Tea (yaah u AI Oya Y 


ai Up PE 


3059. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sawwar bin Abdullah 
berkata: Aku mendengar Al Mu'tamir berkata: Ketika ajal 
menjemput ayahku, dia berkata, “Wahai Mu'tamir, ceritakanlah 
kepadaku hal-hal yang meringankan, agar aku bertemu dengan 
Allah dalam keadaan berbaik sangka kepada-Nya.” 


AG 


Pan Saga sai Chal ai KAS 


Su Oo DL Se ah 2 3 
ai la ungu nita aa ia as 


600 


Hilyatul Auliya 
IE Upi WS UI ale ep 
P3 2 « o £ ot. 0 -o PENA Haa og 4 2 . 
O Pu Y ale pm JG Naa da Sanu 


3060. Abu Hamid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Ishag Ats-Stagafi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sawwar bin Abdullah berkata: Aku 
mendengar Al Mu'tamir berkata, “Ada seorang temanku yang 
meninggal dunia, dia selalu bersamaku ketika belajar hadits. Aku 
pun bersedih atas kematiannya, lalu ayahku melihat kesedihanku 
atas kematiannya itu. Lantas ayahku bertanya, “Wahai Mu'tamir, 
apakah sahabatmu ini di atas As-Sunnah?” Aku menjawab, “Ya.” 
Ayahku berkata, “Maka janganlah engkau bersedih karenanya.” 


- 


KLagd OA EAL IE MS 3 
? 1 aa - a 8. Pap 2 


JG NA ee das kata “JG: ra 


2 
D0 2. DO 4 3 tt 


601 


N 





Hilyatul Auliya”" 

8 0G yen 6 En 3 Sat rar ? 33 

ml Olaalu pa GKPI des KA JI Sd, 

A ag Ta aan PN PENS An 

IN bo BP LN LA BI Ji 
3429 Pan Tara - “3 - 


API Pe 


3061. Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ibrahim mengabarkan kepada kami dalam kitabnya, dia berkata: 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ali juga menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail Al 
Jawarisyni menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al 
Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ar-Rabi' bin Yahya 
Al Muradi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Syu'bah berkata, “Aku belum pernah melihat ada 
orang yang lebih jujur daripada Sulaiman At-Taimi. Bila dia 
menceritakan suatu hadits dari Nabi & maka wajahnya berubah.” 


BaS :JB Mena ema tara — YAN 


P- o F3 , OA o “ 
KA) PNY, ad pe Hi 


pr (yatna Hara. JG CI Ea “JG (Je 
ale? mas 2 aa SEN Ob JB ea 


N 
ga 


Opal WAS 2 


AN 


-.. 


NN 


as. 


ag 


602 





Hilyatul Auliya" 


3062. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalaf bin Ubaidullah Al Bahsri menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, dia berkata: £ 
Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, 
“Sesungguhnya seseorang yang melakukan dosa, di pagi harinya 
dia akan mendapati kehinaannya.” 


Cl JB OA Ba ya 


fe 
” 


Lk RB Sig | JB 1 JB asuh ala 


3 


P” . 
” ? 


. 


3063. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalaf menceritakan kepada kami, dengan sanadnya, dia 
berkata: Ayahku berkata, “Minuman nabidz yang dibuat oleh 
seseorang, hanyalah dapat membahayakan agamanya.” 


ara LI aj 5 AS Gis — 1 
“de Ag as 3 Kena “JG ea "5 IG 
SIB SA HK Cas YG Deh pai, 


. 


. 2 se - FP Tag - 2 2 LP “3 A4 90 -— 
(Ao Lama Ama al S3 PT Pi Da nama 


603 





Hilyatul Auliya'" 


z 
o 2, B8 Ba - 


PP Ya nb 33 ai af Dk Ca “JS 


3064. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Umar bin Ali dan Al Mufadhdhal bin Ghassan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Mu'adz bin Mw'adz 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sulaiman 
berkata ketika ditanya tentang minuman nabidz (perasan anggur) , 
“Aku tidak suka meminum minuman nabidz ketika aku 
melaksanakan haji.” 


Fe 


TA Ta “JW Sa kata —-Y. "te 
SIB KARI GL JB deal Kis :JU 


Aa Dea aa v Ka cal TA "ain 


“ 


a . 3 3. 4 2 () 
batita ebi af KA 
3065. Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Khalaf menceritakan kepada kami, dia berkata: Nashr 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Ashma'i menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami, 


Keara 


604 





Hilyatul Auliya" 


dari ayahnya, dia berkata, “Tidak ada seorang pun dari kalangan 
para sahabat Nabi & yang disebutkan, kecuali aku mencontohnya, 
sehingga orang yang mendengar perkataanku mengira bahwa 
pandanganku berasal dari mereka.” 


z 


: JG cal GL o Twai &- 09 | Ter -. 41 
9- si - 4 S3 - 0 0 Lo 8 98. 
Blah WAS JB CICI IAI ep Kal Wa 
2 # 


- 


ISS A3 ah IE AS AB OR Ap Ta 
US oi AN Jo Id SN PAI 


- 0 


BI IS A3 Sab Il JB AN 


3066. Ahmad bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Bundar Al Habbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ishag bin Ibrahim Syadzan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Ayahku pernah mempunyai hutang, lalu diapun 
beristighfar kepada Allah #&.” Lantas ada yang berkata kepadanya, 
“Mintalah kepada Allah agar Dia melunasi hutangmu.” Dia 
menjawab, “Jika Allah mengampuniku niscaya Dia akan melunasi 
hutangku.” $ 


N 


605 


Hilyatul Auliya" 


CB 


Bada 3 Mean Aa PNY 
DEA pl le Gis “JG HA KU da 
JB dilan 5 35 53 BE HI GIS Jb 


o£ 


IE 33 “JS TA 3 2 ag cal, 


Ten see aan sasa 


3067. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Arim Abu Nu'man menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, dari Ragabah 
bin Mashgalah, dia berkata, “Aku melihat Tuhan yang memiliki 
keperkasaan dalam mimpi, Dia berfirman, “Demi keperkasaan dan 
kemuliaanKu Aku akan memuliakan tempat Sulaiman.' 
Maksudnya adalah, Sulaiman At-Taimi.” 


"4 


snkuak-ona en ka -Y. TA 
R02 Pap 4 g at E Ia 


Ju Pas ae SI dpr Kanan SE tiang 


606 





Hilyatul Auliya" 

Gn Leak” B g . Pt & 8 B3 ef 
SU Tara, Jas ce Sa —) Lal, 
GB 084 Lo OA Ol ora - ha 

"el Ola gag .OLaaku (gia 


3068. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Abbas As-Siraj menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Jarir menyebutkan dari Ragabah, dia berkata, 
“Aku melihat Tuhan yang memiliki keperkasaan dalam mimpi, Dia 
berfirman, “Demi keperkasaan-Ku Aku akan memuliakan tempat 
Sulaiman.” Maksudnya adalah, Sulaiman At-Taimi.” 


/ 


X3 u HS u yaa | Kar — YNA 


3G. $ 


Soe Kat -JG AI 


- 
“». 
$ 

1 
— 
Gs 
4 
NX 
o 

Xp —— 
- 
o 


P4 


Oo 
Bab J6 ag SB AI A5 26 
HM 5 26 Fail AN os 
Sisi P4 Fa Iki JB :JB HI 
Ad Ul EA Ae ISI ae SK Kap 

kita 


3 


607 


Hilyatul Auliya ———————— 


3069. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats- 
Tsagafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Abbas bin Abi 
Thalib menceritakan kepadaku, dia berkata: Ghassan —maksudnya 
adalah, Ibnu Mufadhdhal- menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Khalid bin Al Harits menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Sulaiman At-Taimi berkata, “Jika engkau melakukan keringanan 
setiap tahun atau kesalahan setiap tahun, berarti seluruh 
keburukan telah berkumpul padamu.” 


# 


Bae J3 AA SR AL pay, 
(sik SI Sir Kaban ee A Our 
SO SE ot pa IE opb 3 La : 
ba Had US UN ja ana Kya 
Ha ED SU Dub ul 


3070. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id Al Kuraizi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman 
At-Taimi pernah sakit, pada saat itu dia menangis amat keras, 
sehingga ada yang bertanya kepadanya, “Apa yang membuatmu 


608 





Hilyatul Auliya" 





menangis? Apakah engkau takut mati?” Dia menjawab, “Tidak. 
Tapi aku pernah bejumpa dengan seorang berpaham @adariyah, 
lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Maka aku takut 
Tuhanku & menghisabku.” | 


2 aan Gabe "Ja SA 3 BN 92 JB 
Ta PA Da Ge SA Tang “JG « Lo 


0s 


dj M3) Gp pa 2s Tn ag A1 Yeah “4 


-....9 £ OLX 


cu pad abuola « JA Ci PI an d 
UN t) de mei BEN OS 


SAI Siuo Nm al Aan (Ri Ai JG ok Oa 
- 355 - 3 LX “3 8g Ping (e aa an 4 : 2 
Meet na Ika ol Hal SE 2 al Os 5 


388-207 oo NN an - £ 
AI d Hu J ol, ena 

3071. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ishag bin Ahmad menceritakan kepada 


kami, dia berkata: Sa'id bin Isa menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Mahdi bin Sulaiman berkata: Aku 


609 





Hilyatul Auliya'" 


menemui Sulaiman, lalu aku mendapati Hammad bin Zaid, Yazid 
bin Zurai', Bisyr bin Al Mufadhdhal dan teman-teman kami orang 
Bashrah sedang bersamanya. Dia tidak mau menceritakan hadits 
kepada siapapun sehingga dia mengujinya terlebih dahulu. Dia 
akan bertanya kepadanya (orang yang akan diceritakan hadits), 
“Apakah orang berzina itu karena takdir?” Kalau dia 
menjawab, "Ya”, maka dia akan meminta orang itu bersumpah, 
apakah itu yang menjadi landasan beragamamu kepada Allah? 
Kalau orang itu bersedia bersumpah bahwa hal itu adalah 
agamanya, maka dia akan menceritakan lima hadits kepadanya. 
Tapi kalau dia tidak bersedia bersumpah, maka dia tidak akan 
menceritakan satu haditspun kepadanya.” 


4 o- 3G - 


AAN ara ph “ai A2 AL VI 


Oi sa Ap CAS :JU sera Se 3 
ET aa Bia “JG (laa » Ant pa “JG ah 


sum atas Pu Jean 


ra 2 Oi ra 
- 08 0 3 os £ 


0 rapi Cdasi Ls » Jas ti Pri AL 


610 





Hilyatul Auliya' 


3072. Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Ishag Al Musuhi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdurrahman bin Umar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Apabila kami menemui Sulaiman (untuk belajar hadits), 
maka dia tidak akan menceritakan lebih dari lima hadits kepada 
siapapun diantara kami. Sulaiman fokus kepada salah seorang dari 
kami, dia bertanya padanya, “Aku bertanya kepadamu karena 
Allah, apakah kamu seorang Jahmi?” Orang itu menjawab, 
“Begitu cerdasnya engkau, dari mana engkau bisa mengenaliku?” 


keara Ka Aa pa APN Es Ime —YANVY 


ri sai £ Oa aa ng 1, ae an 


P4 


AI DE gp | Sd JB :JB 


desi sales Ai SE Ia 


3073. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalaf bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Ashma'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Mu'tamir bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku berkata, 
“Jika kalian lihat pendapatku berubah tentang pengharaman 


611 


Hilyatul Auliya 


nabidz dan penetapan takdir, maka ketahuilah bahwa hal itu telah 
menghalangiku.” 


“nari Opa SBI SY 


“ 
A0 3G 4 Pa na 


S3 AA EN ea 5 
PAI KAN GAS IBL IRI at 
. M0 Aa LB yA 3, aa 
lo ae cleo ca Tapa! ca Kanan JG 


". P4 
. 0 £ £ 


2 » . ai “ & ap 3 F3 a “ x og 

: SN ME LOO. , 05 
3074. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Amr Al Bahili menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, dari Al 
Mu'tamir, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata, 
“Sesungguhnya aku bermakmum kepada orang yang berjihad, dan 
aku tidak mau bermakmum kepada orang yang berpaham 


@adariyyah, karena orang yang berjihad adalah orang-orang yang 
ikhlas.” 


CC” 


612 





Hilyatul Auliya" 


Futta — —Y.Yo 


E 49 385. 3 aa 


(en oa : Ave an ve Pen ar 


3075. Abu Mas'ud Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman Al 
Harawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hatim As- 
Sijistani menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Ashma'i 
. menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'tamir menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku berkata, “Ingatlah, demi Allah, 
jika penutup disingkap, niscaya golongan Gadariyyah mengetahui 
bahwa Allah tidak pernah berbuat zhalim terhadap para hamba.” 


Sulaiman At-Taimi meriwayatkan secara musnad, dari Anas, 
Abu Utsman An-Nahdi, Abu Mijlaz, Abu Nadhrah, Al Hasan, Ibnu 
Sirin, Abu Al Aliyah, Abu @ilabah, Abu Al Ala' dani dan 


para tabi'in lainnya. 


613 


Hilyatul Auliya' 


- AG - IG 7: Kera sih £ » 2 - 4 AG - gi : 
In Wb JB Gta al SI Gas :JE 
G & @ o i - pg - 


£ Ora Pap AA 8 PA Pa 2 Oo. So AG. A 
Olla AS NE USUS IN IS Op Kaban 
3 Sa Keenan TR Pa Eko. 8 os 

- 5 # 

Dnbora SSL GT. - Pa - or A 0 
p3a6 Iklankan (IE DAS uya elang dala Al aka 
Gp, 3 Pipe, 
g JI CP OAxga 
3076. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami. Farug Al Khaththabi dan Habib bin Al Hasan juga 
meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muslim Al 
Kisysyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami. Mereka berkata: 
Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Anas 4, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang berdusta atas 


N 


—0 


614 


Hilyatul Auliya" 


namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mengambil 
tempatnya sendiri di neraka.” 6 

Hadits ini shahih. Para imam dan para ulama, seperti 
Syu'bah, Zuhair, Abtsar, Al @asim bin Ma'n, Manshur bin Abi Al 
Aswad, Isa bin Yunus, Jarir, Husyaim, Yahya Al Gaththan, Ibnu 
Ulayyah, Mu'tamir, Abu Khalid Al Ahmar dan yang lainnya 
meriwayatkannya dari Sulaiman. 


45 : JB PE KA Gas —Y.VV 


- Pd 
Z4 o- Pa 


5 ST AA IG Wat AI sb 


“ 2 


Ka 1 ag Kan aa IE AE eL 
Olala CAS 1G Ad aa, ca OP Aa 
Pi saj Aa 2 
t: JB AL Nang ag EA Ie 
NN JG ca Ie Be sk : 
2 pp Al Biker pembalisin Ilmu (107, 110), dan Muslim dalam 


mugaddimah (2,3,4). 
Hadits ini mutawatir. Diriwayatkan oleh tujuh puluh sahabat Nabi. 


615 


Hilyatul Auliya' 
4 0 5nd 
ra 
II SI! PAS 433 :. yg 3 


NIS of as 


i 


BA JB AE JS US AL BAN 


3077. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdul Wahhab bin Atha" menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan juga meriwayatkan 
kepada kami bersama banyak orang, mereka berkata: Abu Muslim 
Al Kisysyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'adz bin 
Aunullah menceritakan kepada kami, dan ini adalah redaksinya, 
dia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari 
Anas bin Malik #, dia berkata: Nabi & dan Mw'adz keluar dari 
sebuah pintu, maka beliau bersabda, “Wahai Mu'adz.” Mu'adz 
menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Barang siapa 
yang meninggal tanpa menyekutukan Allah dengan apapun, maka 
dia masuk surga.” Mu'adz bertanya, “Bolehkah aku kabarkan ini 
kepada orang-orang?” Beliau menjawab, “Jangan, biarkanlah 
mereka berlomba-lomba dalam amal, karena aku takut mereka 
tidak beramal”! 


Hadits ini shahih tsabit Beberapa orang selain Sulaiman, 
meriwayatkannya dari Anas, diantara mereka adalah, @atadah. 


67 HR. Al Bukhari, pembahasan: Ilmu (128, 129): dan Muslim, pembahasan: 
Iman (32) dengan redaksi yang hampir sama. 


616 





Hilyatul Auliya' 
- 43 aP PN 30 4 - 6 - 
Baja Copa LA WIa— —Y.YA 


AE IE eakh REI NE Ae 


N 


di 5 s on 2 Pa YG IG - g : 8 0 5 o- 
ed 2. A 
A 


pat JB ES AI Tp, Uu 3 Oh Cia 
A5 ag ID Ie YM 
ca ia u ad AN meh Kana 


202 A 


HN IN aa Dao CAD 


3078. Habib bin Al Hasan dan Farug Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muslim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Zaid An-Nahwi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman At-Taimi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Anas bin Malik 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada dua orang yang 
sedang bersin di hadapan Rasulullah &, maka beliau mendoakan 
salah satunya dan tidak mendoakan yang lainnya. Ada yang 
bertanya, “Wahai Rasulullah engkau mendoakan yang ini, namun 
engkau tidak mendoakan yang satunya?” Beliau menjawab, 


617 


Hilyatul Auliya' 


“Orang ini memuji Allah, maka aku mendoakannya, sedangkan 
yang itu tidak memuji Allah, maka aku tidak mendoakannya.”8 


Hadits ini shahih tsabit Para imam dan ulama yaitu, seperti 
Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj, Malik bin Mighwal, Ma'mar, 
Sufyan bin Uyainah, Zuhair, Al @asim bin Ma'n, Abu Syihab, Jarir, 
Tsabit bin Yazid, Mw'adz bin Muw'adz, Yahya Al @aththan, 
Mu'tamir, Ionu Ulaiyyah, Ibnu Abi Adi, Yazid bin Harun, Abdullah 
bin Mubarak, Abu Yusuf Al @adhi, Abyadh bin Aghar, Daud bin 
Zibrigan dan lain-lain meriwayatkannya dari Sulaiman. 


5 Pe 3 Ie GAYA 


0 Go X X0 NY, Ao 


Kn da aya A1 X2 Gak :JU 


. 


Kecu 


ep Ia Ca 138 ALA ps 
Ip daa di nb pan A Ga 
SE Jo NIP IN 3 

SG MPA Ob AL 18 ea 


3079. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Najiyah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Amr Az-Zumaili 


68 HR. Al Bukhari, pembahasan: Adab (6221): dan Muslim, pembahasan: 
Zuhud (2991). 


618 





x 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Katsir Al 
Bashri Abu Nadhr menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Anas #& 
bahwa Rasulullah & bersabda, “Sahurlah kalian karena dalam 
sahur itu terdapat berkah.”89 


Hadits ini gharib, dari hadits Sulaiman. Muhammad bin 
Katsir Al Bashri Abu Nadhr meriwayatkan darinya secara gharib. 


B3 30 A4 


Aan op pehli Blah pl Kas —Y LA, 
pb Pay ta Ga 
SIB Mn Maan Sa HS PAN Kan “JB « se 
Kota NA el Naa ee Aa Aa (Gas 
Sao depan 3 op 

ag Mor GEN nda th 
of La PI APA WA Il af 3 IA IM 


ea Pa 


beli dh Gp Gay pa aga 


69 HR. Al Bukhari, pembahasan: Puasa (1923): dan Muslim, pembahasan: 
Puasa (1095). 


619 


Hilyatul Auliya" 


3080. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Muhammad 
bin Nashr Adh-Dhuba'i menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Mathar bin Muhammad Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdul Mukmin bin Salim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Anas, dia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, ” Duduk bersama 
kaum yang berzikir kepada Allah setelah shalat Subuh sampai 
terbitnya matahari lebih aku sukai daripada membebaskan empat 
budak dari keturunan Ismail.”70 

Hadits ini gharib, dari hadits Sulaiman. Abdul Mukmin 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


SAS IG cab Aj Oa Pa — AN 
5 IE GA gtr 
uu EA, P3 Pala 2 oa Eye 
Se abg ab IbM Ih J6 
Alah Ora aa 


Y 


LB cal OS up TPA rara 


70 Hadits ini hasan. 
HR. Abu Daud (3667). Al Albani menilainya hasan dalam Shahih Al Jami' 
(5036). 


620 








Hilyatul Auliya 


3081. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Sahl Al Askari menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Sinan Al @azzaz menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Mu'adz bin Aunullah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan 
kepada kami, dari Anas «&, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al @ur'an dan 


mengajarkannya"! 


Hadits ini 'gharib, dari hadits Sulaiman. Mw'adz 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Kami tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Muhammad bin Sinan. 


dada 2 isa ear pg FA ti 


4.9 £ ( NG en tara 


Sal Un 


22 203 3 sa ea 


71 Hadits ini shahih lighairih. 

HR. Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir (1/126) dari jalur Muhammad bin 
Sinan Al @azzaz. Dia dha'if, tapi ada yang menilainya tsigah. 

Hadits ini diperkuat oleh riwayat Ahmad (1/153), Ibnu Majah dalam 
mugaddimah (213): dan Ad-Darimi (2/437) dari hadits Mush'ab bin Sa'd, dari 
ayahnya. 

Al Albani menilainya shahih dalam Shahih Sunan Ibni Majah, cet. Maktabah 
Ma'arif - Riyadh. 


621 


Hilyatul Auliya' 


KAIN OS Al 3 Kal OKU GAS JB 
Ke A Pang Da MS P3 B5 oi BU up 


Jp AA cak SU aa daa 
2 aa JI 


3082. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad juga meriwayatkan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Isham menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yusuf bin Ya'gub As-Sulafi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari 
Abu Utsman An-Nahdi, dari Usamah bin Zaid &, bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Aku tidak meninggalkan fitnah (ujian) 
yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita.” 7? 


Hadits ini shahih tsabit. Beberapa imam dan ulama seperti, 
Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Ma'mar, Zuhair, Al @asim bin Ma'n 
dan yang lain meriwayatkannya dari Sulaiman. 


72 HR. Al Bukhari, pembahasan: Nikah (5096): dan Muslim, pembahasan: 
Pelembut hati (2740, 2741). 


622 





Hilyatul Auliya" 

8 - 0 --o 20 8 Pa Ipa 
5 o KG aa s 2 2 
AA 23 San Cia 1 sun 


Tn & o- 


Bb AN Ia Ex - JG 
Kg NN An 3 £ 0. Z 0 
dalah Gl Sail Olaie Pang CO Lauk 
An ae an IA Tn TN ata TN AL TA 
bag dala Al le AI Ja J8 :JB TAN) 


Bah Sara Bun lh 


3083. Ali bin Ahmad bin Ali Al Mishishi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Al Baththal 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin 
Muhammad bin Al Agib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Salim menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ubaid, 
dari Sulaiman, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Umamah Al 
Bahili, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Pada akhir zaman 
kelak akan ada srigala dari kalangan para pembaca Al @ur'an. 


623 


Hilyatul Auliya' 


Barangsiapa yang mendapati zaman itu, maka hendaklah 
berlindung kepada Allah dari keburukan mereka.” 

Hadits ini gharib, dari hadits Sulaiman. Kami tidak 
menulisnya kecuali dengan sanad ini, dan hanya dari syekh ini. 
Kami mendapatkannya dari Abu Al Hasan Ad-Daraguthni Al 
Hafizh. 


E 


KA 2 pelan —Y AL 


la ag Ea aU gasan 
GI JB ga Hi Ig CAS JB 
bip Aoa Ja 23 
Haa ap aan lela do A5 of ta 
Joo Ie 2 JB Pp da 


3. an Pa 
eiyengg 2 AS Anna OS 33 
3084. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdurrahman 


73 Hadits ini dhaif Ali bin Ahmad bin Ali Al Mashishi dikatakan oleh Ibnu Abi 
Al Fawaris “Dia tasahu/ (terlalu menganggap mudah) pada dirinya”. Antara 
dia dan Sulaiman kemungkinan terdapat Al A'masy. 

Al Albani mengatakan dalam Adh-Dha'ifah (3720), “Aku tidak mengenal 
mereka.” Dia juga menganggapnya dha if dalam Dhaif Al Jami” (3309). 


624 





Hilyatul Auliya" 


Al Wasithi menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman At-Taimi 
memberitakan kepada kami, dari Abu Mijlaz, dari Anas bin 
Malik «5 bahwa, Nabi & pernah membaca doa gunut selama 
sebulan untuk mendoakan kebinasaan pada perkampungan Arab 
(atau dia katakan mendoakan kebinasaan Ri'l, Dzakwan dan 
Ushaiyyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya).”74 


Hadits ini shahih tsabit dari hadits Sulaiman. Para imam 
banyak yang meriwayatkan hadits ini darinya, antara lain, At- 
Tsauri, Za 'idah, dan lain-lain. 


B9389 tegal 3 Cab AS —Y A0 
Pa Ted 5 P aa 2. 4 90 He ab ang 8 ea 
AgLazr — dl B modi Cr oya Ge 
As NG DP » £ a 
Wa JB SI Jaa sal os I— AJ 
5 2 
AS un 3 og NE 8 - Tu 3 P3 Sd 
BI— JB ai Oak GS JB (Sea 
1 Tan koe - 2. - £ 0. 2 F3 
st "JW AS NI Ta, Chura Pata (0 yes 3 
'. si 2 Gie ae MN Ne or. N, 25 y 2 - 
IG AI SI Ol lag ale MI Ie MI Iya) 
3 .. mo oa NO ae Ro AN To, 
Harja yi Ieloty Ola yaig pa Jala 


- 


74 HR. Al Bukhari, pembahasan: Jenazah (1300): pembahasan: Jizyah (3170): 
dan pembahasan: Kisah Perang (4089, 4090). 


625 


Hilyatul Auliya' 





3085. Habib bin Al Hasan, Farug Al Khaththabi dan Al 
Hasan bin Umar Al Wasithi bersama para jamaah menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Abu Muslim Al Kasysyi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Anshari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Nadhrah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Sa'id #, dia berkata, “Rasulullah & melarang 
pembuatan nabidz dalam kendi yang terbuat dari tembingkar, 
mencampurkan busr (kurma yang belum matang) dengan tamr 
(kurma matang), serta mencampurkan kurma dengan kismis.”75 

Hadits ini masyhur, dari hadits Sulaiman. Kami tidak 
menulisnya dengan sanad a/ selain dari jalur ini. 


E 10 3G. 3 Pap 


abg KA Ip KAA El YAN 

— £ - £ o 2 - : AS 5. 2 To - 
"JB ata re) 3 SIS BIS :Jb clan 
3 on P - or Pap Maa, - X0 PAPAN 
Cs Olagku UAS :JE OA S3 In GAS 
So- N - 2. 2? 20, Eu - 3 #£ 0 Tee - 
HPA P3 SPAN Konga AP el ep 


Ia IL J6 Ay ale AI ee 3 
Pan en Ka kel an 


75 HR. Muslim, pembahasan: Minuman (1987). 


626 


Hilyatul Auliya' 


CA AA AI Io Ca UI 3 JAN, 


demo JS 3 IE dp Ju 3 


3086. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman At-Taimi 
menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Abu Musa Al 
Asy'ari #4, dari Nabi &, beliau bersabda, “Apabila ada dua orang 
muslim yang saling menyerang dengan menggunakan pedang, lalu 
salah seorang membunuh temannya, maka orang yang membunuh 
maupun yang terbunuh sama-sama masuk neraka” Ada yang 
bertanya, “Wahai Rasulullah, (hukuman ini memang pantas bagi) 
orang yang membunuh. Lalu kenapa orang yang dibunuh (juga 
mendapatkan hukuman demikian) ?” Beliau menjawab, “Karena 
dia juga ingin membunuh temannya.” 


Demikian yang diriwayatkan oleh Sulaiman dari Al Hasan 
secara mursal dari Abu Musa. 


Hadits yang shahih adalah riwayat Al Ahnaf bin @ais, dari 
Abu Bakrah.76 


76 HR. Muslim, pembahasan: Huru-hara Akhir Zaman (Al Fitan) dan Tanda- 
tanda Kiamat (2888) dari hadits Abu Bakrah s&. 


627 


Hilyatul Auliya" 
Pa "3 ae ae ve ah Ge SAY, 
2 Aga g Gl n Kama 5 Sa PA IA 5 


Pan -JU SPA 3 ss ee SN Ta “JG 


i 





PP Wa ola PON IP ag 
Tau Ng JB :JU Ne 94 
dn AS BAN ae, da 

ng AI KI 5 Oh AKAN Ja 


” 


WA 


” 


“ 


3087. Abu Ahmad Al Husain bin Ali At-Taimi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hassan bin 
Abbad Al Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku 
menceritakan kepadaku, dari Sulaiman, dari Abu Mijlaz dan 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas #&, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Syirik itu lebih samar bagi ummatku dibandingkan merayapnya 
semut kecil di atas batu besar. Tidak ada pemisah antara seorang 
hamba dan kekufuran kecuali meninggalkan shalat”! 


77  Sanad hadits ini sangat dha'f jika bukan maudhu' 
Hassan bin Abbad Al Bashri adalah seorang yang jujur, namun biasa salah, 
sebagaimana disebutkan dalam At-Tagrib (1202). Ayahnya yaitu Abbad 


628 





Hilyatul Auliya' 


Hadits ini gharib, dari hadits Sulaiman, dari Abu Mijlaz dan 
Ikrimah. Kami tidak menulisnya kecuali dengan sanad ini. 


Leo E 30 3G. 3 —.&» £ E ah 
Ave Cr Iamea Sal 3 ba— —YLAA 


0 


ha pa Kan o B- 3 CA Rea 3 
CE USS Lp Kaban WA 1JB er dl 


0 IE SIS JB Chahun op ame Ud 1JU 


z 


Oo £ 0. Kr o1h 202 Pi Pa Ipa na - 
PP Id 2 -.. PP o - - o 1 o- 
Magi Al GP) CS Ul P Ulad 3 AS 


an aa #3 3 "3 NP ap en Sina 
aa ag HP Al lo Al yo) JB JG 
3 ah 2 Karan ae “at .. Ssi 
Aduh AA ID IE SU ada JI AI 


BII SAN AA, NA UI SA 1 


- 
. 3G, 


9 ea nk o g 





adalah putra Shuhaib, orang Bashrah, dia seorang yang matruk. Demikian 
yang dikatakan dalam A/ Mizan (2/67). 

Adz-Dzahabi berkata dalam Ad-Diwan (2074), “Dia kadzdzab lagi halik”. 

Lih. A/ Lisan (3/230), dan Al Majruhin, karya Ibnu Hibban (2/164). 

Hadits ini diriwayatkan dengan jalur lain dari Aisyah, Abu Musa Al Asyari, 
Abu Bakar Ash-Shiddig, Hudzaifah, walaupun satu persatunya memiliki 
kelemahan, tapi bisa saling menguatkan. 

Lih. Adh-Dha 'ifah (3755): dan Majma' Az-Zawa 'id (1/223, 225). 


629 


Hilyatul Auliya 





3088. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Syadzan 
Al Mathwa'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin 
Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Mu'tamir bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah 
bin Dinar, dari Ionu Umar &, dia berkata: Rasulullah #& bersabda, 
“Allah tidak akan mengumpulkan ummat ini dalam kesesatan 
untuk selamanya.” Beliau juga bersabda, “Ummatku dan tangan 
(pertolongan) Allah ada pada jamaah seperti ini. Maka ikutilah 
kumpulan yang terbanyak, karena barangsiapa yang menyimpang, 
berarti dia menyimpang ke dalam neraka.”78 


Hadits ini gharib, dari hadits Sulaiman At-Taimi, dari 
Abdullah bin Dinar. Kami tidak menulisnya kecuali dengan sanad 
ini. 


78 Hadits ini shahih. 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan: Huru-hara (2167), dari jalan Mu'tamir bin 
Sulaiman, dia berkata: Sulaiman Al Madani menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar secara marfu' “Sesungguhnya Allah tidak 
akan membuat ummatku bersatu dalam kesesatan, dan tangan (pertolongan) 
Allah ada pada jamaah. Jadi, barangsiapa yang menyimpang, maka dia 
menyimpang ke dalam neraka.” 
At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini gharib dengan sanad ini. Sulaiman Al 
Madani menurutku adalah Sulaiman bin Sufyan.” 
Saya (muhaggig) katakan: At-Tirmidzi rahimahullah keliru, karena yang benar 
dia adalah Sulaiman bin Tharkhan, ayah dari Mu'tamir, sebagaimana 
ditegaskan dalam Al! Hilyah ini. 
Al Hakim juga meriwayatkannya (1/115, 116), dari berbagai jalur lain, dari 
Al Mu'tamir, dari Sulaiman dengan redaksi di atas. 
Hadits ini di-shahihhkan oleh Al Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidei 
tanpa redaksi, “Jadi, barangsiapa yang menyimpang.” 


630 








Hilyatul Auliya 
204. ABDULLAH BIN AUN 


Diantara mereka ada pula orang yang selalu menjaga 
lisannya, teratur tingkah lakunya, memiliki hati yang bersih, dan 
jalan yang lurus yaitu, Abdullah bin Aun. Dia biasa membaca Al 
@ur'an, setia pada jamaah dan menjaga kehormatan sesama 
muslim. 


Ada yang mengatakan bahwa, tasawwuf adalah 
menyerahkan bantuan dan sabar dengan ujian. 


N 
Tea o 
. @N 
Ur ta 
Ti 
| 

A4 

- 

D» 


(Na 1 SE AL GAN 


16 JB SAY Ke HI AAA IS 1JU 


Ten” ke alaun Sea 


yaa Tas le 2 api ag Ht an 
B3 AS IA IP ea Yi Ae 


”g 


ES ae SU JG, ea 2 jae RO 


631 


“ 


Hilyatul Auliya" 


3089. Abu Nashr Ahmad bin Al Husan Al Marwani An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad 
bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ibrahim bin Rustum berkata, dari Kharijah -yakni Ibnu Mush'ab- 
dia berkata: Aku bersahabat dengan Abdullah bin Aun selama 
duapuluh empat tahun, aku tidak pernah mengetahui bahwa 
malaikat pernah mencatat satu kesalahan atasnya.” 


Sallamah bin Syabib juga meriwayatkannya, dari Ibrahim, 
dari Kharijah. Dia berkata, “Selama empat belas tahun” dia juga 
berkata, “Dia tidak pernah mencatat atasnya sedikitpun.” 


& o- 


Ujian yi Kaban AN AP Ci YA. 
Erav Ju ane An ra 2 kaan JG 


aa 4.0 £ 


aa Te ia BG ui Ce 


AS Sar er obi aan Ira “JG La 
SL SI, AN AA 05 of Ke aya 
Pe On Oa 0 

3090. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza” 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ubaid Al Gasim bin 


632 


Hilyatul Auliya 


Sallam menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya Al 
@aththan menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ibnu Aun 
bukanlah pemimpin manusia dalam hal kezuhudannya terhadap 
dunia, tapi Ibnu Aun menjadi pemimpin dalam: masalah menjaga 
lisan.” 


P 
Pa # 


JB Or Ip aka pl GAS YAN 


18- o 1 40 


MA 1 AI K5 13 Ia Wi 1 ra 


- 02 ro .9.. AA an an ln 4 z o 

3091. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Muhammad bin Al Husain bin Mukram 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Nashr 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Abdul Malik 

menceritakan kepada kami, dari Sallam bin Abi Muthi', dia berkata 
“Ibnu Aun merupakan orang yang paling menguasai lisannya.” 


” 


Pn - 
4 o- AD 


JB (haban ee KN AS GI YA AY 


ea 


G. 


- 


# 


633 


x 


, 


.. Ga Ea o pap AG - G “ - -9 
#35 JB « 3 C3 Ika GX :JB (Bl jl 


Hilyatul Auliya' 
z “JL eh 0 3 X SE an K. 3 04 
BLU Ia oi yA Plemel up lala ap 


« Pet sena TI Ou na Aa MD eat MEP 
A lag Ol AA Ti Gaia Ia Ia) BAN 
Ae 2 an SO Ie MP se AE Da elu ES 
Ol BIS dg dee yak Uas C0, sal ella Pu 
- 3 Tol 3 Pa EKA? IA en EN ae Da AE 
Ls : A3 Kr AS Y Je RN 
.0- Ro, Aro - 

NN 

3092. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Lebih dari seorang dari murid Yunus bin Ubaid 
menceritakan kepadaku, dia berkata, “Aku tahu ada seorang yang 
mengharapkan selama dua puluh tahun selamat dalam ucapannya 
sebagaimana selamatnya Ibnu Aun, tapi dia tidak sanggup. 
Caranya bukan berarti dia diam sehingga tidak bicara, melainkan 


dia tetap bicara namun pembicaraannya itu selamat sebagaimana 
selamatnya Ibnu Aun.” 


2 rta bed ee Kabah Pj (AL —y. ar 


- 


? 
$ 


: JB Sg bu HA 03 Kaban GI 


634 


“ 


Hilyatul Auliya 


-£ PP, Hn Pa Ai 


Nda el sa 


0. , 


3093. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Ali bin Bahr 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Musa menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yunus bin Ubaid berkata, “Aku belum 
pernah melihat seseorang yang dapat menjaga keteraturan jiwanya 
selama empat puluh tahun yang setara dengan Ibnu Aun menjaga 
jiwanya selama sehari.” 


Kemungkinan yang dimaksud seseorang oleh Yunus di sini 
adalah dirinya sendiri. 


ah Pa Gas —y at 


2.0 8x0 3G. 3 2 en 


Naat Dae rn 2 AA 


2. # 


48 - “ “ o 


” ” 


2 "3 ag « tie aa AI ae 


pan AN OS JG Peang 


3094. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami secara imla, dia berkata: 
Muhammad bin Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, dia 


635 


Hilyatul Auliya" 


berkata: Yahya bin Ma'mar bin Suhail Al Bashri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sallam bin Abi Muthi' menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Ibnu Aun adalah orang yang paling bisa mengendalikan 
dirinya.” 


30 A0 A.A. AA 


D Pra UI Iban Cd JG jau up lu 
BKAN Gl bia 1JB SI AS CAS JG 
ANE ae ar aah Bap be ARE 
"dB 0S oal Jaa lan Lah Cd 
z .. .. Aa no s5 Bata 

Ag BUS JB SOYGG (mill OLagku 


3095. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Bundar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Mas'ud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Mubarak berkata, “Aku tidak pernah melihat ada 
orang yang shalat seperti Ibnu Aun.” Aku bertanya padanya, 
“Bagaimana dengan Sulaiman At-Taimi dan si Fulan?” Dia 
menjawab, “Tidak. Cukuplah dia bagimu.” 


636 








Hilyatul Auliya" 


An ana Ian :JG 


oo. 3 9 


“EA Yaa 


2 o - » d 2. 

DA 00 KA Na) 

3096. Ibrahim bin Abdullah bin Ishag menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin 

Ubaidullah bin Al Munadi berkata: Aku mendengar Rauh -yakni 

Ibnu Ubadah- berkata, “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih 
taat dalam beribadah daripada Ibnu Aun.” 


- - 4 Ka y Pai CAS —YLAV 


Hen ajak Ka 


Kaban Gi AN AS 
Je — 5 KG Es ka SD tak 


“ 


0. 0 AA “2 0. 43 an aa - 0 
Na aa Kue 
- “ip - 


637. 


Hilyatul Auliya' 

“0 o . 2 ng Elo ba Ae Pa 
0S ci ui oa jau :JE Tan A3 ce 
IR Cp dee SAS RUN JB dollar 18 


- 
0. 3 


Ga ne TN Na San sg KP 3 0 — ara 
Ulas Laman 13 Ka Up AS Tana "Jle3 


“ 
- 
. 


oN 


- Et P 2 Lau 
OP ja eta NA RENA 
3097. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdurrahman bin Muhammad bin Hammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh Ar-Rabali 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'adz bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hisyam 
bin Hassan berkata: Orang yang belum pernah kedua mataku ini 
melihat orang yang setara dengannya menceritakan kepadaku: 
Aku berkata dalam hati, “Hari ini jelaslah keutamaan Al Hasan 
dan Ibnu Sirin” 


Mu'adz berkata: Hisyam menunjuk ke arah Ibnu Aun yang 
sedang duduk. 


Ar-Rabali berkata: Lalu aku menyebutkannya kepada Al 
Khalil bin Syaiban, maka dia berkata: Aku mendengar Umar bin 
Habib berkata: Aku mendengar Utsman Al Batti berkata, “Kedua 
mataku belum pernah melihat orang yang setara dengan Ibnu 
Aun.” 


$ 


638 





Hilyatul Auliya' 


Z - 
SE 9 


- 2. 3 ) 
Pa aa “as 38 0 - - 
KIS 1JE SS 3 S3 al Ba —Y AA 
eh oo K9. en 3 Oa et 0 AG 
8 6 


SI AA J3 LL OS JB Cm 396 
8 HP Op UB op 


“ - ap - Haa 0.90. . 8 oo. de 
EPL aa OP al an UU 
3098. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Yunus Al Kudaimi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Daud Al Khuraibi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Penyebab aku masuk ke 
kota Bashrah adalah karena ingin bertemu dengan Ibnu Aun. 
Ketika aku sampai di jembatan bani Dara, dia menemuiku -yaitu 
Ibnu Aun- maka masuklah pada diriku apa yang hanya diketahui 
oleh Allah.” 


Dead 2 pr ee 1 Pa ran —Y.A4 


Bas 2JE AAS IP ii Kata GS - JG 


- 30 JA. o. 


» Ji Wa JG Ga e. Bi Fa NN sonata 


639 


Hilyatul Auliya" 
Il ol 
Se, Ta 9... o 


3099. Muhammad bin Ali bin Ashim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Ali bin Haidarah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ma'mar bin Ibrahim bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Minhal bin Bahr 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syu'bah 
berkata, “Jika aku mampu mengambil (ilmu) dari Ibnu Aun dengan 
mengendarai kendaraan tentu aku akan lakukan.” 


Lo KS - 


JG cah X5 Pas Li ai &— YAN 
ee TN: Cd JG Bh 3 1 en te 


Ck Gb 18 6335 Gas JB (ea 


aa AA TA 
OS jl Y, Dasa Y, Lag Jae Th, CJ 
2 


3100. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 





Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku belum pernah 
melihat seperti Ayyub, Yunus dan Ibnu Aun.” 


ra 


A 38 Pa 


JG ol sa Jas —YIGAN 


JB ME Su AN 3 KA Cas 


- 
AB 


Aa na Cari an 6 peta Pi W— 


Aa Ka PALU Anna 
Oa Il DE JB Uas Eni “2G 38 M3 


Mey itu gg 


3101. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Ali bin Bahr 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hafsh menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Azhar berkata: Seorang 
budak mendatangi Ibnu Aun, dia berkata, “Aku telah mencukil 
mata unta.” Ibnu Aun berkata, “Semoga Allah memberkahimu.” 
Budak itu berkata lagi, “Aku berkata kepadamu bahwa aku 
menucukil matanya, tapi kamu malah menjawab, “Semoga Allah 
memberkahimu?.” Ibnu Aun berkata, “Aku katakan (itu maksudnya 
adalah) , “Kamu merdeka karena mengharap ridha Allah.” 


641 


Hilyatul Auliya' 


- 
3 LD 


JB cl XS Ha Bb YA 
Pa ea Tni PA Mo De ra 


. 


aa EL - B- o Os Pa . 
OS JB AS lh hahaa Op JK GAS :J 


z 


LAN 


(-) 


ln ea mo oa Bi 
f A 


3102. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Bakkar bin Muhammad dan Ibnu @a'nab menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibnu Aun itu tidak pemah marah, ketika ada 
orang yang membuatnya marah, maka dia akan mengatakan, 
“Semoga Allah memberkahimu.” 


6 e Ag. 2 y os 3 
JB talabaa op Al AS Kab YA 


- 
PP Ea NI 2. Lo Ian "an 


Kaban VI JB BRA PI ey Kaban 


? 
AG 0... 


OS Calo Na ka— “JG SP - 


ga 


” 





Hilyatul Auliya' 


Pan Ind Ao Tania Pu id on t I sat o 
Ui gap Ai go Yah UpaloeB dal dad dl 10,2 Upi 


“ 


GAN 


- Pra 
Ora “0, 


Ke.) FE 


3103. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Umar bin Harb 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Salah seorang sahabat 
kami menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, bahwa dia pernah 
dipanggil oleh ibunya, lalu dia menjawab dengan suara yang lebih 
tinggi dari suara ibunya, maka diapun memerdekakan dua orang 
budak.” 


2 " A 9 o B8. E AA Pd 
"JG cOl— u Ian #1 Sa It 
AN 5 TAI JB oh Ii Ia Ga 
at i B8. o "3 -g € 5 o 
"JB (haban ge 5 , (PI "JW 2 an 
- P. - 


v0. - Be o G - S0. 0. 0. A 
aa Kla aga AMI ya Las dy Oa Hap 
-. 2 ae an 0 T- " - 332 - - £ T 
Ope Yg Bt cant udi lillbe Gaga Lo Lg Ud 

2 ra “0 Pan “2 Gi 
My Ui IP 
3104. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 





Hilyatul Auliya' 


dia berkata: Ahmad bin Ibrahim bin Katsir menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Bakkar bin Muhammad menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Aku menemani Ibnu Aun dalam beberapa waktu 
sampai dia meninggal dunia, dan dia berwasiat kepada ayahku. 
Aku belum pernah mendengarnya bersumpah, baik sumpah baik 
maupun buruk sehingga kami dipisahkan oleh kematian.” 


3105. Abu Bakkar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Fadhalah, dia berkata: Aku mimpi bertemu Nabi 
&&, beliau bersabda, “Kunjungilah Ibnu Aun karena sesungguhnya 
Allah mencintainya” atau “karena Allah dan Rasuk-Nya 
mencintainya.” 





Hilyatul Auliya 


Or So In o£r o ... 9 

DP oi Sela agan GA HL La 
3106. Muhammad bin Ahmad Al Jurjani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Bakr bin Ahmad bin Sa'dawaih 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yahya Al 
Azdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: @urrah bin Khalid 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Kami sangat mengagumi 
kewaraan Ibnu Sirin, tapi kemudian kami jadi melupakannya 

lantaran (melihat kewaraan) Ibnu Aun.” | 









- 0 0 --90 £ 30 3G. 3 —.m £ 

8 ke Ted” E 30 1G. 3 Papa ara - & 
9. "1 0. MG 8 2 | 4 Ga “K0 De 
Hee an : gaya AI AS 03 JAN 


3 3 - 


Map Jia) Layu aan 


Hilyatul Auliya" 


3107. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami dalam kitabnya, dia berkata: Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Bakkar bin Abdullah As- 
Sirini menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ibnu Aun biasa 
berpuasa sehari dan berbuka sehari.” 


- 0 LELE Ta 9 .—.» £ 
“ 
& o- AG E so 3G. 3 g sh 


dn ka aa ae Ne Si 

ak Ang 2 

DN MBS YG es KA CS 
- # 


“£ Gk ME CS je “JG CA 
LAN O6 ade Alus oh AA 1 cah 
5 LI Lp 3 Old Ap 
Tan 


A o-£ AL 4 


LI JB Ah oh YA ls GELI EU 


s 


Par JAN la op 


. . 


646 





Hilyatul Auliya' 


u AV SES Gl oa 



















3108. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami dalam kitabnya, dia berkata: Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami. 


Abdullah bin Muhammad juga menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Nashr, dan Ahmad bin Katsir 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ar-Rabi' Az- 
Zahrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Abbad Al Muhallabi menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dia 
berkata, “Aku mendatangi Ibnu Aun dan mengucapkan salam 
kepadanya.” 


Dia melanjutkan: Lalu aku pulang ke rumah, tiba-tiba aku 
melihat orang yang mengetuk pintu, dan ternyata dia adalah Ibnu 
Aun, lalu aku berkata, “Mari masuk.” Sepertinya dia ada urusan, 
karena baru saja kami berpisah. Akupun bertanya, “Wahai Ibnu 
Aun, ada apa?” Dia menjawab, “Aku ingin mengucapkan salam 
kepadamu, dan aku tidak suka kalau kebiasaan ini muncul pada 
diriku, yaitu berniat melakukan sesuatu kemudian tidak jadi 
melaksanakannya.” 


Tia £ aa aa - oo Exo , so 
J PN an J Sega del Oa 


647 


Hilyatul Auliya' 
R0 40, 5 AG Hn, BT z1 “- 3 E g- 
- : S 


o oo 8 . Or 3 - ad : 4 s£ ng : ne 
OP oa Ir) CU 3 cal, 2JB 0S 


“ 


AB Bgp NS Of YP 3 JAN SA 


| 


R 0 A4 0. 

aa ND ye 

3109. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Abu Mu'awiyah Al Ghalabi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: An-Nadhr bin Katsir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku bermimpi melihat seseorang berdiri di antara dua 


teras dari teras-teras masjid sambil menyeru, “Ketahuilah bahwa ini 
adalah jalan Ibnu Aun yang lurus!” 


G8 Ge ta Ea mn. 


ee, 30 LL. Oo 0 A0 1.0 £ : 


(ala uu Ke ena “JG CA Ui Sl (Da 


. 


2d alel 3 IA OS JB eesaga LA 





Hilyatul Auliya" 


3110. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Ubaid Al @asim bin Sallam menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
“Di negeri Irak tidak ada yang lebih tahu tentang As-Sunnah 
daripada Ibnu Aun.” 


SIB akan Op Bh KS SA YAAA 


Hai Ela IG ena GE Ea 
sea an Ita £ 2 : Ta. 7 An ae 0 
JB cal ai SI al itall hA JB Bl pl 
:JG ta 3 og Ol SG pu js 


nlizaUl 

3111. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Al Mutsanna Abu Bakar bin Adhram menceritakan 

kepadaku, dia berkata: Ada yang bertanya kepada Ibnu Al 

Mubarak, “Dengan apa Ibnu Aun mendapatkan derajat yang 
tinggi?” Dia menjawab, “Dengan istigamah.” 


649 





Hilyatul Auliya' 


34 AB 


“JG ca XS sa Sab —YINY 


Fei 


15 Naa, bah JB ad KP ea Baper BU 


3 0 - Bo. 


BAP KAKI CAS da Ja ops 
So CPPA U YK 
P3 Tar AI) ya PA aa 


2 


3112. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Muhammad bin Amr Al Bahili berkata: 
Al Ashma'i menceritakan kepada kami, dari Mu'adz bin Mukram, 
dia berkata: Ibnu Aun melihatku bersama Amr bin Ubaid di pasar, 
lalu dia berpaling dariku. Maka Akupun meminta maaf dan 
berusaha menjelaskan kepadanya. Lalu dia berkata, “Bukankah 
aku sudah melihatmu, maka kamu tidak perlu menjelaskan 
kepadaku.” 


Jl KP 5 BU Gas — Ar 


a ANE su EA 5 ASI Ga 


2 


650 








Hilyatul Auliya" 
ui P JG Ja ee peni Kara “JB A3 
PP BAE Ph MP ie Ip 9, 

NA mi Va MG MS IS 


3113. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Al Abbas bin As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibnu Abi Rizmah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Aun berjumpa dengan seseorang dari kalangan 
@uraisy yang sedang duduk bersama dengan Amr bin Ubaid, maka 
dia berkata, “Assalamu alaikum, apa yang kamu lakukan di sini?” 


-JG an 3 . Bab —pr ie 
IS 2 Maan GAS Papa sabda 
5: OP oi le 
al 3 PA e3 Si “Jas Ne 


s. X - 
SM Ju #0, ga J3 “JG Ta Ka 


Gp 30 c IL KL KUA, £ 
BEA basis 3 aa 2 yA Lal) lsks Las # Jera 


651 


Hilyatul Auliya' 


20 I3PL 0 Da GA 5 Ge NX Lan C0 2 , 
-$ . ae ». An . - - - 2) Ta 
J9 BET Ya KO Sera marga Lala —2 bad Lah 8 lano - 


PD Na AA 


Ab KAN IE bait LEK LN 
AI Ope pu cad Ore 


3114. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Muslim Al Kisysyi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sahabat Ibnu Aun menceritakan 
kepadaku, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Aun, 
“Aku melihat suatu kaum yang sedang membicarakan masalah 
takdir, lalu akupun mendengar mereka.” Ibnu Aun berkata: 
Allah & berfirman, “Dan apabila kamu melihat orang-orang 
memperolok-olokkan ayatayat Kami, maka tinggalkanlah mereka 
sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika 
syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah 
Kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat 
(akan larangan itu). (@s. Al An'aam (6): 68). 


Al Anshari berkata, “Ibnu Aun menamakan mereka 
sebagai orang zhalim, yaitu orang-orang yang terlalu dalam 
membahas masalah takdir.” 


£.. - £ 
a 4 0 BA 8 3 


"JB cOl— CO Korea 53 vd— —Y1YYo 


NG RN EA OB aja HA Tia 
- 8 


652 





Hilyatul Auliya" 


P4 £. LX 


Log ae eh 2 & MAP Sae SMAN Th ja 
si Md al) Ca JB Clan Ala Ld 1G 


SS OP ep ILY Ja st) 


OT Op HL da Aalh UT, tadi 


£ P3 3 Ge .. Soe o- .. a o- 0 
Ol el LS Lag dig ea Lag el og yA 


Pane . B3 yan ba 3 - £ 
she S3 ISI OS 1Ilea JB cas dekan 
Te Mala onar aa na 
aan dk al ol JG AI JI 
- s - 

3115. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku tidak pernah melihat seorang yang sangat besar 
harapan yang baik untuk orang-orang Islam melebihi Ibnu Aun. 
Ada orang yang menyebutkan Al Hajjaj kepadanya (Ibnu Aun) , 
pada saat itu aku menyaksikan. Lalu ada yang bertanya, “Mereka 
mengatakan bahwa engkau memintakan ampunan untuk Al 
Hajjaj?” Dia menjawab, “Apa alasanku untuk tidak memintakan 
ampun untuk Al Hajjaj di antara manusia yang lain, ada apa antara 
aku dengan dia dan ku tidak peduli bahwa aku memintakan 
ampunan padanya di suatu saat.” 


653 





Hilyatul Auliya' 


Mu'adz berkata: Jika ada orang menceritakan aib orang lain 
di sisinya (Ibnu Aun), maka dia berkata, “Sesungguhnya 
Allah & itu Maha Penyayang.” 


3 0 Ao 


Kedai Kabah Op Kasal ie —YAAT 


20... Ta Ata Le AKA “aan L 308 
JB JB Ca LI PI BA JL tk oi dp 


Pata Aa - 0 20 0. Aa Tar ud $ .0. Ao 
IIA UNS SI TEMA YNA 0 
o 8 i P 4 Ru - rn 23 an aa 
KI 2339 ON Jul eUT AS OA 
- oat Loker 
Crlmad! yA SI ye ASIN 


3116. Ahmad bin Muhammad bin Musa menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Hasan Al @afilla'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yahya bin Katsir menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibnu Aun berkata, “Wahai saudaraku, aku ingin 
kalian memiliki tiga hal yaitu, Al @uran yang kalian baca di 
pertengahan malam dan siang, menetapi jama'ah, dan menjaga 
kehormatan kaum muslimin.” 


654 





Hilyatul Auliya" 


Gs 


” ” 
-e AG 


AB ot 5 ya jl Bl YAN 


Ge Pon Kas :JE AA HA 3 1g ear 
"IE Pe UI Teka 1JB € Re om 


K3 sada Ika pan talas Pa NN 
talas Pake G5 ay JA JL le Uk 
23 Ja bag Vyas Seal iya rang 
Ia Kn ML Ui el ta 


3g ne Soe 8 


bag Pen ye Jagat 4 


G3 0 
PENTAS 


3117. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Al Harisy Al Kilabi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Umar bin Idris Al Makki menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ashim berkata: Aku 
memohon kepada Ibnu Aun, “Ceritakanlah kepadaku hadits ini 
bila hal itu terasa ringan pada dirimu.” Dia berkata, “Jangan 
katakan, kalau itu ringan bagimu'”. Aku bertanya, “kenapa?” Dia 


655 


Hilyatul Auliya" 


menjawab, “Aku tidak ingin ketika menceritakannya tidak terasa 
ringan bagiku sehingga itu tidak sesuai dengan permintaanmu.” 


Dia pernah melihat dan bersama Anas bin Malik. Ada yang 
mengatakan, “Dia meriwayatkan secara musnad dari Anas. Tapi 
umumnya riwayat musnadnya berasal dari Ibnu Sirin, Al Hasan, 
Abu Raja' Al Utharidi. Sementara dari orang-orang Hijaz adalah 
dari Al @asim bin Muhammad, Mujahid, Nafi' dan lain-lain.” 


3 


Je GIS —YYAA 


Aa NN NN aa ARA 


PN de TN Tenkasn Mi - - o E PTN Sa 3 
kalap Rar 22 AI ap SULA 0j yi de Lah, 
F- - 

3118. Ali bin Muhammad bin Sa'id Al Maushili 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Asad bn Amr Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dia berkata: Aku 


melihat Anas bin Malik #5 memakai jubah, surban dan pakaian 
khaz (tenunan sutera).” 


- o SB Ad 4 0 
“ 


GC: 


00. o - - 3 40 A4 - Pap Ka Pe 
Ox 24 Oo” claw O d2 Wo a— :JU 


656 





Hilyatul Auliya'" 


AG 


BIS JG ayiah a Gb YAN 


Pi” 0 An 3 


. 
AG 


AISI Gan Lb otak 1 Hari Was gg 


o BG. 3 0 o- LX o- 


Oi ema PL OP RA sih ee En IE 


Jo 


1 Ju Ne P2 SA DP am 
ae Pa ag IG AN Je pai 
Sig 4 fo PA anal na On -. 3 
Cd Jet A0 Ibas dki hh IS HN 

OA os 


3119. Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Bakr bin Bakkar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Sirin, dari Abu Hurairah &, dia berkata: Abu Al @asim & 
bersabda, “Sesungguhnya pada hari Jum'at itu ada waktu yang 
tidak ada seorang muslimpun yang shalat bertepatan dengannya, 


657 


Hilyatul Auliya'" 


lalu memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Dia akan 
mengabulkannya.”? 


Syu'bah meriwayatkannya, dari Ibnu Aun. 


(pa ea NA MN LL 

3 KA AN ME BAD IU PU ga plg 
Ma an nia 
OLga NP OP AA: JB aa Ra 


“ 


X - Co 


3 ee Pan. AS Ll ka SA 
Ea Up aa ia Sa Ol 2 


2 


2. o ya 0.90. o - P Tu ad MELA 0 
aa S, tg 0 ce er olgy9 Chanm 


79 HR. Al Bukhari, pembahasan: Jum'at (935): Muslim, pembahasan: Jum'at 
(852): Abu Daud pembahasan: Shalat (1046): At-Tirmidzi, pembahasan: 
Jum'at (491): Ibnu Majah, pembahasan: Mendirikan Shalat (1137), dan Malik, 
pembahasan: Jum'at (1/109, 110) (hal. 15). 


658 








Hilyatul Auliya" 





BOB Ingh SAP al ah Le Y 


3120. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan Abu 
Bakar bin Malik menceritakannya kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibnu Aun mengabarkan kepadaku, dari 
Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah # dari Nabi &, seperti hadits di 
atas. 

Ada yang mengatakan ini adalah hadits tafarrud-nya Ahmad 
dari Hajjaj dari Syu'bah, dia juga meriwayatkannya dari Ibnu Aun, 
dari Hafsh bin Ghiyats, Ibnu Ulayyah, Ibnu Abi Adi, Yazid bin 
Harun dan beberapa lainnya. 


trap Si belas, Saluni — YA 


. 


o LG x0 348. Ad 


MEA 


- 
Bo 


ep Par 2 tr ia “JG (hasan 


JB 106 Z3 AI "3 SA S3 OP Mona 


659 


Hilyatul Auliya' 


30 om Te og Pa Oo Aa "3 y si A4 
z0 4 e Ko Z0 - 

Ca gg jang Leg 8 ya) EL Sa AA 
3121. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ghalib bin Harb menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Bakkar bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepadaku, dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah &, dia berkata: 


Rasulullah & bersabda, “Puasa yang paling utama adalah puasa 
saudaraku Daud. Dia biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari.”80 


Hadits ini gharib, dari hadits Ibnu Aun. Sepengetahuanku 
tidak ada yang me-marfu'kannya kecuali Bakkar. 


Jai 
(au 


Wa— “JG SE KA Gate SYYTYY 


X0 A-oE - Lo BA Lo 25 


Ap AI Gas JB SAYA OP ay Oi Kaban 


Serda dh LIGA 15) Ta 


80 HR. Al Bukhari, pembahasan: Puasa (1977, 1979): dan Muslim (1159) dari 
hadits Abdullah bin Amr bin Ash dengan redaksi senada. 


660 








Hilyatul Auliya" 
Pd 0 0 & Lea 2 - € pena ot Xx, 
boa OS 3 del Jia NY ia tele 
ae Ae Raw enda CL 
SAN AA UN car op 3 LA DS 


3122. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Yunus bin Musa menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Azhar bin Sa'd menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Aun menceritakan kepadaku, dari Ibnu Sirin, dari 
Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Allah & senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu 
menolong saudara-Nya. Allah menyukai pertolongan kepada orang 
yang membutuhkan.”81 


Hadits ini gharib, dari hadits Ibnu Aun dari Abu Hurairah 
secara marfu'. Kami tidak menulisnya kecuali dari hadits Azhar. 


CA JB AA Aa bab CL Yr 


2 G- 30 A Pa 


OP 3 Kila IE dp BE G3 La) 


AP aa AI Tara “JG ai 23 


81 Hadits ini dha if jiddan, jika bukan maudhu' 

Muhammad bin Yunus bin Musa adalah Al Kudaimi. 

Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam Diwan Adh-Dhu'afa wal Matrukin 
(4053). Dia berkata: Ibnu Adi berkata, “Dia tertuduh memalsukan hadits.” 
Sementara Ibnu Hibban mengatakan, "Dia biasa memalsukan hadits dari 
orang-orang &igah.” 

Aku (Adz-Dzahabi) katakan, “Dia seorang ha'izh." 

Ibnu Hajar menyebutnya di dalam At-Tagrib (6438), “Dia dha if. 


661 





Hilyatul Auliya 





JIE IE SIA NP Kam ole Hp 
s3 91 P5 ska A & 
CP SE. dl Ol Ng ade al ho WI Sya) 


Sai 2) Ta Ol at 30 JS Us So 
Pal Lb bG Sail Seat 3 


3123. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ya'gub bin Ishag Al Mukharrimi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yahya bin Zuhair Al @urasyi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Azhar bin Sa'd menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 
Allah E& mempunyai malaikat yang menyeru di tiap shalat, Wahai 
anak Adam bangunlah ke api yang kalian nyalakan untuk diri 
kalian, lalu padamkanlah ia dengan shalat””82 


82 Hadits ini hasan lighairih. 
HR. At-Thabarani dalam Ash-Shaghir (2/130) dari Anas. 
Al Haitsami mengatakan dalam A/ Majma' (1/299): Ath-Thabrani 
meriwayatkannya di dalam A/ Ausath dan Ash-Shaghir, dia berkata, “Hanya 
Yahya bin Zuhair Al @urasyi yang meriwayatkannya.” 
Aku katakan: Aku belum menemukan yang menyebut biografinya hanya saja 
dia meriwayatkan dari Azhar bin Sa'd As-Samman. Ya'gub bin Ishag Al 
Makhrami meriwayatkan darinya. 
Sedangkan para periwayat lainnya adalah para periwayat kitab Ash-Shahih. 
Al Albani berkata di dalam Shahih At-Targhib (358): "Hadits ini hasan 
lighairih.” 
Dia menilainya hasan lantaran ada hadits Ibnu Mas'ud yang marfu' dalam 
masalah ini. 


662 








Hilyatul Auliya 


Hadits ini gharib, dari hadits Tonu Aun. Azhar meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib lagi marfu' 


. 
3 38 Hg 


KL IE 0S 2 SG Ad Gas —yi rt 


30 A-0£ LA RL LO 3D A 


TJ ea Arun op BI ar Kab gb Oya Harun 
Pee Pb ge AS AS 
BR 3 VE GEA Lp Ka 
Laba pp sah Gg — gag da Ia 
Sah Dg AA SA aa Ha Ma d3 


Z0 


EA salt "IG HAN 3 


3124. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Azhar bin Sa'd menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari 
ibunya, dari Ummu Sallamah «@&, dia berkata: Aku tidak 
melupakannya —yaitu Nabi &— pada perang Khandag, pada saat 
itu beliau memberikan susu kepada mereka (para sahabat) dan 
bulu dada beliau berdebu, beliau bersabda, “Sesungguhnya 


663 


Xx 


Hilyatul Auliya' 
kebaikan itu adalah kebaikan akhirat maka ampunilah kaum 
Anshar dan Muhajirin.”88 

Hadits ini gharib, dari hadits Ibnu Aun, dari Al Hasan. 


01 Lo A.A. Oo £ 


COlhaa Op eni Ul 1YE cola op Sel 
OA GAS SIB JK Lp IK GAS :JU 
Z0. 1, - - C-o23 Ea 0-3 o 0 o- 
AS MI my SPP BS Ia 3 ye XS 
Pr - AA or x "5 2 “NAGA Tg S 4 
SS Kg le AI Io la 5 JP 


- Pd 
- 


K3 
MAA Ja) 221 Oa KAA eU 


3125. Muhammad bin Ishag bin Ayyub dan Ahmad bin 
Bundar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Sa'dan menceritakan kepada kami, dia berkata: Bakr bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Aun menceritakan 
kepada kami, dari Abdurrahman bin Ubaid, dari Abu Hurairah &, 


3 2 “ 


B, Lo. ag gn A00. & 
Chika gp Ng Ce cilaw Takan 15 


83 Hadits ini sangat dha'if 
HR. Ibnu Hajar dalam A/ Mathalib Al Aliyah (4/230/4338), dia sebutkan 
bersumber dari Abu Ya'la. 
Dalam sanadnya ada Muhammad bin Yunus Al Kudaimi yang tertuduh 
memalsukan hadits. 


664 





“ 


Hilyatul Auliya 


dia berkata: Aku pernah bersama Nabi & pada saat mengurusi 
janazah. 

Lalu jika aku berjalan biasa, maka beliau mendahuluiku tapi 
kalau aku berjalan cepat, maka aku yang mendahului beliau, lalu 
beliau menoleh. Aku katakan, “Bumi dilipat untuk beliau dan 
khalilullah, Ibrahim (cepat jalannya).” 


Hadits ini gharib dengan sanad ini. Hadits ini tidak 
diketahui kecuali dari Abdurrahman dari Abu Hurairah, hanya Ibnu 
Aun yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


s8. 5 aa 
AD Sa (aan 
“- 
2 s Y “ ee Sa 
ba bai Ia 
aa an oo 2 Oo. e 5 -? , 
kai (» NA ba IS 
3126. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Khalil bin Zakariya menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu 
Umar, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Kuda itu, telah 


665 





Hilyatul Auliya" 


diikatkan (ditetapkan) kebaikan di ubun-ubunnya hingga Hari 
Kiamat” 84 

Hadits ini #sabit lagi masyhur, dari Nabi & dengan 
beberapa sanad, tapi gharib dari hadits Ibnu Aun. Khalil 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


- 0 A4 0 AB. AS 


Us ee PRA WIL SAN 


1 40. 


BA SP Ju wang La an 


o- 0 Pd o- 3 9 


AN Ae SP Ye ap ppi 1 Sis :JG 
, 


Ae 1 Ea GEA at Pra PT NA 3 yan 5 


33 Sa Ca Tag dl aa 


Et 


Fara) Kg 2 038 


3127. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Bakr bin Bakkar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari 
Abdullah bin Umar #5 bahwa Abbas pernah minta izin kepada 
Rasulullah & untuk bermalam di Makkah pada malam Mina, ldu 


84 HR. Al Bukhari, pembahasan: Jihad (2849, 2850): pembahasan: Bagan 
Seperlima (rampasan perang) (3119), serta pembahasan: Managib (2644, 
3645): dan Muslim, pembahasan: Pemerintahan (1872, 1873). 


666 





Hilyatul Auliya 





beliau pun mengizinkannya agar bisa memberi minum kepada 
jamaah haji.25 


Hadits ini masyhur dari hadits Nafi', namun gharib dari Ionu 
Aun, karena Bakr meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


Mana sis sr kana AN ma MO 2 ANYA 
TN NP NA 
LA EA IE TARI A Sl CI 


33 e & Oh 3 Gas :JB NIS 


0 0£ 10.1 — 


ae Tega A3 CAN LN Sunan tang 
Lea AA Gp) ab ON OP K3 


01 - Para 


al Na Ah ai Si Ba aa sa ae 
da IA) 


85 Hadits ini dha'if Bakr bin Bakkar adalah Al Oaisi. 
Adz-Dzahabi berkata di dalam Ad-Diwan (635), “Dia memiliki naskah yang 
terkenal. An-Nasa”i berkata, “Dia tidak tsigah'” 
Dalam A/ Mizan dia mengatakan, “Ibnu Hibban mengatakan, “Dia tsigah, 
namun terkadang salah'.” 
An-Nasa 'i menyebutnya dalam Adh-Dhuafa wal Matrukin (hal. 87). 
Ibnu Hajar dalam ArfLisan (2/48) mengatakan, “Dalam naskahnya 
(catatannya) terdapat riwayat-riwayat munkar.” 


667 








Hilyatul Auliya' 


3128. Abu Fadhl Ubaidullah bin Abdurrahman Az-Zuhri Al 
Baghdadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ath- 
Thayyib Al Karji menceritakan kepada kami, dia berkata: @a'nab 
bin Muhriz bin @a'nab menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sa'id bin Aus Al Anshari menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Aun, dari Nafi”, dari Ibnu Umar &, bahwa ketika Nabi 84 makan 
pada suapan pertama beliau mengucapkan, “Wahai Dzat yang 
Maha Luas Ampunan-Nya ampunilah aku.”86 


Toke C3 —y YA 


Pa 
3 .. area 


JG aa ge sa 
OS ul Kaca ag adas 13 Lag 5 Ear “JG 


Ip BI IE PM 
IL AAN ing IS SG ah ae 
ma J5 mba Ta Data Gala Bh 

ar 


3129. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Na'“ilah menceritakan kepada kami, dia 


86 Hadits ini dhaif 


Sa'id bin Aus bin Tsabit shadug, namun memiliki beberapa keraguan 
sebagaimana dalam At-Tagrib (2279). 


668 








Hilyatul Auliya 


berkata: Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yusuf bin Athiyyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 
Aun menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Surah Al An 'am turun kepadaku 
sekaligus di bawa oleh tujuh puluh ribu malaikat, mereka 
mengucapkan tasbih dan tahmid,”1 


Hadits ini gharib dari hadits Ibnu Aun. Kami tidak 
meriwayatkannya kecuali dari hadits Ismail, dari Yusuf. 


10 4G. 4 AG 


JB Iban AA BI Ar 


| 


” 
Aa 


GE A EiI 1I cta 2 aa GI GA 
P3 Ge ani Na Tn Ss Tega gn reda "JW 


» 


A ap 5 @ - £ Ca On £ PN o- 1 
DK PS JB UI BPI al ain AI 
Patas n 2 it ig Pa p. ai 55 HA PA 
Ang Ce Ia ad DS SIB taka 


3130. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Bakr bin Bakkar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ibnu Aun menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu 


“ 


87 Hadits ini dha1f 
HR. Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir (1/81). 
Al Haitsami menyebutkan di dalam A/ Majma' (7/19-20), dia berkata, “HR. 
Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir, dalam sanadnya ada Yusuf bin Athiyyah 
Ash-Shaffar, dia dha'if” 


669 


Hilyatul Auliya' 


Umar #&, bahwa dia pemah junub, lalu Umar melaporkannya 
kepada Nabi #&, lantas dia menceritakannya kepada beliau. Maka 
beliau bersabda, “Hendaklah dia berwudhu " kemudian tidur.”88 


Hadits ini shahih tsabit dari hadits Nafi'. Kami tidak 
meriwayatkannya dengan sanad “@f dari Ibnu Aun kecuali dengan 
sanad ini. 


E 
0 348- Pa 


JA LA Hi AS 

ab JB SA HE Ae BeAT 
AA ap SA EA IE KE 
DS JB ep NGG KAS PC 
ak ut ad ek da ea Ie 
SEA, 2 II Sa, ra 5 gam 
A Te TG OvP One SAI CAN, 
Sonta A »ls 383 Ul NI SAS Ega 


88 Hadits ini dha'if Bakr bin Bakkar dha'if tapi hadits ini shahih selain dari jalur 
ini. 


670 





Hilyatul Auliya 





o- ga. 8g -. £ N, 4 Pa 3 “ .. 
daa Nania Oh Ageng HI VI ILY Ol Ag 
: Pa 3... 

d ya 9 


3131. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ghalib bin Harb 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Aun menceritakan 
kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Algamah, dari Ibnu 
Mas'ud, dia berkata: Nabi @ mengajarkan kami tasyahhud 
sebagaimana beliau mengajarkan kami surah Al @ur'an. 
Tasyahhud adalah: 


“Attahiyaatu lillaahi wa shalaatu wa ath-thayibaat, as- 
salamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wa barakaatuh, as- 
salamu alaina wa ala ibaadillaah ash-shalihin. Asyhadu allaa ilaaha 
ilalaah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.” 
(Penghormatan, shalawat dan kebaikan untuk Allah, semoga 
keselamatan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan 
keberkahan-Nya. Keselamatan kepada kami serta para hamba 
yang shalih. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.) 8? 


Hadits ini shahih masyhur dari hadits Ibrahim, tapi gharib 
dari hadits Ibnu Aun. Utsman bin Haitsam meriwayatkan hadits ini 
darinya secara gharib. 


89 HR. Al Bukhari, Pembahasan: Adzan (831, 835): dan Muslim, pembahasan: 
Shalat (402, 403). 


671 





Hilyatul Auliya' 
205. FARKHAD AS-SABAKHI 


Diantara mereka ada pula yang menghindar dari kehidupan 
dunia yang fana dan hanya mengejar akhirat yang abadi, yaitu Abu 
Ya'gub As-Sabakhi. 


Ada yang mengatakan bahwa tasawwuf adalah membuang 
permainan serta harapan, dan bersungguh-sungguh menyusul 
(kematian) dan pertemuan (dengan Tuhan). 


Ip je EA IE IA Ii C5 IG 

2. 
MA Ag OG Ie daa 53 
SEN gak BS If SE bad 


F4 “5 Ga NP 0 ., - PJ o AP Ia ai 
aw pit) sy 38 co Jim Gol, ig 
Aa Ia BPR 306p AL #0. IoT 
Jt 9 ala 2) ra Nee) baya 
- Pe P 8 - ? P 3 

3132. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 


kami, dia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, 


672 





Hilyatul Auliya" 


dia berkata: Ali bin Garin menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Fargad As-Sabakhi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
membaca dalam Taurat bahwa, induk dosa itu ada tiga: Dosa 
pertama yang dengannya Allah didurhakai adalah sombong, 
dengki dan tamak. Dari ketiga ini terpecah menjadi enam sehingga 
menjadi sembilan yaitu, kenyang, tidur, istirahat, cinta harta, cinta 
bersetubuh dan cinta jabatan.” fi 


L o- Pa - 


ja gi Jana A3 Gis — YA 


s- 30216. 4 Kara Ge na 
Ir Naat da "JW 

RN o- - 
EA JA GP ea G5 
LM KKB aa un “IRWAN 
SI PAN EK EN 
3133. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Muhammad bin Furak 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Raja” bin Shuhaib 
menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Hammad -seorang 
syekh Kufah- dari Ibnu Utbah, dari Muhammad bin An-Nadhr Al 


Haritsi, dari Fargad, dia berkata, “Kenyang adalah ayahnya 
kekufuran.” 


673 


Hilyatul Auliya" 


. Pa - 
P3 o Ke 30 4G. 4 Pa 
. 


cobil Pe. Aa Oo Kaze db YA, 
Ta £ 
| 


pb 3 KN ES dB dd HA Jb 
US Ea - JB « ae Ne Hee tra “1 


Pap - 4 0 


PN Mena uv ja Lir (SAS ge 
ne an sa paska MP ata 
HR Op dak AA ol lai 


3134. Muhammad bin Ahmad bin Aban menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Zakariya bin Adi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Fargad As-Sabakhi berkata, “Celakalah pemilik perut 
yang disebabkan perutnya, jika dia menyia-nyiakannya (tidak diisi) 
maka dia lemah, namun jika dia megenyangkannya, maka dia 
merasa berat (malas beribadah).” 


CU op ia Ta sia 








Hilyatul Auliya" 


1 2 0 ti 


ca yo Las ee tai) Kat “JG aa T Ma 


7... 


Jar aa IS KN JB SR Ne JG 
Ao Jas Tara SI Goa AA 3 
Kep: S & era an | YAN Ta (la 


UE Fa HAN cake NISN PA 


& Ha ab Li) ea Si 


Li o 


MO ak Aj sa CASE 3,3 
SJ yan | pa - sa ata Na 
ca 3 Hb 5 3g Ae ar 


30 z0 


SA ol Ga Ji ha 


3135. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Haitsam bin Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Seorang guru 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Para ahli ibadah Kufah 
berkumpul, lalu mereka berkata, “Mari kita pergi ke Bashrah untuk 
melihat bagaimana ibadah mereka.” Lantas sebagian mereka 


675 





Hilyatul Auliya ' 


mengatakan kepada sebagian yang lain, “Mari kita pergi di pagi 
hari ke Fargad As-Sabakhi.” Lalu merekapun menemuinya, lantas 
dia berbicara kepada mereka beberapa waktu. Kemudian mereka 
berkata kepada Fargad, “Wahai Abu Ya'gub, (sudah waktunya) 
makan siang.” Fargad berkata, “Aku bicara panjang lebar agar 
kalian lapar dan makan apa yang aku miliki. Silahkan turunlah ke 
ranjang itu, lalu keluarkanlah potongan roti dari jewawut yang 
hitam. Mereka berkata kepadanya, “Garamnya wahai Abu 
Ya'gub.” Dia menjawab, “Kami menaburkan garam dalam adonan 
sekali yang mana kalian tidak akan memintanya lagi.” 


ea aa 
AG Aa 2 Tg eh GA GB AI 
of Ba SA AN Op eh Ia Ls 


o G0 
- - 
& D sec 


676 





“ 


Hilyatul Auliya 


3136. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Harun bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sayyar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Fargad As-Sabakhi berkata, “Jadikanlah 
dunia itu sebagai ibu asuh dan akhirat sebagai ibu kandung. 
Tidakkah kalian lihat bahwa bayi itu akan diasuh oleh ibu asuh, 
tapi ketika dia sudah dewasa dan mengenal orang tuanya maka dia 
akan meninggalkan ibu asuh menuju ibu kandungnya. 
Sesungguhnya akhirat itulah ibu kandung kalian yang tidak lama 
lagi dia akan mengambil kalian secara paksa.” 


Pee SL ep al BAL —YAYV 
: Te Pane “JG EL AA Ka 
B3 aa Cia ika Ye SS email 


bj LA La GA PI Ca 
Bie ts bat ada Nara 


RI - 


Tan “kol uas 4323 wb A3 ad 


ES 


Pd 
LA IL, 
- .- 

- 


“ 


JP Kn JA dj Haa 


677 


Hilyatul Auliya' 


3137. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepadaku: Aku mendengar Fargad As-Sabakhi berkata, “Aku 
membaca dalam At-Taurat, “Barangsiapa yang sedih karena 
kehilangan dunia, berarti dia murka kepada Tuhan-Nya. 
Barangsiapa yang duduk dalam keadaan kaya lalu kekayaan itu 
menghinakannya, maka sepertiga agamanya akan hilang. 
Barangsiapa yang tertimpa musibah lalu mengadukannya kepada 
manusia, maka seolah-olah dia mengadukan Tuhannya &.” 


Loc 


AI Ap Ci J6 £ Si GAS YAA 


pe aa 


63 Ju “JG sem 5 PP . 
A3 OA AS Ja Dah Ol KAA 
CA SE SEE UI) SS ya oh Aan de 


3138. Abu Bakar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Sulaiman, dia berkata: 


678 





Hilyatul Auliya 


Fargad As-Sabakhi berkata, “Sesungguhnya para raja Bani Israil 
biasa membunuh para gari mereka lantaran agama, sedangkan 
raja-raja kalian membunuh kalian lantaran dunia, maka 
tinggalkanlah mereka dan dunia.” 


or Aya Cas : Ju aye 6 A—.ju 3 
eta JB JB « LAN IS 1 ll 
La) HAIS Oya e OT 3 Gbu) 25 


z 


53 IE Al Al VA dab Bata JR TA 
SSI Un Ora PA 


3139. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al-Asy'ats 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashram menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah bin Sallamah, dari Fargad 
As-Sabakhi, dia berkata: Isa bin Maryam berkata, “Berbahagialah 
orang yang bicara di telinga kaum yang mendengarkan 
perkataannya. Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya di 


679 


Hilyatul Auliya' 


sisi Allah & daripada menasihati suatu kaum, yang mana dengan 
nasihat itu mereka bisa menuju ke surga.” 


“ PH 
(u 
“4 “ “ PA 


Boa AE IE le 


tara mag oa siak "JB OLI 


As) ee AG 2 JB (SI Be ya 


To . 4 0 -— pa NT NP A 
(233 nam “JG ye 3 H3 tara “JG 
- 0 et o si 3 8 - 4 « en s Pe 
anna mei as pi na se Bl Ta (Pemali 
3140. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Al Hasan bin Aban menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan 
bin Sakan menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'alla bin 
Rasyid menceritakan kepada kami, dia berkata: Dailam bin 
Ghazwan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 


Fargad As-Sabakhi berkata, “Jika seorang dilindungi dari dosa 
selama tujuh tahun niscaya dia tidak akan melakukannya kembali.” 


680 





Hilyatul Auliya' 


Mil sales Ga dua al Ga SPA 


Kay 


4 0 


2 - Ts Ag” 0 @- KS 
O3 OgA KAS 1JG (Baal Gp Kabah Ula 


“ ? - 
Pa Pi 
3 0 8 90. BP UP 


Op ia Lal -JG Tg ya Ka :JB ai XS 
3 3 - 2. - - Pn & - 
"gi Keralad Uagg M3 Je DA 1G (OCaaku 


Ap SR AA os Geli HAN LN 


8. N - . ap 2 30m baba 
PM na elb SES dapa SSI G 1 Ladl 
“ # “ 

(1 
Kg 
3141. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Pada suatu hari 
aku pernah menemui Fargad, lalu aku mendengarnya berkata, 
“Pada suatu malam aku bermimpi melihat penyeru berseru dari 


langit, “Wahai orang-orang yang menyerupai kaum Yahudi, 
malulah kalian kepada Allah & '” 


681 





Hilyatul Auliya" 


- 
IG - - E De 


SA GAS Jl Chal pl Cod —YN£Y 


Aa - “ 0 


JG ca JS ee Oya Wa— -JU (Gal 


Er BA tb 0s Bab 


Aa) 2 ai —, per Ji Minas Vagu 333 


“aa 
3 
2 
c 
NG &€ 
Ta 
&' 
CG 
e. 
Kai 
UG 
an £. 


s “ai o Sa aw: 
Ia re 2 sa al ar Ag Sa 
(SAI 


3142. Abu Hamid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Suatu hari aku 
mengunjungi Fargad, lalu aku mendengar dia berkata, “Aku 
bermimpi seakan-akan penyeru berseru dari langit, “Wahai orang- 
orang yang lalai, wahai orang-orang yang lalai! Wahai orang-orang 
yang menyerupai kaum Yahudi! Jika Aku memberi kepadamu, 
kalian tidak bersyukur dan jika kalian mendapat cobaan, kalian 
tidak bersabar. Tidak ada kebaikan buat kalian selain adzab'.” 


682 








Hilyatul Auliya'" 


z 2, £ “ ri 
o- 30 Ao LA 4 0 Oa 


BA K8 13 KN GAS JG bl 0g Ka 


LX 


ci JI s lgs Pi Was - JL am 
SBY BP JB JB ad GP as 
en oa 
se Ie JA 3 an aah Hara 


z 


a Pa “ £ £ - 0 Aa o 
Na lah de ca UK su Gas 


N 


“ 


ra Pe 


LP 2. 3g - Pe an ag Er Le, Pe BNN UN TI 
Y B3 ta BD sb Les CB ama GL SG 


At “ BGT. 0.9 -— di e “Ng - 
LS PU Up TX 1JB eyaii YG Af 


3143. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Ahmad bin Abdullah bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Syihab menceritakan 
kepada kami, dari Al Hasan bin Amr, dari Fudhail, dia berkata: 
Fargad berkata kepada Ibrahim -yaitu An-Nakha'i-, “Wahai Abu 
Imran, pada pagi hari ini aku disibukkan dengan pembayaran 


683 





Hilyatul Auliya' 


pajakku sebesar enam dirham. Bulan baru telah masuk sedangkan 
aku tidak memiliki uang, lalu akupun berdoa. Lantas ketika aku 
berjalan di pinggiran sungai Eufrat, aku menemukan uang enam 
dirham. Setelah aku mengambilnya ternyata uang itu memang 
enam dirham, tidak lebih tidak pula kurang.” Ibrahim berkata, 
“Sedekahkan semuanya, karena itu bukan milikmu.” 


Z 
tg Aa ee Pa Ia 


SS ag Hg Papa JG 


3 aa. Tata 3 Ae BAR aa Sitaan Sae 


(083 kah :JE AI Ja 5 asi 


z2 


BY PS 5 HA Ii 


- - 


z 


3 z0 


(am ON Ol Hal 


3144. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin Umar Al @awariri 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Mudhar Al @Gari 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Wahid bin Zaid, dia 
berkata: Aku mendengar Fargad As-Sabakhi berkata, “Aku tidak 
pernah terbangun dari tidur kecuali aku takut kalau wujudku telah 
diubah.” 


684 





Hilyatul Auliya 


Was :JG BU KU Gas —r1 to 


z 


#1 | PA JB uh an DA 
ge e aa 


Ju si Bg ah 2 Ha - 5 Kuna 
SIA MBP al IE SS Oi 3 Hita 
AA Ba J3 pa Sa 3 3 
PA B6 LG SP adi US Jae ih Jalal 


“ 


PA AG Ad SG GB Oa oa IS 


3145. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Harun (yaitu Ibnu Ma'ruf) menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Dhamrah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syaudzab, dia 
berkata: Aku mendengar Fargad berkata, “Sesungguhnya kalian 
memakai pakaian kekosongan (tanpa amal) sebelum beramal, 
tidakkah kalian lihat bagaimana orang yang beramal memakai 
pakaian terjeleknya? Jika dia telah selesai, maka diapun mandi dan 
mengenakan dua potong pakaian bersih, . sedangkan kalian 
memakai pakaian kekosongan (tanpa amal) sebelum beramal.” : 


685 


Hilyatul Auliya' 


Lg 
4 o- 2G 


SIB ena Lp AI KS IK YAN 


- 
a 


aa Gan J6 ana 5 HE 
MN Tang SIS sg rak Aan 


- 


BL JB cs LP ol 3 Sd 6 Sab JG 
JUN “sa J6 slah aa Da2 
lp SIA Jan (ba -n clal 


A.A - - - 


“YA 9 Ina oat Taat -enadl 


Pa TP Sd 


3146. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Ath-Thayyib Asy-Sya'rani menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Hasan bin Al Hakam bin Musafir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abi Hakim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hakam bin Aban 
menceritakan kepada kami, dari Fargad, dia berkata, “Apabila 
kematian telah menjemput seorang hamba, maka malaikat yang di 
kiri akan berkata kepada yang ada di kanan, “Ringankanlah', lantas 
malaikat yang dikanan pun berkata, “Aku tidak akan meringankan, 
barangkali dia mengucapkan: Laa ilaaha illallaah, sehingga akupun 
menulisnya .” 


686 





Hilyatul Auliya' 


Be op BN KS ep KA SAS SB pls 
: i - : Ka aa o 0 mau . Ta 5 
Hakan A5 1G (loe Ip Sa ia 16 


Sg 

3147. Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Salm 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdullah bin 

Ishag menceritakan kepadaku, dia berkata: Hammad bin Ishag 

menceritakan kepadaku, dia berkata: Mu'awiyah bin Yahya Al 

Mazini menceritakan kepadaku, dia berkata: Fargad As-Sabakhi 
berkata, “Orang asing adalah orang yang tidak memiliki kekasih.” 


0 -..o £ 3» SEA 


chan B, Ave Kara —NNGLA 


IN AP EA JG KA ISI CAS IU 

Kura -JG aa CN an 5 
aa HA pl 3 An Uta IE Aa 
Se) BP D3 Ab LA 23 2 


9 2 0 Oa 


2Lor 03 Sat 


687 





Hilyatul Auliya' 


6 - 2. 2... A 
HA iga PBB IS Ap 


. “ 
2) 


HE in UU SA 


3148. Muhammad bin Ahmad bin: Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abdul Karim 
Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaid bin 
Jannad Al Halabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha” 
bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Imran, dia berkata, 
“Al Hasan diundang untuk jamuan makan, lalu dia melihat ke 
Fargad yang memakai jubah dari wol, lantas dia berkata, “Wahai 
Fargad, kalau kamu melihat kejadian yang ada sekarang kamu 
akan merobek pakaianmu karena kamu akan melihat ampunan 
Allah Ta ala.” 

Fargad meriwayatkan secara musnad dari Anas bin 
Malik #4, dia juga mendengar dari Rib'i bin Khirasy, Murrah Ath- 
Thabib, Ibrahim An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Jabir bin Zaid, dan 
Abu Sya'tsa '. 


“ “ “ 
Pa 


Bea 


Eo. Cor oo. 8 0 3 
bum PP US US mad dahh) 3 3 Ku A— 


688 








Hilyatul Auliya' 


0 A4 


Ja NI y & S Ji Ai HI aer 
ae KP Tj o SA Te LA Y Ina! (sala 
P3 IPA MAA Je da 


Aa 


SN IE In PEN Insid Gal 


Bi 33 Ie 
3149. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Migdam bin Daud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Ma'bad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Wahb bin Rasyid Al Bashri menceritakan kepada kami, dari 
Fargad, dari Anas 4, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Allah & mewahyukan kepada salah seorang nabi, “Sampaikan 
kepada para hamba-Ku yang shiddig, Janganlah mereka tertipu 
dengan diri-Ku, karena jika Aku menegakkan keadilan-Ku kepada 
mereka, maka Aku akan mengadzab mereka bukan karena 
menzalimi mereka'. Dan sampaikanlah kepada para hamba-Ku 
yang berdosa, Jangan sampai mereka putus asa dari rahmat-Ku, 
karena tidak ada dosa yang besar bila Aku mengampuni 
mereka” 


1 


90 Hadits ini sangat dha'if 
Fargad As-Sabakhi /ayyinu/ hadits, sebagaimana kata Al Hafizh dalam At- 
Tagrib (5401). 
Adz-Dzahabi berkata di dalam Ad-Diwan (3352), “Dia dianggap tsigah oleh 
Ibnu Ma'in, Ahmad menganggap dia tidak gawi, dan Ad-Daraguthni 
menganggapnya dha 1” 


689 


Hilyatul Auliya” 
sp UI - ig z Sa Pa 
sg WS :JB wa Kab —Y1 Oo 
£ - “3 
“JU (hana Kai 6 “JG (Said Y 
Ao. Eco is A01 Oo 


ARA 3 NP hp as 2) op R3 
A Aan Nu anna 
al an ag Ala Al olia Up 5, Ju JG 


PAN Kate IU Ga ia Ja 


@ 


PSI SI DI II ag asa su 


Pe ae “5 aa na an sa AN 


3150. Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Migdam bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin 


Wahb bin Rasyid adalah Al Bashri, sedangkan dalam A/ Hilyah tertulis Al 
Mishri, hal ini terjadi karena kesalahan penulisan. 

Ibnu Adi mengatakan, “Haditsnya tidak lurus. Hadits-haditsnya perlu 
dikritisi.” 

Ad-Daraguthni malah mengatakan bahwa dia matruk, sedangkan Ibnu 
Hibban menganggap tidak boleh berhujjah dengan haditsnya dalam keadaan 
apapun. 

Lih. A/ Mizan (9428): Ad-Diwan (4584), dan Al Majruhin (3/75). 
Adz-Dzahabi berkata tetang Migdam bin Daud Az-Zaini, “Dia adalah 
Shuwailih” Sedangkan Ibnu Abi Hatim mengatakannya, “Mereka 
memperbincangkannya”. 

Lih. Ad-Diwan (4227), dan Al Mizan (4/175). 


690 





Hilyatul Auliya 


Ma'bad menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, dari Fargad, dari Anas #, dia berkata: 
Rasulullah 8 bersabda, “Allah & mewahyukan kepada salah 
seorang nabi, "Mengapa para hamba-Ku itu teperdaya? Apakah 
mereka hendak menipu-Ku? Demi keperkasaan-Ku, kemuliaan-Ku, 
dan ketinggian-Ku dalam keluhuran-Ku, Aku akan menguji mereka 
dengan ujian, dimana orang yang sabar diantara mereka akan 
menjadi bingung, tidak ada yang selamat dari mereka kecuali 
orang yang berdoa seperti doanya orang yang tenggelam” 


OA gp da oi KAN EA yan 
o 8. na AN P SPA Pe) Ka H3 
Oh EA EN IG CSI aa LI 


2 . sa ai Ia £ Png - 028 - 
Ona SA JG AI AG Pr Y Pa 
Oo J0 3 oo. 4 0 


“ an ah ”g 203 
OP ab) Op LA EL 1G GI ab Li 


N 
“ 


£ Pena na PA Tata Pel au £ 0. Se 
AN day JB 1G ca AI C3 al ye ap 
Pa 2 g 


0. h 404 38-- - » £ 0. Pe ot A "3 
040 01 - 011 Im. 0» Fo. Y 
HA yaa Urademade ega Y amel Uya) cad uya 


3151. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Al Haris Al 
Murhibi Al Kufi menceritakan kepada kami, dia berkata: 


N 


91 Hadits ini sangat dha'if karena sama dengan sanad sebelumnya. 


691 




















Hilyatul Auliya' 





Muhammad bin Ali bin Habib Ath-Thara'ifi Ar-Raggi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Umar Ar- 
Raggi menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, dari Fargad, dari Anas &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang telah memasuki pagi 
hari, namun perhatiannya bukan Allah, maka dia tidak termasuk 
orang yang diperhatikan oleh Allah, dan barangsiapa yang 
memasuki pagi hari, namun dia tidak perhatian terhadap kaum 
muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka.”?? 

Syekh (Abu Nu'aim) berkata: Ketiga hadits ini dengan 
masing-masing redaksinya tidak ada yang meriwayatkannya dari 
Anas «& kecuali Fargad. Sedangkan Wahb bin Rasyid 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Hadits Wahb dan 
Fargad, juga riwayat keduanya yang gharib tidak bisa dijadikan 
hujjah. 


— 


Base JB Gina 23 IS 
Pat 


Ce “JG (SS st was : LT Pp AN 


92 Hadits ini sangat dha'if 
Fargad adalah seorang yang dha'jfkarena hafalannya buruk. 
Ibnu Abi Hatim mengomentari Wahb bin Rasyid Ar-Ragi dalam A/ Jarh wa 
Ta dil (4/2/27): Ada yang bertanya kepada ayahku tentang Wahb, maka dia 
mengatakan, “Dia. munkarul hadits.” 
Orang yang meriwayatkan darinya adalah Sulaiman bin Umar Ar-Ragi. Ibnu 
Abi Hatim menyebutkannya di dalam A/ Jarh wa At-Ta'di! (2/1/131) tanpa 
menyebutkan jarh maupun #a'dil, tapi Ibnu Hibban menganggapnya tsigah 
(8/280) namun dia terkenal terlalu gampang men-tsigah-kan orang. 
Al Albani men-dha 'ifkan hadits ini dalam Adh-Dhai'fah (1/481, 482). 


692 





Hilyatul Auliya" 


o- - A AA Ta 
aa Ta Ss J3 Na celah Ke 3 5 
Jah 2 Ju ad AI 2 sa p' 2 


3152. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Shadagah bin 
Musa dan Hammam menceritakan kepada kami, dari Fargad, dari 
Murrah, dari Abu Bakar Ash-Shiddig #, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah & bersabda, “Orang pertama yang 
mengetuk pintu surga adalah hamba yang menunaikan hak Allah 
dan hak Maulanya.”?8 


€ 


C5 JB pe 3 KA EA —rier 
: JG co ee sa Xx (e “JG SI 
SN 


” 


SA ab ea Na cap £ celah tea 
Te WI ente den AN 175 aillah Ke 


93 Hadits ini dha'if Dalam sanadnya terdapat Fargad, sedangkan Shadagah bin 
Musa shadug punya beberapa keraguan sebagaimana dalam .At-Tagrib. 


693 


Hilyatul Auliya' 
o £ #9. A 3 - e- - Pa 2 Tn s5 ot 1 
9 Caluna jl oya Ogala Iya Lag sale AI 
Pan 
3153. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdul Aziz bin Aban menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammam menceritakan kepada kami, dari Fargad, dari Murrah 
Ath-Thayyib, dari Abu Bakar Ash-Shiddig #4, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah & bersabda, “Terlaknatlah orang yang 


membahayakan orang muslim atau menipunya” 4 


Anbasah bin Sa'id juga meriwayatkannya dari Fargad 
dengan redaksi yang sama. 


2 "4 / 
0 30 3-0 £ ng. 
g 


Ae 3 ate Sl 


Td “ Pi 
.D - 9. 40 Ao $ 
g 


94 Hadits ini dha'if 
HR. At-Tirmidzi dalam A/ Fitan (1941) dari jalur Abu Salamah Al Kindi, 
Fargad menceritakan kepada kami...”: dan Ibnu Adi dalam A/ Kamil (6/27). 
Aku katakan bahwa, Fargad adalah dha'if Sementara Abu Salamah 
dikatakan oleh Ibnu Ma'in, “Laisa bisyai '.” 
Al Albani menilainya dha'if dalam Adh-Dha 'ifah (1903) dan Dha'if Al Jami" 
(5275). 


694 








Hilyatul Auliya" 


AG - 


Wd— “JG AS Tea Ka! Merah Pi) Eng « Sah 
Sh ema Uas 1G CA Pa A2 
2 “dl aa tak Ba “db 3) 


0 


2 P3 PE Gd OP aa ui dak Aga ip SE 
3 Pura FI Pe A de CN JB data 


HP Ha an 


3154. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al Bashri 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Mutsanna 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ja'far bin 
Ma'bad menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin 
Mutharrif menceritakan kepada kami. 

Abu Muhammad bin Hayyan juga menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ali Al Khuza'i menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hammad bin Sallamah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Fargad menceritakan kepada kami, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas & dia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah 8 menggunakan minyak rambut dengan minyak tanpa 
mencampurkannya dengan wewangian.” 


695 

















Hilyatul Auliya' 


GE oi AS SA Ci —Y1Yoo 
Sp Ea Ne GA 
Ia ana Sa Gac YG ui 
PA Aa 33 dil Lp SAN BA ye 
ig le IbM IA J6 :JB 3 yaa 


ab TE To SA 
5 - 

3155. Muhammad bin Ja'far bin Al Haitsam menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Shadagah bin Musa menceritakan 
kepada kami, dari Fargad, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Algamah, 
dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah #8 bersabda, 
“Setiap kebaikan itu adalah sedekah, baik bagi orang kaya 
maupun orang miskin.” 95 


95 Sanad hadits ini dha'fftapi haditsnya shahih. 
Dalam sanadnya terdapat Fargad, dia dha'if dan Shadagah, dia shadug 
namun punya keraguan. 
Hdaits ini diperkuat oleh riwayat Al Bukhari dalam Al Adab A/ Mufrad (6021) 
dari hadits Jabir #&, dan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih- 
nya pembahasan: Zakat (hal. 1005) dari hadits Hudzaifah. 


696 








——— ——Hilyatul Aitya' 


"- 


Na na erie 
aa ee SR GA Id 
Ah Ab Ai 2G ma 53 MAA 


PN Ni £ o - - 90 No AG - ag - - PI 
CAS Bl MR PP Lila JG aa aa 
2 sa ang ga Pad san? “25 - - Teoa £ 0 
IP Isah JIE AS ph BPA 


Pane En BAN sa Lag ale Ml eko 


3156. Abu Al Hasan Sahl bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz Al Mujawwiz 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Shadagah bin Musa 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Fargad menceritakan 
kepada kami, dari Yazid bin Abi Muhazzim, dari Abu Hurairah 4&, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Menggunakan siwak itu 
sunnah, maka bersiwaklah pada siang hari yang mana saja kalian 
mau.” 6 


SA. N ee 8 


96 Hadits ini dha'if 
HR. As-Suyuthi dalam A/ Jami' Ash-Shaghir (4839), dia menyatakan bahwa 
hadist ini bersumber dari Ad-Dailami. 
Aku katakan bahwa, hadits ini dinilai dha'if oleh Al Albani dalam Dha'if Al 
Jami (13359). 


697 


Hilyatul Auliya'" 





Hadits ini gharib dari hadits Fargad. Dia meriwayatkannya 
secara gharib serta riwayat sebelumnya, dan Shadagah bin Musa 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Dia dikenal dengan 
nama Ad-Dagigi penduduk Bashrah yang terkenal. 


3 30 3G. 3 SG 


KL oi KS KA Es —YNoOV 


38. 3 - 


“JG Kera & IS ee Isun Ci “JG 
2. 3 Jet 6 ma air 2 Ma ae 


ngan OK 25 BK GAS JG se Ob Sai 


Es 


- 3 LH o Pap “. 


SA Jia Mah ni 
a "5 y .a 3 ig :G S ia Ka 


“ Pa 


- “ sg 0. - Pan 
NA ap SY aa 


Le. 


23 Tai ta - TEE Oa aka Urang BY 


BAG GI MEA Ga oh AI, 


3157. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah 


—3 


698 





Hilyatul Auliya” 


Al Hadhrami menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad 
bin Ala' menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Aban 
Al Azdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin 
Utsman Al Ourasyi mau/a Al Hasan bin Ali menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yazid bin Abi Ziyad Al Bashri menceritakan 
kepada kami, dari Fargad, dari Syumaith maula Tsauban, dari 
Tsauban #5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa 
yang menghilangkan kesedihan orang mukmin, maka Allah akan 
memberinya tujuh puluh tiga ampunan. Satu saja sudah cukup 
untuk memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Sedangkan tujuh 
puluh dua lagi akan ditunaikan oleh Allah & pada Hari Kiamat”! 


Hadits ini gharib, dari hadits Fargad. Kami tidak menulisnya 
kecuali dari sanad ini. 


Tete 3G. AA 


Bul co: bol Cp ka-ua Bas —YNON 


& Ing sora 33 
- JG AI 2 US HS J6 Hu 


Tt. 303 


AA oi ab LP an up Aa Gi SUS 


ea 38. 3 


KE EAN CK 3 “JG aa 


97 Hadits ini maudhu' 
HR. Al Albani dalam Adh-Dhai'fah (750), dia berkata: Hadits ini maudhu'. 


699 


Hilyatul Auliya' 


Pa 


bg 30- Ki 


3 (3 2. Pd - 
SI GAY SIB dB as Al ph AJ 
Sa On ISA aga TON Tea KO 23 Ae aa 2 
SPA K9 3nd tah IS Jalal j2 


3158. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al @adhi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Abbas, 
maula bani Hasyim menceritakan kepada kami, dia berkata: Affan 
bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin 
Sallamah menceritakan kepada kami, dari Fargad, dari Rib'i bin 
Khirasy, dari Hudzaifah &,, dia berkata, “Sebaik-baik saudara bagi 
kalian adalah bani Isra 'il, pada mereka terdapat keperwiraan dan 
pada kalian terdapat kemanisan.” 


Hanya Hammad bin Sallamah meriwayatkan hadits ini dari 
Fargad, dan aku tidak mengetahui ada orang lain yang 
meriwayatkan ini darinya selain Affan. 


(205-M). YAZID BIN ABAN AR-RAOASYI . 


Diantara mereka ada pula orang shalih yang sering 
menangis dan sering berpuasa. Dia adalah Yazid bin Abad Ar- 
Ragasyi. 

Ada yang mengatakan, sesungguhnya tasawwuf itu adalah 
memikul beban demi merasakan keringanan dan menghinakan diri 
demi mencapai kemuliaan. 


700 





Hilyatul Auliya" 





WAS 2J8 Je 53 SALA EA — oa 
3 - “g. PN P, Ba 5 2 o 
Ai Oka Gi 2JE CA AS 2 UNA 
2 “5 : ““@. Sena o- 
Ang oees 1JB ale Op Ikan HIS JB Con 


“ 


" 


N 


“ 


za 3 “9 2 2. € en - 2» 3. aa 8 2 Ta 
Ju - 3 mad PP ta r sena Un) vovu-I SE 
BIT AN Ae S3 JK 2m 
3159. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Hammad Al Harrani menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sulaiman bin Saif menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yazid Ar-Ragasyi menghauskan dirinya selama empat 
puluh tahun dalam panasnya suasana Bashrah, kemudian dia 


berkata kepada para sahabatnya, “Mari kita menangis untuk 
mendapatkan air dingin (di Hari Kiamat).” 


“ 


Ma ab ai 
o BA 80 NN, Xo- RB TN Cent o Bo 
OP Katun AI AS Vo Lw COLI yg Ieopuna 


701 


Hilyatul Auliya” 
d3 Ao R3 Jb UAN Lag 5 HE 
Si ba ab NA 5 HP 5 


3160. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Surah bin @udamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Hayyan bin Al Aswad menceritakan kepada kami, dari 
Al Khalig bin Musa Al Lagithi, dia berkata: Yazid melaparkan 
dirinya selama enam puluh tahun karena Allah # sampai 
tubuhnya kering, badannya kurus dan warnanya berubah, dia 
berkata, “Perutku mengalahkanku, dan karenanya aku tidak bisa 
melakukan tipu daya.” 


PN me ea eta ban Para Ha 
Ar u Tag Tara “JU ai I— Ju Uas 


CA £ X9. Ta o- o 8 - SS Ta 
Sa pl SIS :JB DP OI db KAS :JB 


0“ 0 £ 0 - sg e s 0 - Bi. Te 3 


702 





Hilyatul Auliya' 

Aa en POP An de ES JB pa 
sak ekraarak. 13 Sl 
ea EN, JP Naa) 5 - 2 

-JG Ta Ang ara 


aa an ac 
» Ma usa la 


pi ale "3 0S, 


3161. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Umar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ali bin Harb menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Daud Al Hafari menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin As-Sammak, dari Asy'ats bin Sawwar, dia berkata: 
Aku menemui Yazid Ar-Ragasyi pada hari yang sangat panas, lalu 
dia berkata, “Wahai Asyats, marilah kita menangis untuk 
mendapatkan air dingin pada hari yang penuh dahaga (Hari 
Kiamat).” Kemudian dia berkata, “Sungguh malang sekali, para 
ahli ibadah telah mendahuluiku dan akupun diputuskan.” 


Ays'ats berkata, “Dia telah berpuasa selama empat puluh 
dua tahun.” 


703 


Hilyatul Auliya' 


P4 
0 -..o £ 0 3G. & Pen Ina 


Ha PI YLSA Gia - —YANY 


0-1 3 0 


KE GI SA Gis IE al ee SIB AS 
Se Ga 26 Il mpuiaya - JG 


1» 


Na 


sa w 2, “G - £ ae : o 
, - Ehh 2 # - 2 
& TEA ol Ke Na an Kang 
AMAN 0g INI JSI 3 
3162. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Umar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ishag bin Manshur menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Ishag Al Khumaisi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Yazid Ar-Ragasyi berkata, 


“Sesungguhnya orang-orang yang melaparkan diri karena 
Allah #& termasuk gelombang pertama di Hari Kiamat.” 


704 


Hilyatul Auliya' 

Kan JB (haha . pe Ke Ke JB (ejaan » ' 
PE IA Tana na Mn Gn AR F 0G ara? P3 
NAN "JB SE dj Pa La US Kasal Ala 3 


a - - tr - » Tn # Tatar . 
SI DES Laga BUS UI JUS ena ah 
#0. o- 


LP 


3163. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Bakr bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Muthahhar As-Sa'di menceritakan kepada kami, dari Yazid Ar- 
Ragasyi, dia berkata, “Orang-orang baik itu punya perhatian 
khusus yang membuat mereka bisa mencapai amalan kebaikan. 
Cukuplah bagimu keinginan kuat yang bisa membawamu menuju 
kebaikan.” 


N 
$$ 
o 
AN 
“ 
o 
ba 


jha KN AB AU 


X4 Ao 


o- » Si AG “3 4 
ra 


N 


MEA IE Wa Op ala GIS 1G yA 


705 


Hilyatul Auliya" 


— 9. GB co 0. Aye 0 PA Na rn 
Lis nga ya dp O Ebnng Layanas 3 Jis 
IA Sanga Sa An te Da sii Rat er 
Ld BD ba ID panah Ong Eh) 
Y! (ae ya Sl aa pr) uya all hama 
AT DAN Dee s- PAR Uu ana 
Jera Mani Ban da Ss 
3164. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad 
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Suraij bin 
Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag Al Khumaisi, dia 
berkata: Yazid berkata dalam kisahnya, “Celakalah engkau wahai 
Yazid, siapa yang bisa membuatmu diridhai Tuhanmu? Siapa yang 
akan berpuasa atau shalat untukmu?” Kemudian dia berkata, 
“Wahai sekalian saudaraku, siapa yang kuburan merupakan 
rumahnya dan kematian sebagai akhir janjinya, tidakkah kalian 
menangis?” 


Lalu diapun menangis sampai jatuh bulu matanya. 


An B-3 20 1 Loc 8 - 
cal (hour Oo al AS Code —YI TO 


” 


Op Up MA Vida - JG ga ma) 


0 1 4 Oa | Pa 


706 





Hilyatul Auliya" 


Ma aa an Kal 
IG Ah edan II Ioi SEN Lag JB 
ai bsa daa di Dl op da Jar dly 
Gu AM asa Pama Ge 
Beku Walas GA Date dd Ul oi 
BR ag SY oat em 


Ma & 
C 


a 0o£ 8. 


Uh DI ia F3 SUS 
2 a43 2 ' n e 2 5 uk 
VI ep US Li ega KA 
G3 Ls UAN II SAS Ol Io) SI Dp 


38. 3 


bana Bgt "UR UN Ketua - Bo. - 71 0 
BA ebi) Leni) Up un 


707 





Hilyatul Auliya" 


ay GAS ip ph Lay UAN Gi IG 


Pa 


SI Si ad Ca KA KN 
Han be Oka Ts, CG dagu tol BIAN 


3165. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
secara imia, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr bin 
Malik Abu Abdullah Al Marwazi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sallamah Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Kinanah bin Jabalah Al Harawi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yazid Ar-Ragasyi berkata, “Yang 
mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya.” (Os. Az-Zumar (39): 13). 


Tidakkah engkau memuji Dzat yang mana engkau 
mempersembahkan kepada-Nya sesuatu yang fana, namun Dia 
memberimu sesuatu yang abadi. Satu dirham yang fana Dia ganti 
dengan sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Bukankah Allah telah 
memberimu kecukupan dalam makanan dan minumanmu, Dia 
menjagamu di malam hari dan mengabulkan permohonanmu 
ketika engkau susah. Sepertinya engkau lupa sakitnya telinga atau 
di malam yang matamu perih, atau ketakutan ketika di darat atau 
ketakutan di laut. Kemudian engkau berdoa kepada-Nya, lalu 
Diapun mengabulkanmu. Engkau tidak lebih dari pencuri dosa, 
setiap kali engkau dapat kesempatan, maka engkaupun 
melakukannya. Jika engkau sendirian, maka engkau akan melihat 


708 





Hilyatul Auliya 


apa yang ada di dalam dunia, berupa emas, perak dan 
perhiasannya. Mari aku kabarkan bahwa ketika engkau 
mengantarkan jenazah, maka itulah sebenarnya isi dunia, berupa 
emas, perak dan perhiasannya. Kemudian bawalah apa yang ada 
di dalam kuburan, aku tidak menyuruhmu membawa tanahnya tapi 
aku menyuruhmu untuk men-taffakkurinya.” 


E. 3D AA 


Bas IE KAA LAS Bl ryan 
SJU 33 aa Aa Sin aa at 
Ag Tara “be saka s3 Be It Ie Ea 


Td 


ss 3 XS 1 Ta SS 5. Bah Oa 


MAS Ale ep Ata Li Tu CLIP A3 


“ 


di Pa 


Lko- 2.9 


PA Gp GNI gi pal Gp lag AE 
3 d an 03 JI o S3 HS 
si IA, NI an ES Ehya 2133 


1 GERAA Pa "Ro 0£ X0 3 5 Lo £ 


Son 9 pe Jaja AT Pa . aah SN 


709 


Hilyatul Auliya 


9 PE Man an ora 40 AA oa A4 0 
ALI Oi sUas, ab CO das) SI Oi 


SP) MN 


3166. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Ghassan Al-Laitsi menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Muslim Abu Abdullah menceritakan kepada kami, dari 
Yazid Ar-Ragasyi, dia berkata, “Nuh #& dinamakan Nuh, karena 
dia selalu menangisi dirinya.” 

Yazid meriwayatkan banyak hadits secara musnad, dari 
Anas bin Malik #. Dia juga meriwayatkan dari Al Hasan, 
Ghunaim bin Gais dan yang lainnya. 

Para imam dan tokoh seperti Al A'masy, Al Auza'i, Hajjaj 
bin Artha'ah, Zaid Al Ami, Muhammad bin Munkadir, Shafwan 
bin Sulaim, Atha' bin As-Sa'ib, Al Hammad dan yang lainnya 
meriwayatkan darinya. 


La nga 23 EN AL YA 
a 4 0 en Kara NK Aan 


o NN Pa Eraval AN ui 


“ 





Hilyatul Auliya 


Jaja Na AI o Ca su Ss Sentra 


naa Unang JG JB Pe PP ul 53 
Si Pa pi DA 


Te AON 


1 alas A 


3167. Al Hasan bin Hammuwaih Al Khats'ami 
menceritakan kepada kami bersama orang-orang, mereka berkata: 
Ubaid bin Ghannam menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ismail bin Bahram menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Hasan bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Yazid, dari Anas 4, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Cita-cita manusia yang 
paling agung adalah orang beriman yang mana cita-cita yang 
mementingkan urusan dunia dan akhiratnya.” 

Hadits ini gharib, dari hadits Al A'masy, dari Yazid. Ats- 
Tsauri meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib, dan Al 
Asyja'i meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri secara gharib. 


Papa Lo. Lo S5. AA AG - 


Wa “JW TT Ian Code — YNA 
ai IE NS lb JA 23591 


Pan bh Pane - JG LAGI BAL :JB 


711 


Hilyatul Auliya" 

Se Ip 2 5 3 SERA 35 
SN Se 3 ABS alah aah 
bs NS kale BS ASP Bi 3 
ale Ai Ko Ia JB BSK dh 
SE BAN Ia ih GI di 
de ab | Jon SIB el Al 
AI tale caral Te Us GC ap Te 
ah ai ole Sa TA Ia Ra 3 
325) ap Pura Ke -— oa KA 


1" No 


ia 


YAN GB DUR 
bah baya ea 


IX 


UG 1 dee ea ka 


N P3 
te £ 


Ci 


a Ah 33 2 £ 


Er 0 7 "5 
ah Si An Ih JB aa Ol ang 


712 





Hilyatul Auliya" 
Je es Jas Ge ai PAS IS AE 
RESI) 3 SN 1 JS KA 
Siku Es 3) Ji 3 ai ia Ia 


ale AN Ne A SI ra Dal 35 “3 


Iga UV aarg "JB Tai Al Jaa ang 
Pd 3 PP Pd se 5 


Ia up JS Nia TA ag 

Jaa as Sg AB Ulu 
@ ga 05, 

Gp Aa AA Sang SA db La 


Te Y! ya & Tita B3 Oa s3 de 


Pa 2. 


PA Bea 3 Aa Ju 


3168. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Asy'ats Al Harrani menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid 
menceritakan kepadaku, dari Anas #5, dia berkata: Ada seorang 
laki-laki yang disebut-sebut di sisi Rasulullah 8, mereka 


713 





Hilyatul Auliya” 


menyebutkan tentang kekuatannya dalam berjihad dan 
kesungguhannya dalam beribadah. Tiba-tiba orang itu datang 
kepada mereka, dan merekapun berkata, “Inilah orang yang kami 
sebutkan.” Lantas Rasulullah & bersabda, “Aku melihat tanda- 


tanda setan di wajahnya.” 


Kemudian dia menghadap dan mengucapkan salam kepada 
mereka. Lantas Rasulullah & bertanya kepadanya, “Apakah 
ketika engkau muncul diantara kami, engkau merasa bahwa 
diantara orang-orang ini tidak ada yang lebih baik daripada 
kamu?" Dia menjawab, “Memang.” Kemudian dia berlalu dan 
menuju masjid, lalu dia merepotkan diantara kedua telapak 
kakinya. 

Lalu Rasulullah & bersabda, “Siapa diantara kalian yang 
bersedia membunuhnya?" Abu Bakar berkata, “Aku.” Lalu Abu 
Bakarpun berangkat, namun dia menemukannya sedang shalat 
maka dia segan membunuhnya. Lantas Abu Bakar kembali kepada 
Rasulullah @. Beliau bertanya, “Apa engkau telah melakukan? 
Dia menjawab, “Aku mendapatinya sedang shalat wahai Rasulullah, 
maka aku segan membunuhnya.” lalu Rasulullah bertanya, “Siapa 
dari kalian yang bisa membunuhnya?” Umar pun berkata, "Aku,” 
maka dia pun berangkat, lalu dia melakukan seperti yang telah 
dilakukan oleh Abu Bakar. 

Kemudian Rasulullah & bertanya lagi, “Siapa dari kalian 
yang bisa membunuhnya?” Maka Ali berkata, “Aku.” Beliau 
bersabda, “Engkau boleh membunuhnya, jika engkau 
mendapatinya.” Alipun berangkat dan ternyata orang itu sudah 
pergi. 


714 





Hilyatul Auliya" 


Lalu Ali kembali kepada Rasulullah &, lantas beliau 
bertanya padanya, “Apakah engkau telah melakukan?” Dia 
menjawab, “Dia telah pergi wahai Rasulullah.” 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya dia adalah orang pertama 
yang akan keluar dari ummatku. Kalau ada yang membunuhnya, 
maka tidak akan ada dua orang yang berselisih di kalangan 
umatku.” 


Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya bani Israil 
terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan sesungguhnya 
ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, 
semuanya di neraka kecuali satu.” Yazid berkata, “Yaitu Al 
Jamaah.” 


Ikrimah bin Ammar dan yang lainnya meriwayatkan dari 
Yazid dengan redaksi yang sama. 


- “- Pa o - KO 
Gaes Copa ge Kana sI— —Y1YYA 
an Te eh aa KR eADa Dea BR B 


AL Ban Sera Koe aa SU PN 3 
Pa Okaa BAL JB jail 2 pl 


£ 
SS 0 


IE OP Ola GP Kes cal an — Ela 
3 Ng "5 y sa Ita Tea & 2 Tahu A - - 


715 





Hilyatul Auliya' 





Pee oa IS ag 
Pe Ata 


3169. Habib bin Al Hasan dan Farug Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muslim Al 
Kisysyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ashim An- 
Nabil menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj -yakni Ibnu Furafishah- 
dari Yazid, dari Anas 8, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Kefakiran mendekatkan pada kekafiran, dan kedengkian itu dapat 
mengalahkan takdir” ?8 


O 


AG Tn Aa 7 o ey o- o g@. 
o RA £ o aa -09 s2 - - Sa T 3 o- 
or Pr 0 pedal Wide 1JB tea ya O gama 


- z 


? 
LM 


Pelan (Ie, aa 2 Aa - 0 
In GP tak Gi Olgke Uas 1JB cola 


a G 2, os e £ - - 0 £ 0 n £ 
OS ph SU 3 el 1S Oli 


98 Hadits ini dha 
Yazid Ar-Ragasyi dha'if dan Al Hajjaj bin Furafishah shadug sebagaimana 
dalam At-Tagrib. 


716 


Hilyatul Auliya 


pb SIB akta ale Ke 
S3 dag A3 NA ea 8 





er Per 031 4 0.0 


3170. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah bin Urs Al Mishri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Maimun bin Kulaib menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhajir bin Mismar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Sulaim 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Aban, dari Anas bin 
Malik #8 bahwa Nabi & bersabda, “Tidak ada seorang muslim 
kecuali dia mempunyai dua buah pintu di langit, yang mana 
amalnya akan naik melalui pintu itu dan darinya pula rezekinya 
turun. Apabila seorang hamba yang mukmin meninggal dunia, 
maka kedua pintu itu menangis atasnya.” 


Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi juga meriwayatkan hadits 
yang sama dari Yazid Ar-Ragasyi.?? 


30 AD. 8 L.. A6 - 


r4 
o- 8 & 0 ...90 


Aj Ha Pata - JU un 5 Ki 


99 Hadits ini dha'if 
Dalam sanadnya terdapat Yazid dan Musa bin Ubaidah, kedunya dha 1f. 


717 


“ 


Hilyatul Auliya" 


AG 7 2 - 9 Kes BA AG 4 $ Oia an 
CI 1JB Cemal 3S GAS 2 «gl 


- 
0 - 07 93 4 0 - 2 


PPU Ing GP SA BA Dg 

ea ta 3 u Ta a G, $ 3 aa si - £ £ 
En Sela KAP dan Al Jaga) JB 1JB ya 
ak “0 - pa Aan Mena ! - Da ea 2 N 
IIA ui SL Al 1 SNI Kalo AI 


3171. Al Gadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin 
Zuhair Al Hulwani menceritakan kepada kami, dia berkata: Makki 
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Musa bin 
Ubaidah Ar-Rabadzi menceritakan kepada kami, dari Yazid Ar- 
Ragasyi, dari Anas, dia berkata: Rasulullah 8 bersabda, “Allah 
mengutus delapan ribu nabi: empat ribu diutus kepada bani Israil 
dan empat ribu lagi diutus kepada seluruh manusia.” 


Shafwan bin Sulaim juga meriwayatkan hadits yang sama 
dari Yazid. 


100 Hadits ini dha if 
HR. Abu Ya'la (4118). 
Al Haitsami mengatakan dalam A/ Majma' (8/210), “Di dalam sanadnya 
terdapat Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi, dia sangat dha 1f” 


718 





Hilyatul Auliya" 


ma ag as Hu Ham 


AA 6 SN ya dia 
bj ale 5 an ea Bat Sp 
Ie KD oa up Tg, aa 
S3 MA 3 DAN NAS 1G alta 


3172. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bi Harb menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ubaidah menceritakan kepada kami, dari Atha' 
bin As-Sa'ib, dari Ar-Ragasyi, dari Anas, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Rapatkanlah shaf, karena setan berdiri di sela-sela 
(kahan) 101 


Demikian yang diriwayatkan oleh Abar, dari Atha', dari Ar- 
Ragasyi. 


101 Hadits ini dha'if 
HR. Abu Ya'la (2600, 2649) dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi yang 
sama. 
Al Haitsami mengatakan dalam A/ Majma' (2/91), “Di dalam sanadnya 
terdapat rawi yang tidak disebut namanya.” 
Aku katakan bahwa dalam sanad ini terdapat Atha" bin As-Sa'ib hafalannya 
kacau dan Yazid dha if 


719 


Hilyatul Auliya' 
Abu Ahwash juga meriwayatkan dari Atha', dari Anas 
secara gharib, selain dari Ar-Ragasyi. 


3. . . -... Naa PN AG 

BA 1JE (KA 03 Olahan Wil —YAVY 

4 6 : £ 013 - 8 : Y “9, 30 4 | & 
o Ola Uno Se AI Ih PIP 


PMA ada gl WAS 2 GI HS 


N 
N 
N 
N 


Kanan AI - - - o £ 0 2 Ta - - 
JBS II P3 MIL ep ep BEI 


OA... 90 aw DX 3 v : aa KA 
Ega Fat Asal all An do da In IG 
“ - s £— : . 2.” ag 
II JP EL OS ml help SI as 
s ds ag Sea Da Na : 

3 TU 


3173. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Habbusy bin Rizaillah Al Mishri menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sulainian bin Khalaf Al Bashri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Yunus Al Khashshaf menceritakan 
kepada kami, dari Yazid Ar-Ragasyi, dari Anas bin Malik #&, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang membantu 
seorang mukmin atau meringankan sedikit kebutuhannya maka 
pasti Allah memberinya pembantu dan tempat tinggal di surga.”102 


102 Hadits ini dha'if 


HR. Ibnu Abi Dunya dalam Gadha "Al Hawa "7 (35). 
Dalam sanadnya terdapat Yazid Ar-Ragasyi, dia dha if. 


720 








Hilyatul Auliya 


Hadits ini gharib, dari hadits Yazid. Kami tidak menulisnya 
kecuali dari sanad ini. 


IS Tn co E 380 PE YG Ka - 
2 Ao 2 (ha Op Obama Wd— —YAV£ 
E aa” “3 3 


Pe 1 - - 


n. Soe 


ana Ba NN 2 
KA 3 SA 


3174. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Bilal Al Asy'ari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Mujasyi' menceritakan kepada kami, 
dari Amr, dari Khalid Al Abdi, dari Yazid Ar-Ragasyi, dari Anas bin 
Malik #4, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang 
memberi makan saudaranya dengan suapan yang mengenakkan, 
maka Allah akan menghilangkan kepahitan tempat berdiri darinya 
pada Hari Kiamat”108 


103 Hadits ini dha'if. 


721 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib, dari hadits Yazid. Khalid meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib. 


BI laga 3 KA WAS 18 SI 


- P, 


dn aa AG apa Bar TAI 
DI eSP 3 BE 
2 Ih Wal a33 2 1 - ae FI ka 


£ 0£ 


3175. Ibrahim bin Abdullah bin Abi Al Aza'im 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Musa Al Kufi 
Al Hammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Nu'aim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Mas'udi dan Abu Al 
Umais menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Aku 


mendengar Yazid Ar-Ragasyi menceritakan dari Anas bin Malik, 
dia me-marfu'kannya kepada Nabi &, beliau bersabda, “Apabila 


HR. Ibnu Al Jauzi dalam A/ Maudhu'at (3/28). 
Ibnu Ai Jauzi berkata, “Hadits ini tidak shahih.” 


722 








Hilyatul Auliya" 


adzan untuk shalat dikumandangkan, maka pintu-pintu langit 
dibuka dan doa dikabulkan.” 194 


” 
Pa 


Ab —YAVI 
TA ata Da Eau 
Ag up ae ai Bas J rn - 


Loc P3 0... 


JB SN Up) ML Tani 6 CI 
Jaa Ne ae Wen 
y Es Ah “JG ay ala (B3 Ti ah 

ap Yg Aa data 


3176. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ar-Rabi' bin Shubaih menceritakan kepada kami, dari 
Yazid Ar-Ragasyi, dari Anas bin Malik &, dia berkata: 
Nabi & melaksanakan ibadah haji menggunakan kendaraan dan 
selimut beludru yang harganya empat dirham. Ketika beliau 


104 Hadits ini dha'if 
HR. Al Khathib dalam Tarikh-nya (8/204). 
Yazid Ar-Ragasyi dha if. 


723 


Hilyatul Auliya" 


menghadap, maka beliau berdoa, “Ya Allah, ini adalah haji yang 
tidak ada sum'ah dan riya " di dalamnya.” 195 


aka -penes Yaa af EL —rVV 
TA ah NP SUS ng Anya (Pa) 
-JU PA Gi Sa 6 as :JG (pay ja 
Se ra -JG BELI ce Be TE Ha 
ny YUI dya Pr 263 :JG Ia ep 
Ia Ha GA Seal  Gabas 1, S3 
IE GI A 4 2 TA a bar ag 


Of 20, 20.5 Ad 


106 Hadits ini shahih. 

"HR. Ibnu Majah, pembahasan: Manasik (2890), At-Tirmidzi dalam kitab Ten 
Syama'il (hal. 191): Ibnu Abi Syaibah (4/106): Ibnu Sa'd dalam Ath- 
Thabagat (2/177). 

Al Albani men-shahih-kannya dalam Sunan Ibnu Majah, cetakan Al Ma'arif - 
Riyadh. 


724 





Hilyatul Auliya' 


EN 33 LA IS AG le Ie 
SI ana 3 sb Ay os 


3177. Abu Ahmad bin Al Husain bin Ali At-Tamimi An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al 
Mubarak Al Masruri menceritakan kepada kami, dia berkata: As- 
Sari bin Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Shubh As-Sammak menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Haitsam bin Hammad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku menemui Yazid Ar-Ragasyi, dia sedang menangis, 
dan dia telah menghauskan dirinya selama empat puluh tahun. Dia 
berkata, “Wahai Haitsam, masuklah, mari kita menangisi untuk 
mendapatkan air yang dingin di hari yang sangat panas.” 

Kemudian dia berkata: Anas bin Malik #, menceritakan 
kepadaku bahwa Rasulullah # bersabda, “Setiap orang yang ada 
pada Hari Kiamat pasti dalam keadaan haus kecuali orang yang 
Allah naungi dengan naungan Arsy-Nya pada hari itu.”106 


106 Hadits ini sangat dha'if 
HR. Al Khathib dalam Tarikh-nya (3/356), dari jalur Muhammad bin 
Bariyyah Al Hasyimi, dia berkata: As-Sari bin Ashim menceritakan kepada 
kami. 
Dia juga berkata, “Al Khathib haditsnya banyak yang munkar. 
Ad-Daraguthni mengatakan, “Dia tidak teranggap”. 
Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Al Mubarak, hafalannya buruk. 


725 


Hilyatul Auliya" 
(206). HARUN BIN RI'AB AL ASADI 
Diantara mereka ada juga orang yang menyembunyikan 


kezuhudannya, menunaikan janjinya. Dia adalah Harun bin Ri'ab 
Al Asadi. 


KAS JO BN 3 SA BAE YAA 
« na ee “asi Kara "JW TA ai ne , 


# 


P3 Pa, Pn - “GG - 2 
SE ep OIL OS JB aka Ll GAS JG 
P1 - 


4 0. 

me Gea Me ob ah asa 

3178. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Azhar bin Jamil menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Harun bin Ri'ab menyembunyikan kezuhudan dan dia biasa 
memakai wol di dalam pakaiannya.” 


“ | Pe 
AG OA 30 Ao £ LD 


Led Jk Colata ep Seal SIS YA VA 


# 


726 





Hilyatul Auliya" 


“ o 
- 


5 “0d R0 7 Pa AG £ id P) 0. - 
JB Ius G3 Oles Cod JB Sa Sugun 


e - ANN EN SP CL sa It RI, Sp 
H3 SE OS) Ob en Oya ea, 
3179. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: “Aku melihat Harun bin Ri'ab seakan 
ada cahaya di wajahnya.” 


8 g & . 7 L) 2. - 01 IG - - 0 
CAS 1JB 6395 G3 Olagku BI :JG Cena 
# 
2 Lo - EA g £ o- o Be 
(SE Ip OajA Up S3 JB ca uj Sa 
P3 . 
2 ia BE AGS 
An mag OS J3 


3180. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub 


727 





Hilyatul Auliya' 


menyebutkan Harun bin Ri'ab, dia berkata, “Dia itu 
menyembunyikan sifat zuhud.” 


Bo CU er aa Pe Kara — YAI 


“ 


1515 gl SAS :JB Chahun hp mall WAS JG 


LI Ce Labuh 13 Lag SAS IU Ce 
& o£ 


- 3 2. - 5 AN 
SP LS JB PB lo ap Vila 
ASI na Hi Ula MU, » Oa 
- - z - 


3181. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Zur'ah Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Muhammad Ar- 
Ramli menceritakan kepada kami, dia berkata: Dhamrah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syaudzab, dia berkata, “Jika 
aku melihat Harun bin Ri'ab, maka seakan-akan dia baru saja 
menangis.” 


728 


Hilyatul Auliya" 


£ 
OA 1 9 


Hae ot ga In TN a73 ia 


“ 


: s An sana Oa Saos mesra 
Ud Cal IT aa OS SE) op On Ula 
T eh ata dip CK 
Sanata Anna al DO YI Ode OS 
3182. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Hazim An-Nufaii 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Al Fahham 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu 
Uyainah berkata, “Harun bin Ri'ab datang kepada kami dan dia 
adalah manusia yang paling cerdas. Dia tidak memiliki kecuali tiga 
atau tujuh hadits.” 


Ape ag TAN -0. X0 AG. 4 1 Ipa 


Ka :JW yana Cp Sara Sab —YYAY 
# 
y o- & oo 2. Pap ig & 2 ag 2 OLX E 
: 3 Ta. si - Pi 0 £ 2 F3 & - 8 2, 2 
Jaja Ia JB GAN JI JG ab 
- d A - “ Ae 2... 2 
Opa AS ea AK JB Ob 
- - P. - 
2g, 03 tm si “5 2. 2. oo. 
z# z - 
An) JB) Hals Ang Lal de Biang 


“ 


729 








Hilyatul Auliya' 





8. - "3 “— - 0. - 0 9 Fa | 
hi yan - 13 2 cik 

3 

aa 


3183. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Syuaib Al Harrani menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Abdullah Al Bablutti menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Harun bin Ri'ab menceritakan kepadaku, dia berkata, 
“Para pemangku Arsy ada delapan malaikat, mereka saling 
menjawab dengan suara gemuruh yang indah. Empat dari mereka 
mengucapkan, "Subhanaka wa bihamdika 'ala hilmika ba da ilmika. 
(Maha suci Engkau dan dengannya aku memiuji-Mu atas 
kelembutan-Mu setelah pengetahuan-Mu) '. 


Sementara empat lagi mengucapkan, 'Subhanaka wa 
bihamdika 'ala afwika ba'da gudratika, (Maha suci Engkau dan 
dengannya aku memuji-Mu atas pengampunan-Mu setelah 


.. 


kemampuan-Mu) ' 


AG ae Ta & 0 Y ee X0 AD. 3 na 
— JB dim, op Ml us kau Kid 


JG AB ee nb ea “JG cela ee 2 


Yi) B. Sa ga 3 gua YI as. — Lon Wa 


730 


Hilyatul Auliya" 


Si A5 1g 
a43 33 3 Laga Ter aj On 


Up ea Adi AL GS kal Nan 
Aa Lam ai gps HA ud bt 
es i pe S3 


.... Sor -  $£ 


Sy AS FT er A ar 20 ba Jian 


Hat Pu KI yg 


3184. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Migdam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Wagid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Al Aswad 
menceritakan kepada kami, dari Harun bin Ri'ab, dia berkata: 
Allah €& mewahyukan kepada salah seorang nabi diantara para 
nabi-Nya, “Kabarkanlah kepada kaummu bahwa mereka telah 
memegahkan bangunan mereka tapi merobohkan hati mereka. 
Jiwa mereka gemuk sebagaimana gemuknya hewan sembelihan di 
hari penyembelihan mereka. Akupun melihat mereka dan 
membenci mereka. Mereka berdoa kepada-Ku tapi tidak Aku 
kabulkan, mereka minta kepada-Ku tapi tidak Aku beri.” 


731 





Hilyatul Auliya'" 


Harun meriwayatkannya secara musnad dari Anas &. Dia 
juga meriwayatkan dari Ahnaf bin @ais dan Kinanah bin Nu'aim. 


BIS 2JB jika Hj Alah IS IN A2 
JB Blealah I SA BIS aon Hj Iga 


490.1 A0  - & o- 


Op Aya Vid jabon 


Pp JA K6 3 Pb BIS JB ab 
Ab gi pp gi as KN 
ae Ie Ai Iga) JB IE ESA 3 
Sa BSI Tao Ip Ea ja ora nh 
SR Ne en Mann NO 
YG H5 SEN ea OPSI TI GTA 

AA 


JB OB LP CAN us PIA 
2 Su bea me ua pa 


“ 2. “ 


732 





Hilyatul Auliya" 


3185. Makhlad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id bin Ajib menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ishag juga menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Umar bin Abdul Wahid menceritakan kepada kami, 
dari Al Auza'i, dari Harun bin Ri'ab, dari Anas bin Malik 4, dia 
berkata: Rasulullah 8 bersabda, “Penduduk surga akan 
dibangkitkan atas bentuk Adam ketika berusia 33 tahun tanpa 
jenggot dan bercelak. Kemudian mereka dibawa ke sebuah pohon 
di surga dan mereka diberi pakaian dari sana. Pakaian mereka itu 
tidak akan rusak dan kemudaan mereka juga tidak pernah 
berubah.”101 


Selain Umar juga meriwayakannya dari Al Auza'i dari 
Harun, dia mengatakan, “Aku diceritakan oleh orang yang 
mendengar dari Anas, dia menyebutkannya.” 


AE oi KE Ap Sa Cab -YYAN 
d 


Kab :J6 
Ka JB (ea EA JL oa Gp Isa 


. “9 1 


Ce 5 all Tana “ds 


107 Hadits ini hasan. 
HR. Ath-Thabrani dalam A/ Ausath, sebagaimana kata Al Haitsami dalam 
Majma' Az-Zawa “id (10/398-399) dengan redaksi yang sama. 
Al Haitsami mengatakan, “Hadits ini jayyid.” 


733 





Hilyatul Auliya" 
JB bur 2. AYI Ka jaga ee OLS 
- 4 La Pn ri i3 # — 


3 SAE ATA ) Agen 33 


3186. Muhammad bin Ahmad bin Makhlad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Al Haitsam Al Baladi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Katsir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Harun bin Ri'ab menceritakan kepada 
kami, dari Al Ahnaf bin @ais, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Dzar berkata: Kekasihku Abu Al @asim & menceritakan kepadaku, 
beliau bersabda, “Tidak ada seorang hamba yang bersujud satu kali 
kepada Allah kecuali dengan itu Allah akan mengangkat derajatnya 
dan menghapuskan kesalahannya.”108 


108 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (5/164) dengan sanad yang sama dengan sanadnya Abu Nu'aim. 
Muslim juga meriwayatkannya, pembahasan: Shalat (488): At-Tirmidzi, 
pembahasan: Shalat (338, 389): An-Nasa”i (1139): dan Ibnu Majah (1423) 
dari hadits Tsauban. 


734 


Hilyatul Auliya' 


Jo 1G. 4 -.@ AG 


Pa. Maea TE 2 ya WI— —YYAV 


ta Ne 


ARE (2 


Ne 
LB € ppi 3 Ki Tr Pp F Pa 


Pa er AG - ? ana aa 


“JG na jasa 5 bh da db na, 


n yana) Ci PAN Pa Ne Kai & IS Era 


2 


H Tah PR SP on 5 
oY :JB dan Jep Ha 


Ki sana Ol up Nae 
Aa Sa 
S dbA Ng OS Saat 33 Tag 
S3 oi Sada Ca Y He 
| 3187. .Al @adhi Abu Ahmad Muna bin Ahmad bin 


Ibrahim menceritakan, kepada - -kami secara imla ', dia berkata: 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami. 


735 











Hilyatul Auliya' 


Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan juga menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abi 
Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaid bin 
Ya'isy menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain bin 
Ja'far Al Hanafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah 
bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Al Auzai dan 
Ma'mar, dari Harun, dari Kinanah bin Nu'aim, dari @abishah bin 
Mukharig, dari Nabi &, beliau bersabda, “Seorang dari kalian 
mengikatnya (dzakar) dengan tali dari kulit kayu sampai kering 
lebih baik daripada dia meminta manusia untuk berzina.” 

Hadits ini gharib, dari hadits Harun dengan redaksi ini. 
Kami tidak menulisnya kecuali dari hadits Ibnu Al Mubarak. 


Kara "JB € - Ape Ya ERA Uta — YAA 


reva 4 o- 


In Una Da Ea DG 
ea Ca ai SA AS 3 36 
Oa Lp SINI 9g CP GL, 
EPA (pp GAN KI Meta :JB Kasi 
pena mang ae IN IA J6 ah 
UB UP ae Lah dah BM TI Up 


H3 


736 


Hilyatul Auliya 





e 2 Pa 


ae Uh Up Dag Papa 
SOAP LAGI esa ap Ai 


3188. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Umar Al Harrani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hasyim bin Al @asim Al 
Harrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Ishag Al Ukasyi menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari 
Harun, dari @abishah, dia berkata: Aku mendengar Abu Bakar 
Ash-Shiddig & berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa 
yang memberi kesenangan kepada seorang mukmin, maka dia 
sebenarnya memberi kesenangan kepada Allah #5. Barangsiapa 
yang mengagungkan seorang mukmin, maka sebenarnya dia 
mengagungkan Allah $$, dan barangsiapa yang memuliakan orang 
mukmin, maka sebenarnya dia memuliakan Allah Ta 'ala.”09 


Hadits ini gharib dari hadits Al Auza'i, dari Harun. Kami 
tidak menulisnya kecuali dari hadits Al Ukasyi. 


109 Hadits ini maudhu' 
HR. Abu Nu'aim dalam Tarikh Ashbahan (2/294). 
Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishag Al Ukasyi Al Asadi yang 
dikatakan oleh Ad-Daraguthni, “Dia adalah pemalsu hadits.” 


737 

















Hilyatul Auliya' 
(207). MANSHUR BIN ZADZAN 


Diantara mereka ada pula orang yang menjadi penghias 
bagi para gari ' dan pemuda, serta senantiasa membaca Al @ur'an. 
Dia adalah Manshur bin Zadzan. 


“ 
“9 


Ku LK 20 G4 # 8 - 
"JB cut OP Ibn 1 od— —Y1YAA 
- 0. 1 an an Lon 29 JA ape 3 Pap 
FN KI :JB CO ga “y Ope Wo A— 
# 
8 0 - An GI 10 21 Pa aa 3 Baen 
Hd :JB 2) Oi salsa 3 JG (gak 
na TA ... @ P3 oE : t 4, o 4 e- te - 
(0 aa Kn) Lal ols!5 Pas. Y 25A 9 jr 
8 4 - o - o 
- .. 2... & - - 2. So true 
Al) IS lee SS 3 yel Cina IS ppm) 
Pe o - - a. E e £- Pad Ta 0 A0 
2S v8 Sia JP Ab AS) calo JP 
— an NE 
LA Th II 
3189. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Hasan bin Harun menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Ma'mar Al @athi'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abbad bin Al Awwam menyebutkan, dia berkata, 


“Aku menyaksikan jenazah Manshur bin Zadzan, lalu aku melihat 
orang-orang Nashrani di satu sudut, Majusi di satu sudut, Yahudi di 


738 








Hilyatul Auliya' 


satu sudut, semuanya di masing-masing sudut. Pamanku meraih 
tanganku karena berdesakan, dan kala itu aku masih muda.” 


01 X0 Io £ Wi. 


BA an 3 Ie AS YA 


tp Pan NA 0 Aur” 0 o gu 
“y pan 3 Wa— "JG “ala Oi Gb! KAB 


AA RI C0, # 0 3 Haa NP NN 


e 0 No. 3 


3 0 Ta - £ Vi s Co. # 5 
OP ya 9 jl al, "JB (0 ja SS ea 


“ . 


Ga Je UN ik Ie IE Lah 08515 
Fe AN Fi IP Saka, 


3190. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ishag bin Millah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hatim bin Yunus menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibnu Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, 
dia berkata, “Aku melihat jenazah Manshur bin Zadzan, lalu aku 
melihat para lelaki di satu sudut dan para wanita di satu sudut, 
Yahudi di satu sudut dan Nashrani di satu sudut.” 


739 

















Hilyatul Auliya” 





ra 


3 


-JG tea Ep dal al UAS —yyAn 
Jasa SIS JB CAD Blah Ep Sinta Ga 
GAMES LA IE ajaa d0 1 
HN IG el GP ORA Kr 
daa Ama SAS Gp OS gi kala 


or- ? “an An A4 Aa 0d. ga - 
AI Kn PP ea: an, 2G ea 

ayak US WES GAS TAN GS Talas 

3 a? mg 

dala J3 Lgrup .. 

3191. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Zakariya bin Ismail 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Makhlad 

bin Al Husain menceritakan, dari Hisyam, dia berkata, “Pada hari 

Jum'at aku shalat di samping Manshur bin Zadzan di masjid 

Wasith. Dia menghatamkan Al Gur'an dua dan tiga kali sampai ke 

surah-surah berawalan Thaasiinmiim. Dia memakai surban yang 

lingkarnya dua belas hasta, lalu kesemuanya itu basah oleh air 
mata kemudian dia meletakkannya di depannya.” 


740 





Hilyatul Auliya 
:g 2 S @- 3 0 8g... £ Pt - 
2) cOt— “3 Sos al Cod —YYAY 


An Ma 
J 


Ca A0 AG. 3 - 


Bae OP SA HA IG (PO AA 
COLub ep lia UP aah 2 AG gile 
2 aa DAN 33 ya Ie L5 Je 
Op OS — Ui IG MEN Kel Aas Eh 


N 


A0, 


Pk Cg Cas Aa 5 Oa) Ia sb 
Aa Ol J3 ora II mp 5 ep All, 
JA Ia 313 5) ka "JG CA 
Oman OS «EA & 2 IS Oli, 
Ka La Maa Ra aer LG 2 aa 
AB Os AI ai MAA Bp 
PE OA II Uh KE ajal 


741 

















Hilyatul Auliya' 
“ PS ud Ona 2 & Al Ta : 2 O-, 
& dinas Jaw: "3 at US (Olga), A3 


da 5. Ba Te TAN 
DB CdnhP Malas Teh Mu) Ibas pyis sale 
£ 00 An, NE, 33 aa Ba Ff | Ik 
ce Menang Ugal 05 642 yady lee 
“ 
# 


Ulik Hbd alta GP DIY lbs IG ag 


“ 


» 2... - ... Pat 
Oles ala GA US "Wara Ju A3X 


3192. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Uyainah menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Makhlad bin Al Husain menceritakan 
kepadaku, dari Hisyam bin Hassan, dia berkata, “Aku dan 
Manshur bin Zadzan pemah shalat bersama -Makhlad memberi 
isyarat dengan ibu jari dan telunjuknya-. Bila datang bulan 
Ramadhan dia menghatamkan Al Gur'an antara Magrib dan Isya 
dua kali hatam. Kemudian dia membaca surah yang berawalan 
Thasiin sebelum shalat dilaksanakan. Ketika itu mereka memang 
biasa mengundur pelaksanaan Isya di bulan Ramadhan sampai 
berlalu seperempat malam. 


| Lalu Manshur datang, sementara Al Hasan duduk bersama 
murid-muridnya. Dia shalat dan menghatamkan Al @Gur'an, 
kemudian datang. ke majlis Al Hasan sebelum murid-muridnya 


742 





Hilyatul Auliya' 


membubarkan diri. Dia biasa menghatamkan Al @ur'an antara 
Zhuhur dan Ashar, atau antara Maghrib dan Isya di luar Ramadhan. 
Dia pernah shalat menyelempangkan surbannya dan dalam shalat 
itu dia menangis, lalu dia mengusap kedua matanya dengan 
surbannya itu, sehingga surbannya basah oleh air matanya, 
kemudian dia melipatnya dan meletakkannya di depan.” 


Makhlad berkata, “Kalau bukan karena Hisyam yang 
mengabarkan aku tentang ini aku tidak akan percaya.” Dia juga 
berkata, “Dia dan Hisyam biasa shalat bersama.” 


JB da DP ah US —yAr 


L0 4G. A4 Lo 3GB. 3 


OS IE JIE AE to UB AS 


"3 A0. NN MAA 0. yna 
PI PAN Ma ML ya 
Pn To an bae MMA GI UE 

LOLA JSI ey y swann 

3193. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Shalih bin Umar pamanku mengabarkan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan duduk bersama para muridnya, dia tidak 


akan beranjak sehingga Manshur bin Zadzan sudah 
menghatamkan Al Our 'an. 


743 


Hilyatul Auliya' 


Pe “ea To. 4 Ao eh 


AD & & “ Ge 8 - - - 3 “9 ea Ro. 
Kas :JB bupls Cod JG TPLSA pa 
(3 - 0 Na Pa £ “ Oo 3 £ o Pe Id 
5 e L4 o- o- TA 2. - - g 
Oa En LO It Oa na aa Sa Ma AA 
dtg OLI V3 BAYI sltall) Coal og Lae 

. “ ” 3 n P- 
Ja JI ASI 
3194. Makhlad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ja'far Al Firyabi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abbas menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abi 
Bukair menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dia berkata: 
Aku shalat di samping Manshur bin Zadzan antara Maghrib dan 


Isya terakhir, lalu dia membaca Al @ur'an di mana rakaat 
keduanya sampai ke surah An-Nahl. 


“ 


CG 


TC N 


4 C 
20 AA 8.9. 


21 HA ES 1JE Gal BAL —yh Ao 
Ae AE Ga en 


LIA LO 3, In 


BS 2d Ca 3 Tian WS 2G ala 





Hilyatul Auliya" 
Te R02 Ao Pn oo 2 So Aro - 
S5) OSN H1 oat OS "JW Tn ntah 


2, u SU 


3195. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Ali bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yusuf bin Yunus menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Makhlad bin Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata, "Manshur bin Zadzan menghatamkan Al Our'an pada 
tiap sehari semalam." 


AG 


SIB ak A3 aa ah BAL —p1 An 


AA osG tar hmlah SA 1G - ar an 
S3 DN HL v5 PARE Aa 
BAN AR Ol JS Babel SAS AA Ka 
3196. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 


dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia 


745 





Hilyatul Auliya" 





berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dari Al Ala' - 
dia adalah tetangganya-, dia berkata, "Aku mendatangi masjid 
Wasith, lalu muadzdzin mengumandangkan adzan Zhuhur. Lantas 
Manshur bin Zadzan datang lalu shalat, aku lihat dia sujud sebelas 
kali sebelum shalat Zhuhur dilaksanakan." 


ra 
4090 So £ 6 - 


(Olis e. daa Iz Dm Mulom —YNAV 


yg rd 


ENG et al an Bj 
Na 


GG: 


nun o Pd 


HA as JB SAI Ah gp Aa - 
Sp pt ba :JU Jasa na 
La Di OI op oral Ja PO Ap 

Aaja Up Ae OS Ce anal 


3197. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Sa'd bin Ibrahim Az- 
Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Hatim 
Ath-Thawil menceritakan kepadaku, dia berkata: Syuaib bin Harb 
menceritakan kepada kami, dari Abu Awanah, dia berkata: Jika 
ada yang mengatakan kepada Manshur bin Zadzan, 

“Sesungguhnya hari ini atau besok engkau akan meninggal”, maka 
dia tidak melakukan : apapun selain ibadah. 


746 





Hilyatul Auliya' 





aa gi db 


CA ajaa o Aa 03 Ka Te lb 


Tn Ig Ta ge LI KAS :JB 


Bab —YYAA 


. ho AL L$£ or - 


HB 05 dat Sa ada Maan 


4 0o- A4 o£- Pd “ Era 


Kadar OIBIG 13 eat al, G aga Bala 


Ce nota Oa Y alat Gea 2 Lai CS 
Tp 15 s3? 
2 et La Sa ALI Bl inlet Ts Si 


| Or 33 AL Les! | ab OT sai A 25 


Ai 


a 


My 3 alas Sd Ta GAN Tata 


3198. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al @asim bin Musawir Al 
Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Harits bin 
Syuraih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Husyaim berkata: Tatkala Manshur bin Zadzan meninggal, maka 
seorang budak ummu waladnya yang berkebangsaan Rum 
mengatakan kepadaku, “Aku tidak pernah melihat Manshur tidur 
berbaring sebagaimana orang biasa tidur berbaring bersama 
keluarganya kecuali dua kali. Satu kali ketika ibunya meninggal 
dunia dan malam itu dia tidur berbaring, dan satu kali lagi ketika 


747 


Hilyatul Auliya" 


seorang anaknya sakit maka pada malam itu dia tidur berbaring. 
Sebelum itu, kalau dia punya hajat kepadaku (berhubungan suami 
istri), maka dia akan melakukannya, kemudian dia langsung 
mandi.” 


uan kakaaka Na en SNN 


3199. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Syuraih menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dia 
berkata, “Gundah dan sedih akan menambahkan kebaikan, 
sementara gembira dan sombong akan menambahkan 
keburukan.” 


Kara Ju SL 3 KG al 3 NY 
NT TE YAA TN KANE CORE NU Vai He Cor 





Hilyatul Auliya" 

o Ke EL aa -g - . Ie na tan ai 
0 Kala yh Ulas Wa JB BUSI HA 
4 0. 


3 Pi “a e- £ 9. 8g 4 “2. a - 
SS Ep ja Ol es iJU Coy sn 
& A - 2 AN... PP ena ya G $. 
SU bg Jas AL JII Jd 3 


Pe “ 


Ea LA LE Teresa 
Fi J3 UJ ata 133 AL) ara 3 


" - 


IX 


Im 


ah £.. P3 0 “ je 4 30 A4 3 o- - 9 
as SP) Sa Pa La colsI OP ISA Sial 
An Lo 


SA Lyon gl ga GP SA NIA (us 


23 gi Ata Ja & an 1G 3 ge 
AP) IRI 1 Ipa Cl Pl) d 1523 SES 
sa AG RAN 3 AI YA 

Aa ISA 


3200. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdul 


749 














Hilyatul Auliya" 


Wahhab Al Khaffaf menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Utsman Abu Sallamah menceritakan kepada kami, dari Manshur, 
dia berkata: Ada yang mengabarkanku bahwa sebagian orang yang 
masuk neraka membuat penghuni neraka lainnya terganggu 
karena kebusukan baunya. Lantas ada yang bertanya kepadanya, 
“Celaka kamu, apa yang sebenarnya telah engkau lakukan, apakah 
belum cukup bau busuk kami, sehingga kami disiksa denganmu 
dan bau busukmu?” Dia menjawab, “Aku adalah orang yang 
punya ilmu, tapi aku tidak memanfaatkan ilmuku.” 


Manshur meriwayatkan secara musnad, dari Anas #&. 
Hampir semua haditsnya diriwayatkan dari Al Hasan dan Ibnu 
Sirin. 

Dia juga meriwayatkan dari Abu @ilabah, Humaid bin Hilal, 
Muw'awiyah bin Gurrah, @atadah, Atha' bin Abi Rabah, Amr bin 
Dinar, Abdurrahman bin @asim, Nafi', Maimun bin Abi Syabib, 
Harits Al Ukli dan selain mereka. 


Up Op Ad Oi Laba CAS YA 
5. an “gg Ia -g AA Pk AL “JG 
Te AP aa Kata de aa 18. 43 Kena “JG 


Ko jp Abu de pas 


$ 4 


Sen aan alah SME EA UAS 


750 





Hilyatul Auliya" 


“ 


Ol 2 so HA se UG sdls Sia 


“ 


Tia aa Ie Dp 33 


3 Sapa PP ol, LA "ad “JG 


3201. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Muhammad bin Hatim bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Bagiyyah bin Al 
Walid menceritakan kepada kami, dari Sallamah bin Athiyyah, dari 
Yazid bin Sinan Al Umawi, dia berkata: Manshur bin Zadzan 
menceritakan kepadaku dengan meraih tanganku, lalu dia berkata: 
Wahai Abu Amr, Anas bin Malik menceritakan kepadaku, dari 
Nabi & bahwa beliau bersabda, “Mereka itu adalah Majusi dari 
kalangan Arab meski mereka shalat dan puasa.” Maksudnya 
adalah Al @adariyyah. 110 


NE NX 


10 Hadits ini dha'if 
Bagiyyah bin Al Walid mudallis. 


751 


Hilyatul Auliya 


- o- o o- AG aa Pa Pa 
SP toyaia YP Kembk KAS 1G 4 deal 


. “ 


Jo) Ju MIE AAN P3 Uas 53 sabdi 
SAY BAYI Ia ag ba Jo 


? 
rd 


Su) Para « AR Gp « 3 


ST PNG Cas PA 56 2 dya 

3202. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abi Nu'aim Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, 
dari Manshur, dari Al Hasan, dari Imran #5, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Malu bagian dari iman dan iman berada 
di surga. Sedangkan perkataan kotor bagian dari tabiat yang kasar, 
dan tabiat yang kasar berada di neraka.”111 


Dia juga meriwayatkannya dari hasan, dari Abu Bakrah. 


o- aa Ea Kara 


Yr 
ne dadi ig : Hinbah EA IG cotargal 


111 Hadits ini dha'f 
Hasan dalam sanad hadits ini adalah Al Bashri, dia mudallis, dan dia 
melakukan juga an 'anah. Husyaim juga mudallis dan melakukan an anah. 


752 





Hilyatul Auliya' 





AN AE) MEJIGAN laga Sh Jalal Ba" Ib 


c 

La AN oo. 4 
« 
o 


1 


Ka yan Ka (ed Ka :YG VE 


, 2 Tan ... IL 2... PPP » . 
IN Soy Ol KS P3 AP 
| - yi - “ .. x sk - gan - 13 A, : “5 
4 OLYI Papi si "JW (alug “ls al de 
3. o - 9 3. 9 aa" : 2 dan 
& sLimdl 9 «slim Pa P SAI ( 3) t- JI, 
Ape £ 0 . 0. o- “ga. aa 7 
3G AP SAI pak 4 LAH MISA UI 
“ 2 ” 3g ? x “ 
o- 4 (TR, .. . 30 “D0, 
AT Oles 0 Jamal pg can AI P3 
# La e 
3203. Ahmad bin Ya'gub bin Al Mihrajan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Ali Al Umari menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Ismail bin Musa Al Fazari dan Abdullah 
bin Aun menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Husyaim 


menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Hasan, dari Abu. .. 
Bakrah «& bahwa Rasulullah & bersabda, “Malu bagian dari iman 


dan iman berada di surga. Sedangkan perkataan kotor bagian dari 
tabiat yang kasar dan tabiat yang kasar berada di neraka. "112 


112 Hadits ini shahih. 
HR. Al Bukhari dalam A/ Adab A/ Mufrad (1314): dan Ibnu Majah dalam Az- 
Zuhd (4184). 
Al Albani menilainya shahih dalam Shahih Sunan Ibni Majah, cetakan: 
Maktabah Al Ma'arif - Riyadh. 


753 


Hilyatul Auliya' 


Demikianlah Husyaim menceritakannya di Baghdad, dari 
Abu Bakrah #85, dan di Wasith dari Imran bin Hushain. 


SUS oa Ip IE GAS rt 


NM LX 9 AG 


aa gp Gejala Cin HIU cela SAS 2G 
2. ge MA C S3 0 | 
Ba GA DO Se ka 
YA IG Ih da Sl 
MAT SE pala sIJL C3 le aa 


PELUN "3 Oo 


3204. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada | 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Husyaim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Manshur menceritakan 
kepada kami, dari Al Hasan, dari Imran, bahwa ada seorang lelaki 
Anshar yang memerdekakan enam budak saat dia akan meninggal 
dunia, padahal dia tidak mempunyai harta lagi selain para budak 
itu. Lantas hal itu sampai kepada Nabi &, maka beliau bersabda, 
“Aku tidak akan menshalatinya.” Kemudian beliau memanggil para 


754 








Hilyatul Auliya 





budak itu, lantas beliau menjadikan mereka tiga bagian. Lalu beliau 
memerdekakan dua orang dan tetap memperbudak empat orang 


lainnya. 113 


JG (PAP K5 5 HE Tan —YY.0 
"S5 pie b Po 5 aj era 


C-0.3 


Ag KS 3 t on Pine one Ao 
Ja SAS pen aa Pa oa Ju 
BG 2, «OLag sy Sast SgI Raja 


3205. Ali bin Humaid Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aslam bin Sahl Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Zakariya bin Yahya Zahmawaih menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, 
dari Manshur, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Penduduk Yaman telah datang kepada 
kalian, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu 


113 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (4/430-431): dan An-Nasa 'i, pembahasan: Jenazah (1958). 
Al Albani menilainya shahih dalam Sunan An-Nasa 'i, cetakan: Maktabah Al 
Ma'arif - Riyadh. 


755 


Hilyatul Auliya' 


datang dari arah Yaman dan hikmah juga datang dari arah : 
Yaman.” 114 


ate "JB VE ep , pl Sd JSI 


P4 RL en Pa Ma 


Sa JAN PA AS JB GAN AB 
2 5S « ab Hj De Ela JB ml 5 
SIA NP pam AP opal aa 
TE IM Ira Je SIB ESA 
Hi H3 J3 HI AI JAS Up ag 
pa SP me AT Yen uas 
SIT dai Jaa Ie eta 
kas Kan 1 IG yaaa AS aki 


Aa Yan ah IE pan ye IG Kr 
De AI Ja AN JB JG LAB LA 


114 HR. Al Bukhari, pembahasan: Kisah Perang (4388): dan Muslim, | 
pembahasan: Iman (52). 


756 





Na Auliya'" 


04 z# 0. - 1 £ .” “2 - TA 
Ce da .£ aa an #3 Ap 


N 


MA 3S Ika, Je NE Ab 


P3 
p “4 Pa Ipa 


PAN AN KB Uya aa anta 
Bei 


3206. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu An-Nadhr Hasyim bin Al @asim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sallam bin Salm menceritakan kepada 
kami, dari Zaid Al Ammi, dari Manshur, dari Ibnu Sirin, dari Abu 
Hurairah 4, dia berkata: Ada yang bertanya kepada Rasulullah & 
tentang kabilah-kabilah Arab, tapi pada saat itu beliau belum 
mengetahui mereka atau mereka yang belum mengetahui beliau. 
Akhirnya para sahabat bertanya kepada beliau tentang tiga kabilah. 
Mereka bertanya tentang kabilah bani Amir, maka beliau bersabda, 
“(Mereka bagaikan) unta yang bagus yang memakan ujung 
pepohonan.” Mereka bertanya kepada beliau tentang Ghathafan, 
maka beliau menjawab, “(Mereka bagaikan) bunga yang 
mengeluarkan air.” Mereka bertanya kepada beliau tentang Tamim, 
maka beliau menjawab, “(Mereka bagikan) bukit merah, orang 
yang memusuhi mereka tidak dapat membahayakan mereka.” 


Abu Hurairah berkata: Orang-orangpun berkata. Lantas 
Nabi #& bersabda, “Oh, Allah tidak mau memberikan kepada bani 


757 





Hilyatul Auliya' 





Tamim kecuali kebaikan. Mereka memiliki semangat yang tinggi, 
mimpi yang kuat, pendirian yang kokoh dan paling beraninya 
manusia dalam melawan Dajjal dan penolong kebenaran di akhir 
zaman” 115 


Hadits ini gharib dari hadits Manshur. Abu An-Nadhr 
meriwayatkan hadits ini secara gharib dari Sallam. 


KA kau ep Ke Tr CL pay 
(AI Aan er C2 JI Ci “JG PENA) 
bel ia Olah 5 AN Ae are “JG 


Teo o- 0. 


ALA AN UP aga Ol OP OB oi ara Ip 
ale AM Ko M are JG JG Z2 AN "3 
LN Mn H2 0 Ae Ie an 
Mp Sea Ba GA Ga Ad te 
M5 DS SOKU 


“ 


115 Hadits ini sangat dha'if 
HR. Ath-Thabrani dalam A/ Ausath sebagaimana dalam A/ Majma (10/43). 
Al Haitsami mengomentari, “Salam bin Shubaih dianggap tsigah oleh Ibnu 
Hibban dan para periwayat lainya adalah periwayat kitab Shahih.” 
Ibnu Hajar menyebutnya dalam A/ Mathalib Al Aliyah (4232), dia menukilnya 
dari Al Harits bin Abi Usamah dengan sanad yang dha'if 
Aku katakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Zaid Al Ami, dia dha'if 


758 





Hilyatul Auliya" 


"Na SRK an BP BR SBB am “To TiB3 
as je as Sop as Ji 
23 - - 2. yu Bass 05. Pkn 1 
AI Jykd MS Cm Olesi IG PN 

- - AN - 8. Al .? 
AK Bp IU Eh IL LAS 
, : On 040 -— 4 | 


2 - Trip - ae an 

- aloe NN Maa (mt Wa (3 
Pad z 

Oo, 4 Tg na Pd 3 - PA Papan 

Bab) IP JS 33 SAI SAS 5) 


“1 


“ 
0 0 


" Loc - o . - o “ 1 
V3 0gp Stone Oa PAP un 


P4 
BA 4 o . 0 2 0 2, Of 


tenan : | kopun LAN JAS Luang Oon FP 


3207. Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad Al Baghdadi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Sa'id At- 
Tanukhi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Sulaim, dari 
Manshur bin Zadzan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah 485, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Ketika Allah menciptakan pagi, 
tidak ada satupun, baik itu malaikat yang didekatkan atau nabi 
yang diutus yang tahu apa yang akan terjadi di akhir hari itu. 
Lantas Allah & membagi rezeki setiap yang melata, sampai ada 
orang yang datang dari penjuru yang paling jauh, sementara 
syetan berada di antara kedua bahunya dengan mengatakan 
kepadanya, 'Dustakanlah kebenaran'. Lalu sebagian manusia ada 
yang memakan rezekinya dengan kedustaan dan kedurhakaan, 
maka itulah orang yang merugi, dan ada pula yang meraihnya 


759 





Hilyatul Auliya' 


dengan baik dan takwa, maka itulah orang yang pasti 
mendapatkan bimbingan Allah Ta'ala” 16 


Hadits ini gharib dari hadits Ibnu Sirin. Tidak ada yang 
meriwayatkan hadits ini darinya kecuali Manshur, dan juga 
Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi. 


CAP 4 & CA SY eA 

Ia Aa ES gan da 
na o- - Ron AA Kera 

diana Na ml sun 


Ia Ai” P sal d 3 GP WUL 
(ag dala 2 saka 3 daa & Ope 
IN 


MR A0. AA 


Si Satker en 


Ro. 4 “6 .. 


Ke Ly pia en 


116 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabrani dalam A/ Ausath sebagaimana dalam Majma' Az-Zawa 'id 
(4/72) dengan redaksi yang sama dari hadits Abdullah bin Mas'ud 4. 
Al Haitsami mengomentari, “Di dalam sanadnya terdapat Bagiyyah, dia 
layyinul hadits.” 


760 





Hilyatul Auliya 


3208. Ali bin Humaid Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Aslam bin Sahl menceritakan kepada kami, Sa'id bin Idris 
menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, 
dari Manshur, dari @atadah, dari Anas bin Malik, dari Zaid bin 
Tsabit #5, dia berkata, “Kami pernah sahur bersama Rasulullah &, 
kemudian kami keluar untuk shalat.” 

Hadits ini shahih lagi masyhur dari hadits @atadah, namun 
hadits ini gharib dari hadits Manshur. Husyaim meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib. 


Ah 
A0 Loc AG 


hd RA an Et —YYA 


0 Lo MM A0 2G. 3 


aa aa oi y Olate ey Kaban tree SUN 
ea uas 3 AS Pp A5 “J6 Pi 
(335 S CON 8: ana OP tekan » Aa 
Ie AN oi 3 FRP Ap 

SN KE AA S3 Ia AA 106 abs 
Ai 


8 bi WA ON, WEbG OLI 2 
Fak IV Welas la OS All 


761 





Hilyatul Auliya' 


TT Pd - (5 . 4 0, Pd 3 - 
canka EA — ab pi YAA me —I— 
o Yi ko- & - o 3 . 
ca NY! LS “ oya Pad HP 


C0. # | M “ 
Ti LA 


3209. Sad bin Muhammad bin Ibrahim An-Nagid 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abi 
Syaibah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendapati dalam kitab ayahku dengan 
tulisan tangannya, Al Mustalim bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, dari Manshur bin Zadzan, dari @atadah, dari Anas #&, dari 
Nabi @, beliau bersabda, “Akan keluar dari bawah Sidratul 
Muntaha empat buah sungai, dua di dalam dan dua di luar. Aku 
melihat daun pohon seperti telinga gajah dan buahnya seperti 
tempayan di daerah Hajar.” 111 

Hadits ini shahih lagi masyhur dari hadits Gatadah, namun 


Gharib dari hadits Manshur. Kami tidak menulisnya kecuali dari 
hadits Ibnu Abi Syaibah. 


117 HR. Al Bukhari, pembahasan: Permulaan Penciptaan (3207): Muslim, 
pembahasan: Iman (163, 164): An-Nasa'i, pembahasan: Shalat (448): dan 
Ahmad (3/149). 


762 





Hilyatul Auliya 


"RI Lho Iyo AP Papa Lon R04 - 
(ARI Asta Gp elamadi Vidoe cOYLA Gj: dj 


Ja GP GP Gg ap 
AN ASe pn di 


Os 


AN y Si v Pen em 333 Sana Sis ia 


. 23 Pd 
2 


3 3 de 3 AA Ru si 3 


Si S sa SI 


Ia at “6.2 3 0 . 0 “ A 
MEN 5 gain gan oa AP 
nd , ” 

3210. Muharamad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdurrahman 
Al Wasithi menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Al Mustalim bin Sa'id Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Zadzan, dari 
Mu'awiyah bin Ourrah, dari Ma'gil bin Yasar :&, dia berkata: Ada 
seorang lelaki datang menemui Nabi &, lalu dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku hendak menikahi seorang wanita yang terhormat, 
agamis dan punya kedudukan, hanya saja dia tidak bisa 
melahirkan.” Maka beliaupun melarangnya. Kemudian dia 


menemui beliau lagi pada kedua kalinya, maka beliaupun tetap 
melarang, kemudian beliau bersabda, “Menikahlah kalian dengan 


763 





Hilyatul Auliya' 


wanita yang penuh cinta dan subur (bisa punya anak) karena aku 
akan membanggakan diri dengan banyaknya jumlah kalian di 
hadapan ummat yang lain.” 


Hadits ini gharib dari hadits Manshur. Al Mustalim 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


- s Pd 

£ PSN - » 4 En Kara Oya ui 
2. (3 aa A3 0, 0 Pa () A0 

Jt yana 8, ot ON Ga Syeh 
ae en SA an Ne aa Rame on ia 

S3 Hal ale AI lo Al Iya) JB JB 

SB ran sam Ip ap Irit aa 


3211. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Al Mustalim bin sa'id Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Zadzan, dari Ibnu 
@urrah, dari Ma'gil bin Yasar, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Beribadah pada saat terjadinya fitnah bagaikan hijrah kepadaku.” 


764 





Hilyatul Auliya' 





Hadits ini gharib dari hadits Manshur. Al Mustalim 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


Cab NS HS al GAS —YYAN 


# 


“ 


30 3G. 4 


Ki Tg £ HA - PPA £ 0 LA Pa 
"JB al WAH Cdi Gl oa Olais 0 Saru 


o - P4 
- R0 A0 & Pa F3 - A4 0. 


(ira ji ka | toa td US Lang 


B8 £ P4 o o (3 
.$ PT ud #0 . PI £ - - 3 
ol al BP SI LIL 98 tyya 3 


4 8... 2.3 


OB V9 PS Lah ian 0 Al aa JB Ob) 


Pa - “5 - ot A “5 y # Pr « 2 2 
- tag dl MI ap Ml Jyw, JB " Jlks 
2 “ S, ” Pra 2 2. # Pa en Ta Le Oo “3 . (-) sa 
ABI cal YAI Y OT SK 2m JS DYI 
Pn - - z - 
"Pa NRP ae o- — a13 £ 9 
Ma 3 cola) "1x29 GS jl sUula Tp) 
I-0 Sea Be IU O 3 IS Se 
2) satin YP pkl ep yak Ola) 
3212. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendapati dalam kitab ayahku, Al Mustalim bin Sa'id 


menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Harits Al Ukli, 
dari Abu Wa'“il bahwa seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin 


765 





Hilyatul Auliya" 





Umar, “Engkau melaksanakan haji, namun engkau tidak 
berperang?” Dia menjawab, “Rasulullah & bersabda, “slam itu 
dibangun atas lima dasar: Penyaksian bahwa tiada tuhan selain 
Allah, mendirikan shalat menunaikan zakat puasa di bulan 
Ramadhan dan haji ke Al Baif” 118 


Surur bin Mughirah juga meriwayatkannya dari Manshur 
dengan redaksi yang semakna. 


(208). BUDAIL BIN MAISARAH 


Diantara mereka ada pula orang yang ikhlas, ahli ibadah 
lagi zuhud. Dia adalah Budail bin Maisarah Al Ugaili. 


PPP P4 
9 K8 


CI GS 5 SK EA —ryar 


Pn - 0 o 
RO ne LD P- “0g Se X0 2. 


# 


Pi 


J3 IP KP Ni sa Ui dana Gi 


z 


Sta A.A Ma 90 4 2. 0 EN SERAM Sera IA YG 
ae WA Jl ON 273 dalag SIG Ca 2JB IAI 





118 HR. Al Bukhari, pembahasan: Iman (8): Muslim, pembahasan: Iman (16): dan 
At-Tirmidzi, pembahasan: Iman (2609). 


766 


Hilyatul Auliya" 
3 Oo si ” 0 .. o7 “ 2 AI :. . t-) ” 
Ad ya Jas og ea ala can alas Jet car 
1 2 TI So maben . Ko Tin 
A3 AN oa So Ag KP Oo JW 
3213. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Ali Al Barga'idi menceritakan kepada kami, Sallamah 
bin Syaib menceritakan kepada kami, Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, As-Sari bin Yahya menceritakan kepada kami, dari 
Budail Al Ugaili, dia berkata, “Barangsiapa yang menginginkan 
ridha Allah dengan ilmunya, maka Allah akan menghadapkan 
wajah-Nya dan Dia juga akan menghadapkan hati para hamba 
kepadanya. Namun barangsiapa yang beramal bukan karena Allah 


Ta'ala, maka Allah akan memalingkan wajah-Nya darinya dan Dia 
juga memalingkan hati para hamba darinya.” 





SI AR BA dB sat BAR NY 


3 0- rena) 2 “2.3 o aa, 


Papi gitapmsaksag “gan 


- JB ea 2 Pe Ce 368. 4 Kara “JW ae 
- Z0 A4 


plan ASN Kh Pa Ga 


# 


N 


Pa 


SN 


aa Jaa EA IE LI 1. “£ 


3214. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, dia 


767 





Hilyatul Auliya" 


berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hakim bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
dari Masma', dari Al Walid bin Hisyam, dari Budail Al Ugaili, dia 
berkata, “Puasa adalah benteng bagi para hamba.” 


Pi aan runtle Tn elo ae Una Mb 
Mah A3) Tek on Al Ay Sya al oa Kay 
3215. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Mahdi bin 
Maimun berkata, “Pada malam kematian Budail Al Ugaili aku 


melihat dalam mimpi ada orang yang berkata, “Ketahuilah, 
sesungguhnya Budail termasuk penduduk surga.” 


768 


Hilyatul Auliya" 


Budail meriwayatkan secara musnad dari Anas bin Malik «& 
dan dia juga mendengar dari Abu Al Jauza', Abdullah bin Syagig 
dan yang lain. 


“ - 
3. Y 


BS luna 3 ke GAS Spa 


- 


8 2 na E as Lo R0 3 2 3 
(ll 5 a13 3 bo A— "JG LT BP YAN 
Jean 2 ee Ga jb 


z - 
- 


A aP 2 2 Kan Ta RN - o SL 0 
D ke Jam, JB J6 Mb ta 3 
“3 LA La Tnlal of lah ale 
In Yal h Oti af 1G KA LA hi 


” 


P2 Pa 
AP 9 


“ 


raga 


3216. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Budail Al Ugaili menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan 
manusia.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa mereka?” 


769 


Hilyatul Auliya' 
Beliau menjawab, “Ahli Gur'an adalah keluarga Allah dan orang 
spesialNya.” 19 


Lo 


La JB ujian HA An Pee br aa APN 


Kara 


30 3 & 3 


“baba 2 Pi Fara Je an 
WI Ga - ai Spa kaan “JG 
AS 9 lg 33 cal 3P — Upik 
Se AI Io Ip OS EGA PF 
SA si, s3 SN besiiag pasa aa 
: ak am 3 Er Saki ap 
3217. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 


Abdurrahman bin Budail menceritakan kepada kami, -Dia adalah 


119 Hadits shahih. 
HR. Ahmad (3/127, 128, 242): Ibnu Kisah dalam mugaddimah (215): dan 
Ad-Darimi (3326). 
Al Albani menilainya shahih dalam Shahih Sunan Ibni Majah, cetakan: 
Maktabah Al Ma'arif. 


770 








Hilyatul Auliya' 


orang Bashrah yang tsigah lagi shadug-, dari ayahnya, dari Abu Al 
Jauza", dari Aisyah «@, dia berkata, “Rasulullah #& memulai shalat 
dengan takbir dan membaca a/ hamdulillaah Rabbil 'aalamin. 
Apabila beliau ruku, beliau tidak mendongakkan kepala dan tidak 
pula menundukkan, tapi diantara keduanya.” 


“G 


La aa £ o- A9 


Kar A0 Ap BIS JB ea Hi A3 
2 Cha Ji 53 OI Sana Gas :Jb 


AN PE PI BAE IE yi X6 
IT Mentan 


an AP "3 A1 ag Pura A 3 3 
Jaa asi yi) Ore 


3218. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Harun Al A'war menceritakan kepada kami, dari Budail Al Ugaili, 
dari Abdullah bin Syagig, dari Aisyah «, dari Nabi & bahwa 
beliau membaca (ayat yang artinya adalah), "Maka dia memperoleh 
ketenteraman dan rezeki" (Gs. Al Waagi'ah (56J: 89).120 


120 Hadits ini shahih. 


HR. Abu Daud, pembahasan: Bacaan Al Gur'an dalam Shalat (3991): dan 
At-Tirmidzi (2934). 


771 


Hilyatul Auliya 
(209). THALO BIN HABIB 


Diantara mereka ada pula seorang yang jujur dan cerdas, 
ahli ibadah lagi pintar. Dia adalah Thalg bin Habib. 


CIA ap jaka MIL Bi aa 
BASE PE 3 KA Ip AS GB JG 
Pan WE aenaga oi dlb 3 LA 


B3 SAE le MIA SA sal) Lia 
SP Ula BEAN bah eh ai 
nh OI ed Uh oh ea 
Koh WS Sapa K3 Fan Grasi 


“ 


BAe Tab MN ni SN Lp SU 


Al Albani menilainya shahih dalam kedua Sunan itu cetakan Maktabah Al | 
Ma'arif — Riyadh. 


772 





Hilyatul Auliya 





3219. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Auf menceritakan kepada kami, dari Thalg bin Habib, dia 
biasa mengucapkan dalam doanya, “Allahumma inni as 'aluka 
ilmal khaaifiina laka, wa khaufal 'aalimiina bika, wa yagiinal 
mutawakhkiliina alaika, wa tawakkulal mu'miniina bika, wa 
inaabatal mukhbithiina ilaika, wa ikhbaatal muniibiina ilaika, wa 
syukrash-shaabbiriina laka, wa shabrasy-syaakiriina laka, wa 
najaatal ahibba “il marzugiina indaka. (Ya Allah, sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu ilmu orang-orang yang takut kepada-Mu, 
takutnya orang yang memiliki ilmu kepada-Mu, keyakinan orang 
yang bertawakkal, tawakkalnya orang yang yakin kepada-Mu, 
tobatnya orang merendahkan diri kepada-Mu, kerendahan diri 
orang yang bertobat kepada-Mu, syukurnya orang-orang yang 
sabar dan sabarnya orang-orang yang bersyukur kepada-Mu, dan 
keselamatan para kekasih yang diberi rezeki di sisi-Mu)." 


PP 2... 


Bas JB Ksp ARA Bab —YYY, 


1 an ri Jaa Co Gp A3 
Pe Ss Pa ve Tah JG as Kara 


“JG Naaah 
an ab xe Kp KB IE dp 


773 


Hilyatul Auliya" 
Gang C3 GI 4S Lap 
BI Aa de AI la JAS JW AAN 
2 aa SPA BF SG kl DG AA 


£ gn. 


Ip PAI Mie BA 








3220. Abu Bakar Al Ajurri menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Umar bin Ayyub As-Sagathi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Hammam menceritakan kepada kami, dia 
berkata: @abishah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dia berkata: 
Bakr bin Abdullah bertemu dengan Thalg bin Habib, lalu Bakr 
berkata kepadanya, “Gambarkanlah tentang takwa sedikit saja 
kepada kami, kami akan menghafalnya.” Dia berkata, “Beramallah 
dengan menaati Allah di atas cahaya dari Allah, maka engkau 
boleh berharap pahala dari Allah. Takwa adalah meninggalkan 
maksiat di atas cahaya Allah, karena takut akan siksa Allah 35.” 


Ba aan 3 Ki KA SA 
Hn BN du ee Pe al ala 
Side er Bl op aa LA GAS :JU 


774 





bbbro—— Hilyatul Auliya' 


2 ob Tia ae aa Ka 


3221. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Najih, dia berkata, “Di negeri kami tidak ada orang yang lebih baik 
dalam melaksanakan shalat daripada Talg bin Habib.” 


bath Ka ARA an au AL JG 
"Ia AI Ie Tha -JG Tn Kara “JG 
2 LB BN SY IL 05 


3g o g 


SBO Bd DK 


(3 
4 Pd 0 
- 
£ - Pd - 
" - 


3222. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Humaidi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 


775 


| 





Hilyatul Auliya 





mendengar Abdul Karim berkata, "Thalg tidak ruku ketika memulai 
bacaan sehingga dia sampai pada surah Al 'Ankabuut. Dia juga 
pemah berkata, 'Aku ingin berdiri sampai tulang sulbiku 
mengeluh'.” 


Ne an es pan ta 

.. . F3 pa 0 2 PAN IN 
(ab 3 cai Tah XS 3 Oli Uda 
ai GI PAN ora Eye AI ya (ju 


0, si ia 3 JG ea BM as 
SP Ih ES AS 3 Wb IL 


3z 0g 


at S Ka 2. - 2. Ge PAN TA 2, 
ab us Coalee Sea Po HE 
- Io? AP SP TR Jan Ps 4 
Di ak PANAI ah 
3223. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepadaku, dia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Abi Umayyah, dari 
Thalg, dia berkata, “Orang yang paling indah suaranya dalam 


membaca Al @ur'an adalah orang yang jika dia membaca, maka 
engkau melihat bahwa dia orang yang takut kepada Allah 45.” 


776 





Hilyatul Auliya 


Abdul Karim berkata: Talg juga berkata, “Sungguh aku 
ingin berdiri sampai tulang sulbiku mengeluh.” Thalg biasa 
memulai bacaannya dengan membaca surah Al Bagarah, dan dia 
tidak ruku sehingga dia sampai pada surah Al 'Ankabuut. 


Sa MEA JB ap H3 AA Ga 
sea JB AE HN KAS JB Anh 


AS An IG Ca gi pa gi ANIS 5 ke 
IR PA KE OS 206 js Oi as 
Pa da sen gi ab ia 


3224. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdul Hamid bin Abdullah bin Muslim bin Yasar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Kultsum bin Jabr 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Orang yang berharap di 
kota Bashrah biasa menyebutkan ibadahnya Thalg bin Habib dan 
sikap lembutnya Muslim bin Yasar.” 


777 








Hilyatul Auliya ' 


2  - 


CP Yi Su Kah loe SY YO 


JB ea Hi ab Seno 
NP BA JB aan 23 HAN) Ka 
3 SY Up Uu WI TU 2 en 


AN 


Pr oi sa A5 AGAN 3 ca pu 


2 
” 


X 


3225. Muhammad bin Ali bin Ashim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Husain bin Muhammad bin Maudud 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Rauh menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Aun, dia berkata: Thalg bin Habib berkata 
dalam sebuah nasihat, “Wahai Anak Adam, dunia ini bukanlah 
rumahmu, namun engkau hanyalah penjaganya. Maka 
bertakwalah kepada Allah wahai anak Adam dalam 
kesendirianmu.” 


778 








Hilyatul Auliya” 


"a ? 
29 


Cab JB aU 1 SG AN EAS YA 


IE AJE JP CAH AI As 


?. 
Pa “ 


Ke 2 - -0 6 o- 0. 01 0 - : A3 “ 
JB (lah ui Ana GP Lyara 2 Oleh Ws A— 


0 o£ Ga 2 an a 0. Pp 3 aa EN & 
(Aa an JR & P3 dab Ui | US 

2 .& Para Tue & 8 4 4 2. s0 - oz? 
ah dy dh ah Yi daa) Val osn 
Oo - 3 2 3 - bnar P3 Sea Ia Cena 
Po SE Bila ad Jang Das 
- N 3 3 3 PJ AN GA AN P B3 
SI Tgib Of id OS 1 Elsa 


N 


AN ai Oh OI Uga Gia Ol up 


” . 
PN PaI 


| 


nd Lea nd onset 6S9 uan Ol 

3226. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Sa'd bin 
Ibrahim, dia berkata: Apabila kami bertemu dengan Thalg, maka 
kami tidak akan berpisah sampai dia mengucapkan, “Allaahumma 
abrim lilmu vminiina amran raysiidan, tu'izzu fiihi wa liyyaka, wa 
tudillu bihi 'aduwwaka, wa yu'malu fiihi bithaa'atika, wa yunaaha 
Fihi 'an sakhathika. (Ya Allah, mantapkan untuk kaum muslimin ini 
perkara yang dapat membimbing, yang dapat menguatkan para 


779 








Hilyatul Auliya” 


wal-Mu dan mengalahkan musuh-musuh-Mu, yang dapat 
diamalkan dengan menaati -Mu, serta dapat terhindar dari 
kemurkaan-Mu).” 


Sad bin Ibrahim berkata: Dia juga biasa berkata, 
“Sesungguhnya hak-hak Allah @& lebih agung daripada yang 
ditunaikan oleh para hamba. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah 
itu lebih banyak daripada yang dapat dihitung. Tapi hendaklah 
kalian memasuki pagi hari dalam keadaan bertobat dan memasuki 
sore hari juga dalam keadaan bertobat.” 


ra ? 
Pa pa Ipa 


Pe wal 5 0 1 Ge SNI 


BP PLAN op gi CAS JG yA 
LK ab ran 
ie BS ehi Ie SINI Ga dai 


£ o 
8 08 0 - . 0£ 
s1 


PT SIG ia Ud Ba YG es 


| 


7 


: Soe GP... TA Fa NN RU 


780 








Hilyatul Auliya' 


3227. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ali bin Jabalah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Al Musayyib, 
dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Thalg bin Habib, dia berkata, 
“Tertulis dalam Injil, "Wahai anak Adam, ingatiah Aku ketika 
engkau marah, niscaya Aku akan mengingatmu ketika Aku marah 
dan Aku tidak akan memusnahkanmu bersama dengan apa yang 
Aku musnahkan. Wahai anak Adam, bersabarlah, karena bagimu 


tt» 


ada penolong yang lebih baik daripada dirimu sendiri'. 


Pa Ke » RN 2 3 KE Ia —YYYA 
sd Ba Je sai A— :Ju 


- Fl 2 He -06 cas pe Ta AL :JG 


o 
Ore - 0 S0 AA 


(3 25 JB Pa o 
atas D y03 . ea 


” 


BE AI WB 1 lai 


781 


Hilyatul Auliya' 


2 o 0-8 0 - Pn aa . Lo. N, PI pn Ng or 
AS ep S9) aga NI ey Ml as 
x A8 PN a nda Ia s aa 

Pn) Ht) ne) (ahaha 9 (S yha 


3228. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami 
dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Yahya 
bin Adam menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar 
—yakni An-Nahsyali— menceritakan kepada kami, dari Habib bin 
Abi Tsabit, dari Thalg bin Habib, dia berkata, “Seorang muslim 
akan meninggal dunia diantara dua kebaikan, kebaikan yang telah 
dia laksanakan dan kebaikan yang sedang dia tunggu.” Maksudnya 
adalah shalat. 

Thalg bin Habib meriwayatkan hadits secara musnad dari 
Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah #@s. Dia juga meriwayatkan dari 
Busyair bin Ka'b Al Adawi, dan para tabi'in senior 
rahimahumullahu. 


Lo. 0 -..9 o B.- “AS - 
: Ong Kaban Cile —YYYA 


Sana CA Wotaa 3 jae UAS adu 
“ 3 “er IG dna Ke kan o 
JB Ulee Op Jala Wa 1JB ONE 


782 





Hilyatul Auliya' 


0 - 0 - o- A 0 - Tuna 80 39. Pa 
, - Hg TE . So N - - a o - - 
Al Jaw) Ol bagi WI mp) PS rd SP 


Pora. Po wo “UI “AA 8 
SB TSI oa Ml Id plg dala Ml lp 


F3 SSS UG AU 3 112) AN TS 


IG Lem HUB 5 dat SA Je 


- 


-- 
: 


Ng 
P4 AA 7 na o-or Len : -. 0 “ et 
bp Doain 991 (ale ada Oa Kap 


JAN 3 JA NI 


3229. Muhammad bin Ahmad bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Mahmud bin Ghailan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muammal bin Ismail menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hammad bin Sallamah menceritakan 
kepada kami, dari Humaid, dari Thalg bin Habib, dari Ibnu Abbas 
@& bahwa Rasulullah & bersabda, “Ada empat perkara yang 
barangsiapa mendapatkannya, maka dia telah mendapatkan 
kebaikan dunia dan akhirat: Hati yang bersyukur, lisan yang 


783 


Hilyatul Auliya' 





berzikir, badan yang sabar atas ujian, istri yang tidak berkhianat 
dalam menjaga badannya sendiri dan harta suaminya.”12 


Hadits ini gharib dari hadits Thalg. Tidak ada yang 
meriwayatkannya secara muttashi! marfu' kecuali Muammal dari 
Hammad. 


age jas Ah MS HAN IS ale iis 2 
Usb UB OA Jl YA Nk 
An Th EM AA Jani 
TE tag le Ko Ia 


121 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabrani dalam A/ Kabir (11275) dan dalam A/ Ausath (191- 
Majma' Al Bahrain), Ionu Abi Ad-Dunya dalam Asy-Syukr (5/2). 
Al Albani menilainya dha'ifdalam Adh-Dha ifah (1066). 


784 





Hilyatul Auliya 
Ula 42 CE os ali U JB Ad LI 
D3 ol A3 Aj ta) Of, AI 
SN NI K3 db ORA Ap | las 
Aa Joan tan Ay LI 





» 


” 


B3 Ce aa Jai dng ala as 
Karan AN NN 

3 23 ea 0 et PI 2 dea 
Me an On Hb 


3230. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al @asim bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id bin Al Muhallab menceritakan kepada kami, dari 
Thalg, dia berkata: Dulu aku merupakan orang yang paling 
mendustakan syafaat, sampai aku bertemu dengan Jabir bin 
Abdullah. 


Thalg melanjutkan: Lantas aku membacakan seluruh isi 
kitab Allah kepadanya yang aku hafal, dalam ayat itu Allah 
menyebutkan keluarnya penduduk neraka. Lalu Jabir berkata, 
“Wahai Thalg, wahai Thulaig! Apa menurutmu, engkau lebih 


785 








Hilyatul Auliya" 


pandai dalam memahami kitab Allah dan lebih tahu tentang 
Sunnah Rasulullah & daripada aku?” Aku menjawab, “Tidak.” 


Thalg berkata: Lalu akupun merendahkan dia. Lantas dia 
berkata lagi, “Sesungguhnya ayat yang telah engkau bacakan 
kepadaku itu adalah tentang penduduk neraka, mereka adalah 
orang-orang musyrik! Namun mereka (orang-orang yang keluar 
dari neraka) adalah kaum yang melakukan dosa, lalu merekapun 
diadzab dengan neraka, kemudian mereka dikeluarkan.” 


Thalg melanjutkan: Kemudian dia memegang kedua 
telinganya, lalu dia berkata, “Kedua telinga ini tuli, jika aku tidak 
mendengar Rasulullah & bersabda, 'Mereka (penduduk neraka) 
akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka memasukinya.' Kami 
juga membaca ayat yang telah engkau bacakan kepadaku itu.” 


Ali bin Ja'd meriwayatkannya dari Al @asim bin Al Fadhil, 
dari Thalg sendiri tanpa menyebutkan Sa'id bin Al Muhallab. 


y oo "3o IG. AA 


D8 IA ML rr 


-JG Copa ee SN Is Pa “JG sa 


” 
Pa 
PA 


o, £ 0. Tg E ah - 1D. 3 
(yg EL Pa Al, #1 Wd— JG Idaman US 
g - - 
8: £ 0. 4 beta ag o 0-4 0 At 0 
Pa ueyal LAS 0 mela OP Lele Ye 


A 
“ 


A Ba Mat ya aa Tit Kak P ... - 0 
Al kel Sya, JB JB KS MN Ph 


786 








Hilyatul Auliya' 
aa : ' rs o 0 Ch ag 2g OP. ae - ot 
Amd FPS PS WS Yi Ielug ade 
N g “G1 Bai ena - 4 Th 23 
AG V3 V9 IIS NY JB di 3 


3231. Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah Al @ari' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Musaddad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Bisyr, dari Thalg, dari Busyair bin Ka'b Al Adawi, 
dari Abu Dzar Al Ghifari #5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Maukah engkau aku tunjuki salah satu harta simpanan dari 
beberapa harta simpanan surga?” Aku menjawab, “Tentu.” Beliau 
bersabda, “Waitul laa hawla wa laa guwwata illaa billaah.”122 


210. YAHYA BIN ABI KATSIR 


Diantara mereka ada pula seorang periwayat yang luas 
pengetahuannya, memiliki kecerdasan otak dan hati. Dia adalah 
Abu Nashr Yahya bin Abi Katsir. Dia memiliki wawasan, petunjuk, 
ijtihad dan ketakwaan. 


122 Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Majah, pembahasan: Adab (3825), dan Ahmad (5/145, 150, 151, 
152). 
Al Albani menilainya shahih dalam Sunan Ibni Majah, cetakan: Maktabah Al 
Ma'arif. 


787 


Hilyatul Auliya' 


rda 


Bab JB Aj OUR SSK — PI 


& 0 — aa 2G. AL AG - Aa aa? Hub TAN 
Lanaman "JB Jdkma LI "Jb (et CO San 


” 


“Or 


E 3 0 — Ona 15 F4 o 2-9. 4 
Si ma lia US Nu uu Mas 
2 Ke PN ed 417 P Pad Ea 3 


3232. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mu'adz bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir berkata: Aku 
mendengar ayahku berkata, “Ilmu tidak akan datang dengan tanpa 
berusaha.” : 


# 


Ga —p rr 


ea 1 o To Z0 AA. oo 
JG Cela , TK 


SATA ES IE NN ge 3 KE Cs 


j 


“ 
., 4 


35 :JB 


4 o- 


aa “JG PI A3 3 AS & 

HE AN Ipa ip P3 Hall Ape OA 
Ae Ro- &$ a 

PU ge Ula 


3233. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada 


788 





Hilyatul Auliya' 


kami, dia berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata, “Warisan ilmu lebih baik 
daripada warisan emas, dan keyakinan yang benar lebih baik 
daripada mutiara.” 


ya 2S Je pas ae Bai 2 JAS CP se 


3234. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Ishag Al Fazari menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i berkata, “Yahya bin Abi Katsir dan Watadah 
berkata, "Tidak ada yang lebih ditakutkan oleh para pengikut hawa 


” 


nafsu atas ummat ini selain /rja ' (paham murji 'ah) '. 


789 








Hilyatul Auliya" 


- 
Bo 4 0 & o- Pa Ia 


“JG Choen 2.3 & AS kab —YYYo 


Ta 
AL ai BA JB SNI 3 
3 ps "Jb (Alay Be "ae (Fa JG call 


...9 » - 
In on AR GS AD GS 


- A Tg #.9 - Napi Ordo 
App oya Lana KY) DA 

3235. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdurrahman bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, dia-berkata: Ishag bin Wahb Al Allaf menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hafsh bin Umar Al Imam menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Amir bin Yasaf menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Yahya bin Abi Katsir adalah orang yang berpakaian 
bagus dan berpenampilan rapi. Ketika dia meninggal dunia, dia 
tidak meninggalkan apapun kecuali uang tiga dirham yang 
digunakan untuk membiayai pengkafanannya.” 


Bae JB Btn KA SAS tra 


2 » pan Si Kara “JG HP Be Ke Pa! 


. 


790 





Hilyatul Auliya 





Pe ba De be JB ang 


Oya £ » Pe Ta “JG (SAS NS aa 


3G In ata date da 9 


3236. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada Ea dia 
berkata: Abu Bakar bin Abi Ashim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Abi Kabsyah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Humaid Al Kindi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Abi Katsir berkata, “Belajar fikih adalah 
shalat dan mempelajari Al Our 'an juga shalat.” 


8» 1 


Kena LO. No AG. 4 Kau 


Lan JB Cjaka Hj Nasa ko —YYYV 


AG 


& X5 3 Ai aa IE LA 3 
. A8 - 05, Pn NG PB AMP 
giga aa ol JB TP, 


“ 


2 - Pd 
ola calas ae sp sa Su 5 LAGI 


Maa Ip sia la Ht Ha 


791 








Hilyatul Auliya 


3237. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Syu'aib Al Harrani menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yahya bin Abdullah Al Babluti menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Sesungguhnya pertama kali yang akan ditanyakan 
kepada seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalatnya. Jika 
shalatnya baik maka baik pula amalnya dan jika shalatnya rusak 
maka tidak akan ada satupun amalnya yang baik.” 


AD 2 AR £ o Y 
( b- ep Saber UI JB dal Ao Al XS 
o- E 8 ae Ra PE SO Da AN ai AG an 
9 # J— :JG (edema Oo an) JI “6 
8 4 
PN Sa” jt oa ke £ ( 9 . 9 3 Li 
an Jd JG CS Ss F3 NU MIT La CA 
P 2... 
5 LG. “0. 
3238. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Abi Daud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Amr Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari 


Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, “Orang alim adalah orang yang 
takut kepada Allah &.” 


792 





Hilyatul Auliya 





- £ - 
Koe Pa (Tg Tap AA 


AS SA (Bb 3 Kab WAS —YYYA 


Kana 90. 0 8 ,- Gs. ad - - £ e 
LI GAS SP SL IE SIS 


“0 “2. £ 


ISI PIN GA Ka Ch emg Lia 
KT IS Y) gAle SS) Le -JG 2 Pi 


sz? OLE 83. 

G3 CAS Lam 

3239. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abi Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali 
bin Khasyram menceritakan kepadaku, dia berkata: Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi 
Katsir, dia berkata, “Aku tidak mendapati ada dua orang alim 


kecuali orang yang paling sering memberikan kelonggaran diantara 
keduanya adalah orang yang paling ahli fikih.” 


Pa 
Lo LA-0E .#. 


CAS IE Ban KA GIS 1. 


30 AL Lo -— o Z0 2 o- 


au Na CAN o IS Ta YG Ml 


BB el IS AA aa Ja SN Ju 


793 














Hilyatul Auliya — 


: # Pa Pata Lag 2 6 3 o - 2 2 2. “ 
3 Ol RI era ad alah Ka 
0, 283 oz 0 
3240. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr 
bin Utsman dan Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dari Al 
Auza'i, dari Yahya, dia berkata, “Ulama itu bagaikan garam yang 
dapat membaguskan segala sesuatu. Apabila garam itu rusak, 
maka tidak akan ada yang dapat membaguskannya, dan sebaiknya 
ia diinjak kemudian dibuang.” 


AN 
3 
“ 


Se 


- 
LO. 390 3G RX 9. 


aa “JG ta Up Sama Vido VYYEN 

# 
Aan Ii Ban A6 CN aa 
- aa z 
JB CA EA JB Ke GIS JG 
MA IE DUIT A3 ah LS LA Ta 


opo Wal saka 3 Aoa siak Ai 
CA rt 3 DEL SAN IN ea 3 


794 





Hilyatul Auliya” 





Dato DL IE Sih al Sik BF 
Kanaa! JG rai, 

3241. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Abu Syuaib Al Harrani menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya 
menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ada enam perkara, 
barangsiapa yang memilikinya, maka dia telah menyempurnakan 
iman: Memerangi musuh Allah dengan pedang, puasa di musim 
panas, menyempumakan wudhu pada hari yang dingin, 
melaksanakan shalat Subuh di pagi buta pada saat musim hujan, 


meninggalkan perdebatan dan perselisihan meski engkau tahu 
bahwa engkau yang benar, dan sabar menghadapi musibah.” 


Lo. Io 2G. 3 0 - 


Bas "JB PA Saba Cod SY LN 


“JG ca IS » ne 5 Kadi “JG « Se Y. 3 
. # 


: JG (GNI Pa 3 AI 0 GS 


P, 3 sg 23 A Tag 1 # - 9 D0 . A.A 0 
NAS) Ja "dh 3 & Pa NU Hanan 
BO MA AG del OS 


795 





Hilyatul Auliya 


3242. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Syuaib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Amr Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Yahya bin Abi Katsir berkata, “Orang- 
orang mengatakan, 'Si Fulan itu ahli ibadah', padahal orang yang 
ahli ibadah adalah orang yang wara.” 


CL JB aa A3 AA GIS YUL 
Pa KS ne al ena “0 LAN RL Lan 3 


- 
NN 


o 2. -G - “9 


SA KE Na de 
IE 


& 


3243. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Syuaib Al Harrani menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya 
bin Abi Katsir menceritakan kepada kami bahwa dia berkata, “Ya 
Allah, sungguh pada hari ini aku memilih-Mu untuk mengisi hari- 
hari yang kosong.” 


796 





Hilyatul Auliya 





JA 3 Kaba ep oat SAS NY LY 
“JG (SI Pn ee AN u3 Hara JG cell 


302 30 G- 


AP ASI SI IE ME 3 SAS SS 
3 ee Te - AA he £ o D0 . Or 0 
IS YG AS AM 3 WS SE Jan 
: - o sea 
MS Ha 3 IS SY Aabeih 


3243. Manshur bin Muhammad bin Al Hasan Al Hadzdza” 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abi Daud 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Mahmud bin Khalid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid menceritakan 
kepada kami, dari Abu Amr, dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, 
“Ucapan seseorang tidak bisa diklaim baik, kecuali engkau telah 
mengetahui hal itu terdapat dalam seluruh perbuatannya, dan 
ucapannya juga tidak bisa diklaim buruk, kecuali engkau telah 
mengetahui hal itu terdapat dalam seluruh perbuatannya.” 


Pa - 
0... Oo £ 3 o Ae 3 PA 


Oo “ . & Ai 8 Pa & 3 Y Oo Pa 
5 NA PA CERRAN TAT PA MA PAI PAT MO WA Kej aa 
Er PP 7 5 ena 


797 








N 
| 
p 
4 
' 
' 


Hilyatul Auliya' 


“ - 
- 


oma "JB AS Ka "JB Daya ee 


nam 
S3 ol 5S au He II KAI 


Hp Ba Dipa Dias 


3244. Umar bin Ahmad bin Umar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad Al Baghawi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Suraij bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al Auza'i berkata: 
Yahya bin Abi Katsir berkata, “Sesungguhnya mengingat 
kebaikanmu dan melupakan keburukanmu adalah kelengahan.” 


Karen 90. 4 9 AA aa 


sesak sak an Ime NY LO 


Ig CP SS :JG peka is 2G 


KAA Gila Tas, P3 pe Fast 


3245. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdullah bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya 


798 





Hilyatul Auliya" 





menceritakan kepadaku, dia berkata, “Amal yang paling utama 
adalah wara dan ibadah yang paling utama adalah rendah diri.” 


- - 
- 30 AG. 4 Pa 


Era “JG de Or Samea Cod NY 


3 0 


- AG - Tag STA o Bi dang 0 AA. 4 

2 Naa Li - LL LL 0 - Pa pe Ga mk - 
(AAN SAN Na Wa— "JB dl 
Ba 5 8? 2 2 - Geet E 0 - 0 
BJB Ul Jai EN 
o e o - d 3 23 - 

He yA MW ig 
3246. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Hasan bin @utaibah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yazid bin Khalid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari 
Al Auza'i, dari Yahya, bahwa ada seseorang yang berkata 


kepadanya, “Aku mencintaimu.” Dia berkata, “Aku sudah 
mengetahui hal itu dari diriku sendiri.” 


2 - - - .. 
B0 LA Aa A - 3 Lo 30 2G 2 
op bal La Je anal ai pa Uod Ju 

2 0. 2 Na Dana PA 4 - 0 


799 














Hilyatul Auliya' 
“ & - 0 - - - - C 2 2 si 5 Fa 
db Sh lo TB Il id OS al 


3247. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Ishag Al Fazari menceritakan kepada kami, dari 
Yahya bahwa dia berkata, “Jika engkau berjumpa dengan ahli 
bid'ah dalam satu jalan, maka carilah jalan yang lain.” 


as Io ARE A3 JASA SIS YA 


na .- BA NG 2. 6 Lot 8 Tg 
Kok JG «gl (K ge CSO pn Kea ua JB 


£ X0 3 “1 


Oo 0... - 19 ae ab R0 ALA 

Pa La «lag Pa. as ba— JG CO Lok Oi Janu 

APA Sai o . t spa o 2 . :  . 

WI Kan dk (2D 
IG aa Tapa 

: £ Lama 3 "JG h o 

3248. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Yahya Al Hulwani 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Sulaiman 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir bin Yasaf 
menceritakan kepada kami, dari Yahya tentang firman Allah Ta ala, 


800 





Hilyatul Auliya" 





“ Di dalam taman (surga) bergembira.” (@s. Ar-Ruum (301: 15). Dia 
mengatakan, “Maksudnya adalah mendengar (musik). 


3 PN IA Papa 5 0 # ....t ES 3 sa 4 0 
CAN Kab JB gl SA IE AN 
SKA Ia PIP 3 Pe 


2 ae ne nm SG A9 “3 ON 
Sl Jl JA BP cp Lamdl ja JB Deal 
) “ o - 
) ed na .— 0... Ote 9 - 8 
“D9 VI 0 pai dim! CN edan 
3249. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Sulaiman bin Asy'ats menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abbas bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata: Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Yahya tentang firman 
Allah &, “Di dalam taman (surga) bergembira.” (Os. Ar-Ruum 
(30): 15). 
Dia mengatakan, “Maksudnya adalah mendengarkan 


(musik). Apabila penduduk surga mendengarkan (musik), maka 
semua pepohonan surga akan tampak.” 


801 


Hilyatul Auliya 


L, erna &£ Pan ag AS yo 


IE Ia Kel, Ian 


3250. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Sulaiman bin Asy'ats menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Amr bin Utsman menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari 
Abu Amr Al Auza'i, dia berkata: Yahya bin Abi Katsir berdoa pada 
saat bulan Ramadhan telah tiba, “Ya Allah serahkaniah aku 
kepada Ramadhan, dan serahkanilah Ramadhan kepadaku dan 
terimalah ia dariku.” 


2 0 Pa 40 LX. Oo Gd. 


AS CAS Ba HS GAS yo 
“JL mak 2 Naa Ear Ka ae 


JB 3 SNI Bae 1d sat na 


802 





Hilyatul Auliya" 


LN II SP JII aa IT 


0. 


3 Pa aa ema NA Pr AT 


40 3 3 sa "3 0. RX 0 . JB anaA 
Je RI Y Ten! aga tunai . —day Lag 
- 


Y Sub (raba: Ie SS YG HN 
P3 a. 38 2 4 ag. 0. 
Lab dalah (SI Ia Si 
3251. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abbas bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata: Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya 
berkata, “Ada seseorang yang berpuasa (meninggalkan) dari yang 
halal lagi baik, namun dia berbuka (melakukan) yang haram lagi 
nista, yaitu memakan daging saudaranya sendiri.” Maksudnya 
adalah menggunjingnya. 


Aku juga mendengar Yahya berkata, “Janganlah terpesona 
dengan kelembutan seseorang sampai dia marah, dan janganlah 
terpesona pada kejujurannya sampai dia tamak, karena engkau 
tidak mengetahui di sebelah mana dia akan jatuh.” 


803 


Hilyatul Auliya' 


- - 
ho Pa, 29 - 


cal JS UI -JG 2 WI— —YYoOY 


ISI Keaba “JL ja u $ gabah a aa “JG 
OK Ju 3 nga PSIyI Pa &! Na 


Pe Ia ia 8 Pa: a 53 P3 5 
CI yaah TAS AI aa CLB Yo JOS Y 


4 0 Pn 
At UU 

3252. Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Mahmud bin 
Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid 
menceritakan kepada kami, dari Abu Amr -yaitu Al Auza'i- dari 
Yahya, dia berkata, “Ada tiga hal, jika ia berada dalam sebuah 
rumah, maka pasti keberkahan dicabut darinya, yaitu melampaui 
batas, zina dan khianat.” 


BA "JB cana u aa Kah —Y YO 


EN 


— 


Ta 
“ 
3 2 


Y o- 3 0 2. inna 8 3. oh 


AN 


0 
0. A.A 0 — AG R3 


LI AI La IIS CAT GAS 2G 


Hilyatul Auliya 

£ ne - sa 2 Sirah - 2 - Pd 
Aiils Urabd BU odh Arya Aeludl Ol VI 
d G Ha BA Ce 
Hei sb) 


3253. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Syu'aib Al Harrani menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yahya berkata, “Andai saja Kiamat itu bukan sesuatu 
yang pasti bagi ummat ini, niscaya akan ada segolongan yang 
dimusnahkan, sementara golongan lain akan melihatnya.” 





Kara “JG Ce Gp LS tart —y tot 


K0 3 0 4 an 


ja Vide 


4 0 si 


“JG OP | Ji Di ka 
"JB SP IG Tn Gas :JB og 
Nee Glkat Tadi GST GA SA 3 Dip 


? 0 IA. - ) 
jas Ha AA OB SI 
3254. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Khalid bin Ghazwan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhriz bin Aun 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir bin Yasaf 
menceritakan kepada kami, dari Yahya, dia berkata: Aku 


805 


Hilyatul Auliya' 


membaca dalam Al Hikmah, “Wahai anak Adam, pertama kali 
didiklah keluargamu dengan akhlak mulia, karena adanya akhlak 
pada mereka itu sedikit.” 


SAS GAN 5 ae RAS Ar Yaa 
NE 3 AS BAL JB 333 mata 


Ss “AI ng si 3 AE GUS (Ih 
Ia ED UI dna dl 
alas BEM IA EN bab 

Jab ka 3 Sl og 


3255. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Abi Daud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Umar bin Al Wahid menceritakan kepada kami, dari Al 
Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, “Sesungguhnya 
seorang malaikat akan naik membawa amalan seorang hamba 
dengan gembira kepada Allah Ta'ala, maka Allah-pun berfirman, 
"Tempatkan amalan itu ke dalam sijjin (neraka paling bawah) 
karena Aku tidak dituju dengan amal itu.” 


806 


Hilyatul Auliya" 


z 
s 


a S Pi pra JG Pa te Ka —YYo1 


- 


” 


| 


SS pe eka HI 
SAN OP JI K5) SMA Sie 1 
IN SEM Iki Ig Sat 
Ip Aa Bks J Tiba) G UE Je 
S8 pai dai da Ih AK des 


bad 


3256. Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr 
bin Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid bin 
Muslim menceritakan kepada kami, dari Abu Amr, dari Yahya bin 
Abi Katsir, dia berkata: Ada dua tempat yang di dalamnya surga 
didekatkan dan para bidadari dihiasi yaitu, ketika shalat dan 
perang. Apabila seseorang langsung pergi dan tidak memohon 
kepada Allah agar mendapatkan bidadari serta tidak meminta 
surga, maka para bidadari itu akan berkata, “Aduhai sayang sekali 
orang itu, dia tidak meminta mendapatkan kita dari Allah dan tidak 


807 


Hilyatul Auliya' 


meminta surga. Ketika perang istrinya akan berkata, “Majulah, 
jangan buat aku sedih lantaran memikirkan para sahabatku (para 
bidadari) .” 


£ 
£ AG - 


IE dna JP ap MA Kab —YYOV 


Bi 38 8 0 & 0.0. 0D 


3 Saw JB GaRP oh JASA II AS Ge 


A9 # 
| 


Aa 


Kara Parag ea hara sd 


dg aga Ba 


3257. Ahmad bin Ali Al Murhibi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Hazim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Haitsam bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, Amir bin Yasaf menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Abi Katsir, dia berkata, “Belajarlah tentang niat, karena ia lebih 
baik daripada amal.” 


808 





Hilyatul Auliya" 


“. 


o 5 - sg o- Lo 3 at LG Na “ 0 
a33 2 - 0 - 8. Ge an. 0 - A3 o 
"JW PP IP up Ka KS UP aah up 

o-, 013 G 2 ja ad PTT Ta & 256 3 3. 


3258. Abu Ahmad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Yahya menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Abbas bin Abdul Azhim menceritakan kepada kami, 
dari An-Nashr bin Muhammad, dari Ikrimah bin Ammar, dari 
Yahya, dia berkata, “Dalam satu jam orang yang mengadu domba 
bisa merusak apa yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir selama 
sebulan.” 


“ 


Pn ae 


N 


PN BN bah 3 alan A5 33 dab 
JB YAI ale Hula X2 Fatal 


TN ANA 9 KA pa 2 — 9 -— 8 Lo, an 
23 Okaaka JB JB KPI PP KAIN Wa 
GB cekaaN, BU) GG SEN Uagile ajU 335 
Ima UI LP) BUG yi Ga AE 


809 


Hilyatul Auliya" 


al aa, OB sn, 3g oat las 


3 S3 5 L 


& kadas 2 L NYI . 5 daa Te Ag 
Si U YP ra "53 GT 
AA yi, Ta ga yu Pesan S6 Anas 


Pa 


Sati 23 3 NG ae Ud si, IE a 


| 


SI NY Ha 15 os 


3259. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Al Mughirah Abdul @uddus bin Al 
Hajjaj Al Khaulani menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Yahya, dia berkata: 
Sulaiman bin Daud berkata kepada anaknya #&, “Wahai anakku, 
hindarilah adu domba, karena ia adalah salah satu pedang. 
Hindarilah kemarahan raja yang zhalim karena ia bagaikan 
malaikat maut. Wahai anakku, hindarilah debat kusir karena 
manfaatnya sedikit dan ia bisa mengobarkan permusuhan antara 
dua saudara. Wahai anakku, kesalahan anak Adam adalah 
kebanggaan mereka, zina adalah inti dari dosa. Wahai anakku, 
mimpi itu kadang benar tapi sering kali salah, maka jangan sampai 
ia membuatmu sedih. Hendaklah engkau berpegang teguh pada 
Kitab Allah dan hanya kepadanyalah engkau mengembalikan 
segala sesuatu. Wahai anakku, jangan sampai engkau terlalu sering 


810 








Hilyatul Auliya" 





marah, karena sering marah akan merusakan hati orang yang 
lembut.” 


. 


BA IE MA 5 OM SAS YA, 


Pe al oe eene T 


£ 


BS SA IE Kg AS Je 
AU 35 GOKIL IG 6 og 
LI jp Ula6 Sai 6 DAS lagi ol SS 

Kang 


3260. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya 
bin Abi Katsir menceritakan kepadaku, dia berkata: Sulaiman bin 
Daud berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, jika engkau ingin 
memarahi musuhmu, maka janganlah engkau jauhkan tongkatmu 
dari anak dan istrimu.” 


811 





Hilyatul Auliya” 
- £ P4 PJ - - 

NG 2 ... $ Ot OI 2G 

SA JB AI 3 Olah SAS YUI 


3 aa Pt Ca “JG (AI Jus ee Ke 


- 
s Pan 


SETAN SI 2 OMA JG JB or 
Aa TAI HB laga Ga Sh li 


#- 
- 


30 0 Pt 
“3 3 dia KS Ola 


3261. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya 
bin Abi Katsir menceritakan kepadaku, dia berkata: Sulaiman 
berkata kepada anaknya, “Janganlah terlalu sering cemburu 
kepada istrimu, padahal engkau belum pernah melihatnya 
melakukan kejahatan, lalu engkau menuduh jelek kepadanya, 
walaupun sebenarnya dia tidak melakukannya.” 


812 





Hilyatul Auliya” 












£ (3 2. - aa. Tan 3 05, Pap Ta 
2 GA ae adb GEN Cie 
oo og pg P P » 3 Pena 2 2. - 
day GA padi Le 1595 Ah OLI JB :JB os 
# 
Pua 2 


oa ag ASI Hp al Lg 
| Tae ia TAB “Bin LA 
Ai5p DB US OS Ja) ds M3 


3262. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya 
bin Abi Katsir menceritakan kepadaku, dia berkata: Sulaiman bin 
Daud berkata, “Betapa buruk kefakiran setelah kaya dan betapa 
buruk dosa bersama kemiskinan tapi yang lebih buruk dari itu 
semua adalah seorang hamba yang tadinya ahli ibadah kemudian 
meninggalkan ibadahnya.” 





1g “ 3 84 0 BA £ LG - 
"JG cOl— OP Kebun s1 ba— —YYIY 
A8 a “— 4 o Y o- 80 3G, AA KA 


On io IG - “ 3 Ma Tu mada 2 kaga 
1 OKE BIS 1JB dea 3S 1 Oa 


- - 4 


AI TS RU Tas aa “5 ag 
3 LAN IN ea u Jasad WA :JG cdi ks 


813 


Hilyatul Auliya” 





Ip SAN IA SS IE SP NI 


SY PP Craal of js 2 yaa Tt: tea 
ol Ja Oa Ie Ae tai an PAT 
“ni 


3263. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Daud Al 
Mingari menceritakan kepada kami, dia berkata: An-Nu'man bin 
Abdussalam menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Mufadhdhal bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, 
dari Yahya, dia berkata, “Teman terbaik adalah orang yang 
mengatakan kepada temannya, 'Mari kita berpuasa sebelum kita 
meninggal dunia', sedangkan teman terburuk adalah orang yang 
mengatakan kepada temannya, “Mari kita makan dan minum 


, »” 


sebelum kita meninggal dunia'. 


P4 
Kg “03 Lo Ao $ IG - 


KAL :JB Ola Op Kei Calo — YUL 


“eka Be 2 Kara “JG “3 PI zp -a Kura 
Ba Kari Fa X5 Bi YG Ega u Ldr A h 
Uu NN en agan CGI aa 


814 


Hilyatul Auliya 


“3 PA Pa TG 2 £. 8. p 2. Lo G3 
5 2 Ka Uda 5 
TN s "9 Ss . : Pte Ls 

- - - 





0 
M 


Si 


# 

3264. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Muslim dan Al Hasan bin Arafah menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya, dia 
berkata: Sulaiman berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, 
hendaklah engkau senantiasa merasa takut kepada Allah &, 
karena ia dapat mengalahkan segala sesuatu.” 


s o- aa - HAN Lot ig 
(Il KS SAS JB KH KIS —YYTO 


30 SA Ad 


An UR . LO 43 0 ea 

Fa NN mai Ko A— JG MU up 9 yaah ud — JB 
J8 :J6 Ou Na CA aa (del ll XS 
E. AA 3 ag Nu @ OA 

3265. Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Mahmud bin 
Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abdul 
Wahid menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya, dia 


berkata: Sulaiman berkata kepada anaknya, “Barangsiapa yang 
melakukan kejahatan, maka dari dirinyalah dia memulai.” 


815 


Hilyatul Auliya" 


£ - 
rOL 30 Ao LG 


dn Ma 


-0- 3 0 8 - Ia 2 5 3 £ 3 NY 8 9- 
- RA 3 9 8 0- 


OA Gi dng OLS YG akal GIA 
Ge Ola JB 25 KI YP CP 5 
SI BPB MARA AF SA GAY 


3266. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Abi Daud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Khasyram dan Abdullah bin Sa'id menceritakan 
kepadaku, keduanya berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada 
kami, dari Al Auza'i, dari Yahya, dia berkata: Sulaiman berkata 
kepada anaknya, “Wahai anakku, janganlah engkau memutuskan 
sebuah perkara sampai engkau mendapati petunjuk, karena jika 
engkau melakukan hal itu, maka engkau tidak akan merasakan 
kesedihan atasnya.” 


bra “JG (dna ep AS GA — tv 


816 








| 


M5 Mae Kent Nia 


GA RA IE IE 3 CI s3 


Basi Y AN OB cd ah De "2 


3267. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami bahwa Al 
Walid bin Muslim dan Umar bin Abdul Wahid menceritakannya 
dari Al Auza'i, dari Yahya, dia berkata: Sulaiman berkata kepada 
anaknya, “Wahai anakku, hendaklah engkau bersama dengan 
kekasih yang pertama karena yang lain tidak akan dapat 
menandinginya.” 


Pe Ta BA EA 


a PN NO - - aa Pe an 2g 
SUS Span Lari Y 2 Lau JB (Olaalw Ol 


- “ 


817 


Hilyatul Auliya" 


Hilyatul Auliya' 


Tn Menwa Heran » & na Dp 5. 
IS NY, (3 Pein Ja SA 
Oi Ip 

3268. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Amr menceritakan kepada kami, dari Yahya, bahwa Sulaiman 
berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, janganlah engkau 
merasa heran kepada orang yang binasa, bagaimana dia bisa 
binasa, tapi heranlah kepada orang yang selamat bagaimana dia 
bisa selamat. Wahai anakku, tidak ada kekayaan yang lebih utama 
daripada kesehatan badan, dan tidak ada kenikmatan yang lebih 
utarna daripada kenikmatan pandangan.” 


- MA 49 - 


ega : nh Ba 2JE cola IA 2 


# SN g ain 3 Lag CI :JB 


Ipa ja ia NS 


818 





Hilyatul Auliya' 





AN Gp Fe 5 tp li EA 
«Jas Pi sb up — P3 2 3 Fr Ce 


& or 


5 -a a83 Ula da Pj 5 “ A83 
gp ke na Can ca de 5 (33 aa 
& 3 3P3 « AE AS TA 3 sea 


IS NN Cl AL op dl Gs 
33 da 


3269. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, 
dari Yahya, dia berkata: Sulaiman berkata kepada anaknya, 
“Sesungguhnya termasuk kehidupan yang buruk adalah pindah 
dari satu tempat ke tempat yang lain.” 


Yahya meriwayatkan secara musnad dari beberapa sahabat 
#5, diantaranya adalah Anas bin Malik, Abu Kahil, Abdullah bin 
Abi Aufa, Yusuf bi Abdullah bin Sallam. Dia juga meriwayatkan 
dari sejumlah tabi'in seperti Sa'id bin Al Musayyib, Abu Salamah 
bin Abdurrahman, Urwah bin Az-Zubair, Salim bin Abdullah, Al 
Oasim bin Muhammad dan Abdullah bin Abi @atadah. 


819 


Hilyatul Auliya" 


reda AN pa ea 3G. 3 Tara —YYV. 


CG y 


ap 5 Ba Jab 3 ja GS “JB 


” 


2D . 0 


Ce na » ala Gara JG “2 


“ 


Bah ab Ke 2S JB ta 1 


. 


Ja Koja ASI as 1G 63 Ls Ag 
KS “Sia SG eri Sab 


2D - 0 Be 


AI elan PA Sg 
LG) PA ES Ap TN AS h 3 ve 


P Tu andr 


olay9 Na V9 u sam cam s « S3 


Ta 


Pn an 0. 


Ing Gb 333 La AP ep 
d3 Se ai 
SIA gp Kakan 

3270. Muhammad bin Al Hasan bin Kautsar menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Fadhl menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia 


820 








Hilyatul Auliya 


berkata: Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari 
Yahya, dari Anas, dia berkata: Apabila Nabi & berbuka di tempat 
suatu kaum, maka beliau bersabda, “Orang-orang yang puasa 
telah berbuka di sisi kalian, orang-orang yang baik memakan 
makanan kalian dan malaikatpun turun kepada kalian.”1?8 

Waki' meriwayatkannya dari Ats-Tsauri, dari Hisyam, dari 
Yahya, yang diriwayatkan oleh Zuhair bin Abbad secara gharib. 
Sedangkan yang terkenal adalah riwayat Waki' dari Hisyam, tanpa 
menyebutkan Ats-Tsauri. 

. Al Auza'i meriwayatkannya dari Yahya dengan redaksi yang 
sama. Thalhah bin Zaid juga meriwayatkannya, dari Al Khalil bin 
Murrah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Sallamah, dari Abu 
Hurairah. 


3 L A ea pe ee 38 3 Ka — YA 

: 3 - 2 3» .. o Men IG aa 
C5 1S Cemal as 0 Ole KAS JB 
. 30 8 0 


PL yaa Cp yee ae 2JE AP RAY 


8 9 - - o £ 0 - £ o 0 
SP ba RS du 
ka - 0 P1 “ena SP 


Oo So. Ko & o-A 


123 Hadits ini shahih. 
HR. Abu Daud, pembahasan: Makanan (3854): Ahmad (3/118), An-Nasa'i 
dalam Amal Al Yaum wa Al Lailah (297): Ibnu Majah, pembahasan: Puasa 
(1747): Ibnu Sunni dalam Amal A/ Yaum wa Al Lailah (482). 
Al Albani menilainya shahih dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah, cetakan 
Maktabah Ma'arif dan dalam Shahih Al Jami (4677, 4678). | 


521 





Hilyatul Auliya" 
-0 Pa an AN aa ore A “ 
NN eka 
. Lag 


o : IOI AD “Be 2. - o A 4 
YES SS Ie Sp AP 
- 


3271. Muhammad bin Ali bin Muslim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Utsman bin Umar Ad-Dhabbi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Wahb bin Jarir menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ubais bin Maimun menceritakan kepada kami, 
dari Yahya bin Abi Katsir, dari Anas bin Malik, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang menguasai selain nikmat yang 
diberikan kepadanya, maka dia telah kufur kepada apa yang telah 
diturunkan kepada Muhammad &.” 


Hadits ini gharib dari hadits Yahya. Kami tidak menulisnya 
kecuali dari hadits Wahb, dari Ubais. 


Wa JB AR Aj Ma BAL Yr 


- 
o- 4 9 4 - LD 


dy ae aa Ing Cod 3 NeAg s 


. 
0 


PI Id EN - JG ae 2 


822 





Hilyatul Auliya' 
Ju IE Ii PS au 

Eau 0 - aa ot X aa y £ - 
ALI pa Heli daa MI Jae Al Jaa 





Te Dgn P3, 2... La 3 53 PO MP Bon 0. 
6313 ya CG Lan 9 (0 yaa sia) Aron! ex 3 


(Pa 


APA MEN CA 1JB MSI slh U :CAB 


0 . 9 


MA SG SAS 0 HP 
SEA Jah ARP bp VE J Cp 


3272. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Jarir bin Arafah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yazid bin Abdu Rabbih Al Jurjani menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari 
Yahya bin Abi Katsir, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Telah diperlihatkan kepadaku hari-hari 
yang di dalamnya terdapat hari Jumat yang berbunga lagi bersinar 
namun di dalamnya terdapat titik hitam.” Aku bertanya, “Apa titik 
hitam itu?” Beliau menjawab, “Itu adalah Hari Kiamat yang akan 
terjadi pada hari Jumat. ”124 





124 Hadits ini hasan lighairih. 


823 


Hilyatul Auliya' 


Hadits ini gharib, dari hadits Al Auza'i dari Yahya secara 
muttashil. Kami tidak menulisnya kecuali dengan sanad ini. Ada 
yang mengatakan bahwa Yazid meriwayatkannya secara gharib. 


A5 JB NS 3 SG AA BAS -YYVY 


Te X0 3 0 A : 


OLS cp C3 Kara “JB SAK 5 SD, I 


# 


ae Tn ca Ag S 
OA SP al Gl PB Ia OLS 
ME Y 36 - Ie Ko MI 
bra OS JR Y ni 3 OA tra NveYg 


wa Up 


Op Alba GIS Par 


HR. Abdurrazzag dalam A/ Mushannaf (5576, 5577), Ath-Thabrani dalam A/ 
Ausath (7307). 

Al Haitsami mengatakan dalam A/ Majma' (2/164), “Para periwayatnya 
adalah pewari kitab Shahih kecuali Ath-Thabrani, namun dia tsigah.” 

Saya katakan hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan yang dengan itu dia 
menjadi hasan. 

Lih. Ash-Shahihah (1933). 


824 


Hilyatul Auliya" 





N 
NN. 


olayg sole S, “SP, Pa La 2 Pa . Io ci 


Ka aa naa or PER BAP Br KUA PB 
0g ISS 3 HA Olagb "jp —ll 
3273. Abu Bakr bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hisyam bin Abi Abdullah dan Al Husain bin Dzakwan 
menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Sallamah, dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah & bersabda, “Janganlah kalian 
mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali 
orang yang sudah biasa puasa di hari-hari itu, maka silahkan dia 
berpuasa.”125 
Hadits ini shahih. Ibrahim bin Thahman meriwayatkannya 
dari Al Husain bin Dzakwan dengan redaksi yang senada. 


“ 
- 3 o- 


Pn 2 a an 4 0 Y A6 

Ja— "JB RA AN IS Ud — —YY VA 

AN Ona, : P3 Pa Re hi o- A0 £ - 0 

JB Kadal al Kode 1JB CN MS op Jatah 
Pad P4 4 A o Pd . 
at £ 0 - 20. 0 - @G- X0 .- PA 
Kalla AP EP Ole Ta SS Lila 


125 HR. Al Bukhari, pembahasan: Puasa (1914): dan Muslim, pembahasan: 
Puasa (1082). 


Hilyatul Auliya' 
PE ee et neo Agar Han 
Pl PE el IJB USA ooh IA alus 
2 - Gt ae » - Bg pasa & ig Hn 
o- £ ae N, # 3 : Te 3 — z 4, 
#0. x-E . 6 AN ap -. An 5 Nina 
A - o stang () :: 
AN ab Ol KI, 

38 - o “ ad “ - si - AP 
0. 5 - o .. - . 0 od H4 Oo 
(PI IL ya RP ar Semi aus 
- g- - - 

Pe sak aa E 8 - o ag R01 7 4 
3274. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari 
Abu Sallamah, dari Abu Hurairah #5, dia berkata: Seorang budak 
milik Hathib bin Abi Balta'ah datang kepada Nabi & dan dia 
berkata, “Wahai Rasulullah, Hathib tidak akan masuk surga, 


karena dia telah bersikap kasar kepada seorang budak.” Maka 
Rasulullah & bersabda, “Engkau dusta, tidak akan masuk neraka 


826 


Hilyatul Auliya" 





seorang yang telah mengikuti perang Badar dan Hudaibiyah, insya 
Allah.” 126 


Hadits ini shahih tsabit dari hadits Al Laits, dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir. Aziz dari hadits Yahya. Kami tidak menulisnya 
kecuali dari hadits Abu Hudzaifah secara ali. 


P4 
0... o 


Ola 3 » Nafi g NPu G5 -YYVo 
IE IE PL Ae CAS :JU 
1 Bag Bas -JU erna ES 3 Aan 
HI s Bh Ao u “Ie “5 Ha 
. 2 Sd 5 Pi » ee aa 
- BP apa Ag aa LEAN gi Kata | 
ian TE NE SA P3 As 5 Pj 


SE IE ILY id al Ai Pa A 
- - A 


126 HR. Muslim, pembahasan: Keutamaan Sahabat (2495): Ahmad (3/349), dan 
At-Tirmidzi, pembahasan: Managib (3864). 


827 


Hilyatul Auliya" 


8. 
2 


3 ea Y Paw) aa ea) eb Aap cl 
IE JAS Y) PE 


G 2 - 
(-) 


c 2 - 3 2 A - .. 
3 Ende ya Cab Lado Ia 


Un N 


Pe Tb la ES to. 8 TN ap Ine 
8S Oi Ulasan AS 9 (sai B9 
3275. Ali bin Ahmad bin Abi Ghassan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Khallad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sa'dan bin Zakariya Ad-Dauragi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Yahya bin Abi 
Katsir, dari Sa'id bin Al Musayyib secara bersamaan, dari Ali dan 
Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir #« keduanya berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Islam dibangun atas tiga hal: orang yang 
mengucapkan 'Laa ilaaha illallahu' yang mana mereka tidak akan 
menjadi kafir sebab dosa, maka janganlah kalian mengklaim 
mereka syirik, mengetahui takdir baik dan buruk dari Allah, dan 
Jihad yang akan terus berlangsung sampai Hari Kiamat yang tidak 
akan dirusak oleh kezhaliman orang yang zhalim atau keadilan 
orang yang adil.” 


Hadits ini gharib dari hadits Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Ibnu 
Juraij. Ismail bin Yahya At-Taimi meriwayatkannya secara gharib, 


A3 BAB - 0 Pa age o- X4 o- £ PN ten 
Tata NB, Jetomal & 2 8 do ai 3 As, 


828 








Hilyatul Auliya' 


dari Sa'dan bin Zakariya yang meriwayatkan hadits ini darinya 
“Secara gharib.127 


Z 0 - - Fan K0 el 
3 DS 3 al 
OA 


Ex 0 
| 


g “na Cun oa! 3. 
HI Kab 1YE tgajadl Kau 


A5 yA 


AG GAS JB Uma yp 23 XS KIS :JU 


2 P4 “ 
a02 0. .- 0 3 9 


TPP NA IN 
Ta na 20- 2 - Lo 223 o - 04 2 
JB JB cas AN PP ai 
2 21 - 4 a aa or N Tn ah : 3. 
BAN sanga ISL ig ale lo MI Iya) 


« 
“9 s 


13 Ia JIE Vy aadi Ke aa yr 
Pn pt Vp AS Ih ai SD 0 ri 


—.id& 


Be £.. Ne In 3 Co. Sana - To Ge 
LB Oh toa Ox V9 CI AP 
3 - : NA A2 Ga BN Mt o LA o£ 20”? -.. 

. $ € - P4 
damalor Jemoa SMS ob dad Ceaaal Cal au 
127 Hadits ini sangat dha'if jika bukan maudhu' 

HR. Ath-Thabrani dalam A/ Ausath sebagaimana dalam Majma' Az-Zawa 'id 

(1/106). 


Al Haitsami berkata, “Dalam sanadnya terdapat Ismail bin Yahya At-Taimi, 
dia biasa memalsukan hadits.” 


829 


Hilyatul Auliya' 

- Pa B3 Pa 4 Bo. 

Yg AR lal 3 DOG Ay cah aga 
pg - 9 Pn ea 
Kala SC IE 


2 0- ko Pa Ip o 


ee BA Ka Ea ap 
2193 Coba ya u a Ie na Na ee JET 


AD aa gaya d & IS 2 “SB, - 


Olagil 2 Ba AS UN, ag 


Ke 3. 
3276. Abu Bakar bin Khallad dan Isa bin Muhammad Al 
Juraij menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Harits bin 
Abi Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abaidullah 
bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul A'la bin 
A'yan menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari 
Urwah bin Az-Zubair, dari Ibnu Umar &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Apabila hidangan telah disiapkan maka 
hendaklah salah seorang kalian memakan apa yang terdekat 
dengannya dan janganlah mengambil dari ujung nampan karena 
berkah datang dari atasnya. Jangan pula ada yang berdiri sampai 
hidangan diangkat. Jangan pula dia mengangkat tangan meski 
sudah kenyang sampai orang-orang mengangkat tangan mereka. 
Hendaklah dia mohon maaf karena itu akan membuat malu teman 
duduknya, sehingga terpaksa mengangkat tangan juga padahal dia 


830 








Hilyatul Auliya" 


masih butuh untuk makan. Jangan pula dia mengambil yang ada di 
depan temannya.”1?8 


Hadits ini gharib dari hadits Yahya. Abdul A'la bin A'yan 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib dan Ubaidullah bin 
Musa meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Dari 
Ubaidullah ini barulah diriwayatkan oleh para imam dan tokoh 
hadits seperti, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Karamah dan 
Yusuf Al @aththan. 


SPA 5 Se GLEN 

Ab ah C3 Ba 3 Ah 
AA Berapa MN eno 
Haa His 2G om 3 S1 Xe Kg 
PT Kep 3 NS LP AN 


Ie Say IE JB LEAN P3 AP Ui 


(Tana sa - ia - 9 PP gta Ni 
KAIN Oa HS Up Oya Eh Ika Aa dl 


” 


128 Hadits ini sangat dha if. 
HR. Ibnu Majah, pembahasan: Makanan (3273). 
Al Albani menilainya sangat dha 7f dalam Sunan Ibnu Majah. 


831 


Hilyatul Auliya" 





& 
o (3 ea - a 4 Pa 2g 


AE AR ea YKUS Aa Sab 


3277. Umar bin Muhammad As-Sari dan Muhammad bin 
Humaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Al 
@asim Al Jashshash menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id 
bin Isa Al Karizi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Idris 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam Ad-Dastuwa'i 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah 
dari Ibnu Abbas #5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Ada dua 
nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya yaitu kesehatan 
dan waktu luang:.”1?29 


Hadits ini gharib dari hadits Yahya, dari Ikrimah. Kami 
tidak menulisnya selain dengan sanad ini. 


Dn 3G. 3 


TA TA au PN se LA aa 
| 


He tar JB SY PN 3 


- A & 9 AG “0, 


ea “JL KR UI an Wa “JG en 


N 20 


| 


LAN 


129 HR. Al Bukhari, pembahasan: Pelembut Hati (6412): Ahmad (1/344): dan 
At-Tirmidzi (2304). 


832 








Hilyatul Auliya 





z 
Pd s 0 - 0 - 30 Le Ad 


Bi P3 en ntuk enai 
AI Ip3 JB 1J8 (is AI PPA 
Pen at Ha aa Ja 
Na an In an an ab 
Nag al ak Ka u3 & Si Ful HS 
Ben er 


“ - 
o 


S3 ai KAA oa ap Lada NA 

an Oa LoL 2 LA 2 0 - & aa 9. 'o- 
il CSI JP UI San Naa lea 
(4 ML aa (su NG h mata Uli 


sc. 0 Pa ge 


PEP es M3 


3278. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Umar bin Ayyub bin Malik As-Sagathi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abdurrahim Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Al Asy'ats 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Musa 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Nafi', 
dari Ibnu Umar#, dia berkata: Rasulullah 8 bersabda, 


833 


Hilyatul Auliya' 





“Barangsiapa yang banyak bicaranya maka banyak pula 
kekeliruannya, barangsiapa yang banyak kekeliruannya, maka 
banyak pula dosanya, barangsiapa yang banyak dosanya, maka 
neraka lebih berhak padanya. Barangsiapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau 
diam.”130 


Hadits ini gharib dari Yahya dari Nafi” secara marfi” lagi 
muttashil Isa bin Yunus adalah orang Marw yang diberi gelar 
Fanja. Ibrahim bin Asy'ats adalah orang Bukhara yang diberi gelar 
A-Laam. Isa meriwayatkan hadits ini dari Umar secara gharib. 


“9 


2 AS 13 Bb BAK —yYVA 


Is JB CAS lah yi Gi 535 :JE ed 
5 Mana ta IE Ai 3 ES 
se we #5 Je AG di nd e 


5 


130 Hadits ini dhaif 
HR. Ath-Thabrani dalam A/ Ausath sebagaimana dalam Majma' A-Zawa “id 
(10/302). 
. Al Haitsami mengatakan, “Di dalam sanadnya terdapat beberapa rawi dha'if 
yang dianggap tsigah.” 
Saya katakan bahwa dalam sanadnya terdapat Umar bin Rasyid, dia dha'if 
sebagaimana disebutkan dalam At-Tagrib. 


834 


LK may AN ERA 





Hilyatul Auliya 


an Se Ka P3 JS ad 1JE lg 
2 CI 3 aan ARE j8 aa ca aa 
SY Se il Ne aga ah 


- Oo. £ PN 


AS Ya 1 $ Kara SSB oyag JB LS “3 





- - - 
La aa In Sa. 


BN Ore 


PAI tai Set aki ag oa 
NA no Aa Se 
NAS 3 SPI KA 


3279. Farug bin Abdul Kabir Al Khaththabi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Muslim Al Kisysyi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Nushair menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Yahya 
bin Abi Katsir, dari Abu @ilabah, dia berkata: Tsabit bin Adh- 
Dhahhak Al  Anshari menceritakan kepadaku bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Seseorang tidak wajib melaksanakan 
nadzar yang tidak dia miliki. Melaknat orang mukmin sama dengan 
membunuhnya. Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri 
dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa dengan cara itu di 


835 


Hilyatul Auliya'" 


Hari Kiamat. Barangsiapa yang bersumpah dengan agama selain 
Islam dalam keadaan dusta, maka dia akan menjadi seperti apa 
yang telah diucapkannya. Barangsiapa yang menuduh seorang 
mukmin sebagai kafir, maka dia seperti membunuhnya.”31 


Hadits ini shahih, tsabit lagi muttafag alaih. Banyak tabi'in 
yang meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir seperti Sulaiman 
At-Taimi, dan juga selain tabi'in dari kalangan para imam seperti 
Al Auza'i, Ma'mar, Mu'awiyah bin Sallam, Ali bin Mubarak, Aban 
bin Yazid Al Aththar dan Harb bin Syaddad. 


AG - CL -.o f TEA LG 
Ba bk 3 Olah bas era 


Olla 2 ka GIS JG KE dn Oi JP 
dee Tae ta 
- 2 P4 o 0 - 0. a 05, ci 
“ 2 & Y (KI Pa La «AI Wb A— 
8 3 . 39 A, - - - (3 LS 0 Pd 

AN PA ap Ah oa OP Ka 


ag F3 at £3 -JU ma ale da 


2 Pa Pd og RL Na 
sa EA Tp Lp RA Gaal UC LA 
131 HR. Al Bukhari dalam A/ Adab (6047): dan Muslim, pembahasan: Iman (110). 


836 








“ 


Hilyatul Auliya 





Aap GB 0 C3 
Ih gp IE 3 Dep SA 


z 


8 9... 
Laniah adl 
$ 
Ta 
- 


3280. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Jizi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Walid bin Musa Ad-Dimasygi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari 
Yahya bin Abi Katsir, dari Al Hasan, dari Anas bin Malik &, dari 
Nabi &, beliau bersabda, “Apabila seorang lelaki muslim 
membangun setinggi tujuh atau sembilan hasta maka penyeru dari 
langit akan menyerunya, "Kemana engkau akan pergi wahai orang 
yang paling fasik?” 

Hadits ini gharib dari hadits Al Hasan, Yahya, dan Al 
Auza'i. Al Walid bin Musa Al @urasyi meriwayatkan hadits ini 
darinya secara gharib dan dia dha'if tidak seperti Al Walid bin 
Muslim Ad-Dimasyai. 


837 





